


Tarjamah 


Shahih 
Bukhari 


6 














DEPARTEMEN AGAMA 


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Humi Thamrin No. 6 
Telp. 327758 dan 324500 P.O. Box 3888 
JAKARTA 








SURAT REKOMENDASI 
No. :Ps III/KU.03. 1/110 /503/1993 


Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama RI 
Badan Penelitian dan Pengeabangan menyatakan bahwa : 


Penerbit ASYs SYIFA ! 
Alemat : Puri Anjasmoro Blok A2 No. 14 «15 
1 Semarang. 5 : : 


1. Penerbit ASY-SYIPA telah menerbitkan buku-buku agama dan u 


mus serta buku-buku terjemah (al-gur'an dan Hadis/Kutub Sit- 
tah). 


2. Buku yang diterbitkan Penerbit ASY-SYIPA tersebut merupakan - 
bacaan yang sangat berguna bagi penganbangan ilmu pengetahu- 
an dan bacaan masyarakat luas dan menjadi bahan literatur 
Perguruan Tinggi, pondok pesantren, madrasah dan askolah u- 
mum (Daftar Buku Terlampir). ' 


Demikian surat rekomendasi ini kemi berikan untuk dapat di- 
“pergunakan sebagaimana mestinya. 


Jakarta, 12 Mei 1993 
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA 
PALA PUSLITBANG LEKTUR AGAMA 
- . 











DAFTAR ISI 


MUOADDIMAH 
KITAB BERBAGAI KEUTAMAAN SAHABAT-SAHABAT NABI 


1. 


Bab berbagai keutamaan sahabat-sahabat Nabi saw................. 
Barangsiapa kaum muslimin yang pernah menemani atau me- 
lihat beliau. Maka ia termasuk sahabatnya ......o.cooooo.eooo.o.. 


Bab sifat terpuji sahabat Muhajirin dan keutamaan mereka. 
Termasuk mereka ialah Abu Bakar, Abdullah bin Abi Ouha- 
fah At Taimiy ra. Dan firman Allah swt. "Bagi orang fakir 


. yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari 


harta benda mereka, karena mencari karunia dari Allah dan 


— keridlaan-Nya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. 


Mereka itulah orang-orang yang benar". (Al Hasyr: 8). Dan 
firman Allah: "Jikalau kamu tidak menolongnya (Muham- 
mad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu 
ketika orang-orang kafir mengeluarkannya (dari Makkah) 
sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya 
berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: 
"Janganlah kamu berkata kepada temannya: "Janganlah ka- 
mu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita”. (At Tau- 
bah: 40). Aisyah, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas berkata: "Abu 

Bakar beserta Nabi saw. di dalam gua" ........eooooooo.oo.oo 


Bab sabda Nabi saw.: "Tutuplah semua pintu, kecuali pintu 


. Abu Bakar ra." ....ooocooooooooooooooooo.oco.oooooooooooo.. 


Bab keutamaan Abu Bakar ra. sesudah Nabi saw........... : desanssin 


Bab perihal sabda Nabi saw.: "Seandainya aku ba ra se- 
orang kekasih" .....o.eoooooooooooooo.ooooemmeneneeteriasorane . 


Bab sifat-sifat terpuji Umar bin Khaththab Abu Hafsin Al Ou- 
rasyiy Al " AMAWiY ....coococooo.o.co.o.o.o.ido..ooooooooo.o.moo.o.oo.co.oo.oo 


Sifat-sifat terpuji Utsman bin Affan Abi: Amr Al Ourasyiy 
ra. dan Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa menggali sumur 


rumah, maka ia masuk surga, lalu Utsman menggalinya". 





10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
18. 
19. 


Dan beliau bersabda: "Barangsiapa menyiap':an pasukan pe- 
rang masa sulit (perang Tabuk), maka ia n.asuk sorga, lalu 
Utsman menyiapkannya" 


snencenanenganganosenanonanana000ennnn00nnna0200202000020050 


Bab kisah bai'at dan persetujuan atas Utsman bin Affan ra., 

dan pembunuhan Umar Ibnul Khaththab ra. .......ooooocoocoooo.o 
Bab sifat-sifat terpuji Ali bin Abi Thalib Al Ourasyiy Al Ha- 
syimiy Abul Hasan ra. Dan Nabi saw. bersabda kepada Ali: 


. “Engkau (bagian) dariku dan aku (bagian) darimu". Umar 


berkata: "Rasulullah saw. meninggal, namun beliau merid 
lainnya (AM)? Lenisteneni ee iban Bosan ee en 


Bab sifat-sifat terpuji Ja'far bin Abi Thalib Al Hasyimiy. Dan 
Nabi saw. bersabda: "Engkau menyerupai kejadian (tubuh)ku 
Gan perangaiku" Kesenian reernpnee amankan mana sense nie mansasi 


Sifat-sifat terpuji kerabat Rasulullah saw. dan sifat terpuji Fa- 
thimah ra. puteri Nabi saw. dan Nabi saw. bersabda: "Fathi- 
mah adalah pemimpin wanita penghuni surga" 


#nongevonenacenanenannnae 


Sifat-sifat terpuji Zubair bin Awwam ra. Dan Ibnu Abbas ra. 
berkata: "Dia adalah penolong Nabi saw.". (Mereka) disebut 
Hawaariyyun karena putihnya pakaian Mereka......oo.ocooo... 


Bab menyebut (nama baik) Thalhah bin Ubaidillah dan Umar 
berkata: "Nabi saw. meninggal, sedangkan: beliau meridlai- 
nya" 


#enesavosrenanganonannan sen ouganaganoenanasasanasognoonesanananasareoasanaasan us onananannnaoana 


Sifat-sifat terpuji Sa'd bin Abi Waggas Az Zuhri dan beberapa 
putra Zuhrah, yaitu paman-paman Nabi saw. (dari garis ibu). 
Dia adalah Sa'd bin Malik ra. 


ecununnnnavanonoonganero0onnsonnancononanococo.coo. 


Bab menyebut (nama baik) semenda Nabi saw. sebagian dari 
mereka adalah Abul 'Aash bin Rabi' ra 


Bab sifat--...: puji Zaid bin Haritsah ra. hamba Nabi saw. 
Al Barra? memberitakan dari Nabi saw.: "Engkau adalah sau- 
daraku dan hambaku" .....coooo.co.co.oooo 


snococoncenanancosonasanosananavanaan 


#eeconosoooaooononcooooneconcooo.o.o 


Bab menyebut (nama baik) Usamah bin Zaid Ta......ooooco....... 
Bab sifat-sifat terpuji- Abdullah bin Umar bin Khathab ........... 
Bab sifat-sifat terpuji Ammar bin Hudzaifah ra. ..o..oocoo.ooo..... 





56 


62 


65 


71 


72 


74 


75 
1 


82 


.20. 


21. 
22. 


23. 


24. 
25. 


26. 


27. 


28. 
29. 


30. 
31. 
32. 


33. 


34. 


35. 
36. 


37. 


Bab sifat-sifat terpuji Abu Ubaidah bin Jarrah Ta. se-o.iooroeere K4 
Bab menyebut (nama baik) Mus'ad bin Umair ra. ....o.oe 85 
Bab sifat-sifat terpuji Hasan dan Husain ra. Nafi' bin Jubair ra. 


menceritakan dari Abu Hurairah ra.: "Nabi saw. memeluk Ha- 
SAN AL!" Lonanekdosesnan Innneng dndan onenansnanneneNasBsenasaa sana nana nadamanaanana ananda nusa 85 
Bab sifat-sifat terpuji Bilal bin Rabah, yaitu hamba Abu Bakar ra. 
Nabi saw. bersabda: "Aku mendengar suara kedua terompahnya 


di depanku dalam Surga" ...oooooooooooooocoooooooo 88 
Bab menyebut (nama baik) Ibnu Abbas Ta. .eoceeeooooo.cooeroe 89 
Bab sifat-sifat terpuji Khalid bin Walid ta. sevseveeevnvre- 90 
Bab sifat-sifat terpuji Salim hamba Abu Hudzaifah .............. 90 
Bab sifat-sifat terpuji Abdullah bin Abu Mas'ud ra. .....o.o.. 21 
Bab menyebut (nama baik) Mu'awiyah Ta. ....o.ooooooooooo 94 
Bab sifat-sifat terpuji Fathimah as. Nabi saw. bersabda: "Fathi- 

mah adalah pemimpin wanita penghuni Sorga"... 95 
Bab keutamaan Aisyah Ta. “..oooooooooooo.oooweatat 96 
Kitab sifat-sifat terpuji sahabat AnShatr .......ooooooooo.coooo 100 


Bab sifat-sifat terpuji sahabat Anshar. (Dan orang-orang 
yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman se- 
belum mereka, mereka menyintai orang yang berhijrah ke- 
pada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam 
hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada me- 
reka). (Al HaSyr: 9) ....oocooco.oomoooooooenraann 100 


Bab sabda Nabi saw.: "Andaikan tiada hijrah, tentu aku men- 
jadi seseorang dari sahabat sea Dikatakan oleh Abdullah 


bin Zaid dari Nabi SAW. ....ooocooooooomoomnet 102 
Bab persaudaraan Nabi saw. di antara sahabat Muhajir dan 

sahabat Anshar ........... mmetenen teen eneettan enek ema manaaan 103 
Bab menyintai sahabat Anshar adalah sebagian dari iman ..... 106 
Bab sabda Nabi saw. kepada sahabat Anshar: "Kalian adalah 
orang yang paling saya Cintai"... 107 


Bab penerus (pengikut) sahabat AnShar ........oooooooooo 108 




















38. 
39. 


4. 


42. 


43. 
“44, 
45. 
46. 


41. 
48. 
49. 
50. 
S1. 


52. 
53. 
54. 
55. 
“56. 
57. 
58. 


Bab keutamaan beberapa tempat tinggal sahabat Anshar 100 


Bab sabda Nabi saw. kepada sahabat Anshar: "Bersabarlah, 
hingga kalian menjumpaiku di telaga". Dikatakan oleh Abdul- 


lah bin Zaid dari Nabi SAW. .....oooro.cooooooooocooorwo.ooooo. 111 
Bab do'a Nabi saw.: "Damaikanlah sahabat Anshar dan sahabat 
MUA AAA ee en naas emak Na sae NIS 
Bab firman Allah: "Dan mereka mengutamakan (orang-orang 
Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam 
kesusahan". (Al HaySt: 9) “.ererve0re000eeserenerennnnensennnensenennnn nana anna 115 
Bab sabda Nabi saw.: "Terimalah mereka yang berbuat baik 
dan maafkanlah mereka yang berbuat JANAL "seb rennonkani tom 116 
Sifat-sifat terpuji Sa'd bin Mu'adz Ta. .ex....ooooooooovo"w.............. 118 
Bab sifat terpuji Usaid bin Hudlar dan Abbad bin Bisyr ra. ...... 120 
Bab sifat-sifat terpuji Mu'adz bin Jabal ra. ............................ 121 
Bab sifat terpuji Sa'd bin Ubadah ra. Aisyah ra. berkata: "Dia 
sebelum (berita dusta) itu adalah seorang laki-laki yang baik" ..... 122 
Bab sifat-sifat terpuji Ubaiy bin Ka'ab ra. ........................... 123 
Bab sifat-sifat terpuji Zaid bin Tsabit ra. ......... TEE 124 
Bab sifat-sifat terpuji Abu Thalhah ......... Manan aa 124. 
Bab sifat-sifat terpuji Abdullah bin Salam ra. “.....oooooo............ 126 

Bab perkawinan Nabi saw. dengan Khadijah dan keutamaan- 

Ma AAN NAN APA PN PAPANANANNANYNANNANANANANAN ANN 129 

Bab menyebut (nama baik) Jarir bin Abdillah Al Bajaliy ra. ..... 132 

Bab menyebut (nama baik) Hudzaifah bin Yaman Al "Absyir ra. .. 134 

Bab menyebut (nama baik) Hindun bintu 'Utbah ra. .............. 134 

Bab ceritera tentang Zaid bin Amr bin Nufail ra. ........:.......... 135 

Bab pembangunan Ka'bah “..orooorooooro.oo.ocoocooooooocooocoooo—o”ooc.c—.”o. 139 

Bab hari-hari (pada zaman) Jahiliyab “aecoococo.ooocooWooooooo 140 

Bab sumpah (atas orang-orang yang tertuduh membunuh) pada 

zaman Jahiliyyah “..oooooroooooooocoooooooooocoo.ooo.cooooooo.o.co..o.o. 148 








59. 


61. 
62. 
63. 
65. 


67. 


69. 
70. 


71. 
72. 
33. 
74. 


75. 


76. 


Bab diutusnya Nabi Saw......o.ooooooooooooooooo 153 
Bab apa yang diterima Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau 

dari orang-orang musyrik di kota Makkah .........e.. an ba. 
Bab masuk Islamnya Abu Bakar Ash Shiddig ra. ....ooeoo. 159 
Bab masuk Islamnya Sa'd bin Abi WAGG8Sh (B. ...worco.oo.oo. 159 


Bab menuturkan. Dan firman Allah: "Katakanlah (hai Muham- 
mad): "Telah diwahyukan kepadaku, bahwasanya telah mende- 


ngarkan sekumpulan jin (akan Al Our'an)" .....oooooooooooooo 160 
Bab Islamnya Abu Dzar Al Ghifariy ra. .....oooocooooooooo 162 
Bab masuk Islamnya Sa'd bin Zaid ......ooo... data mama paba 165 
Bab masuk Islamnya Umar bin Khaththab ra. .....o.oooooocoo 166 
Bab terbelahnya bulan ......ooooooooooo.ooooooooooooooooooooo 170 


Bab hijrah ke Habasyah. Aisyah meriwayatkan: "Nabi saw. 
bersabda: "Aku diperlihatkan kampung (tempat) h'jrahmu 
yang berpohon kurma di antara dua daerah berbatu hitam". 
Maka berhijrahlah orang-orang yang pernah berhijrah ke 
arah Madinah. Dan kembalilah orang-orang yang pernah ber- 


hijrah di Habasyah ke Madinah" .....eocoo.o.coo.o.. dana kasnd es oa 171 
Bab meninggalnya Raja Najjasyi ..........oooooooooooomoo 177 
Bab janji setia orang-orang musyrik akan (pembunuhan) Nabi 
SAW. seeeneesenesenerersenssene0mensanaseamnenenaenannananengareenasaMnanamaasananansananean 178 
Bab kisah tentang Abu Thalib .....—oooocooooo oom 179 


Bab ceritera tentang Isra”. Dan firman Allah: "Maha Suci Allah, 
yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari 


masjidil haram ke masjidil agsha" ......ocoooo.oooooooooo 181 
Bab Mi'raj “..oooooooocooooooooooooommomomewmeeetetarn 182 
Bab beberapa perutusan sahabat Anshar kepada Nabi saw. di 
makam dan bai'at (sumpah setia) Agadah .....eooooocooooo 190 
Bab perkawinan Nabi saw. dengan Aisyah, kedatangannya di | 
Madinah dan pembangunan beliau di SANA “..oooooooooooo 192 


Bab hijrahnya Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya ke Ma- 
dinah. (Sabda) Nabi saw.: "Andaikan tiada hijrah, tentu aku 







































itulah Madinah, Yatsrib. s..oooooooooooooooooooooooooomooooo 195 
77. Bab kedatangan Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya di Madi- 
aa Ma PT PI ANA ANN DAN EN SN UPN PIR 227 
78. Bab menetapnya orang-orang Muhajirin di Makkah setelah me- 
nunaikan Ibadah (haji atau umrahnya) ....oo.ooooooooooooooocooooo. 235 
79. Bab dari manakah orang-orang menetapkan tanggal .............. 236 
80. Bab sabda Nabi saw.: "Wahai Allah, jadikanlah hijrah sahabat- 
sahabatku berlalu (selesai)". Dan penyesalan beliau terhadap 
orang-orang yang mati di Makkah “e..cooooooooooroooooooooo.o.ooooooooo. 236 
81. Bab bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat- 
sahabat beliaW. ....oooooooooooo.cooWoooooooooooooooooooom«. 238 
ALA DA PEN NN AN NN EA PE SEN ESA 239 
83. Bab kedatangan orang-orang Yahudi kepada Nabi saw. ketika 
beliau datang di Madinah ......co.oocoocoocoocoooooooooooo 243 
84. Bab masuk Islamnya Salman Al Farisiy “eerooco.coooooo.cooocoooo 245 
KITAB PERANG | 
1. Bab perang Usyairah Ibnu Ishak berkata: Pertama kali yang 
diperangi Nabi saw ialah Abwa' Buwath kemudian 'Usyairah 246 
2. Bab penuturan Nabi saw. terhadap orang-orang yang terpunuh 
di Badar ......... Meseseerennenese0ene0annenennn sense sennana sean aseanananaanenansannsaananann 247 
.3. Bab kisah peperangan Badar dan firman Allah: "Sesungguh- 


menjadi seseorang dari sahabat Anshar." Dan (sabda) Nabi 
saw.: "Aku melihat diriku dalam mimpi berhijrah dari Mak- 
kah ke daerah berpohon kurma. Maka sirnalah dugaanku, 
bahwasanya daerah itu adalah Yamamah atau Hajar, ternyata 


nya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, pada- 
hal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertak- 
walah kepada Ailah, supaya kamu mensyukurinya. Ketika 
kamu mengatakan kepada orang mu'min: "Apakah tidak 
cukup bagi kamu Allah membantumu dengan tiga ribu 
malaikat yang diturunkan (dari langit)?" "Ya (cukup), jika 
kamu bersabar dan bersiapsiaga, dan mereka datang me- 
nyerangmu dengan seketika itu juga, niscayalah Allah me- 


nolongmu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda". 
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu 
melainkan sebagai kabar gembira bagimu, dan agar tenteram 
hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari 
Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Allah 
menolongmu dalam perang Badar dan membeli bala bantuan 
itu) untuk membinasakan segolongan orang yang kafir, atau 
untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan 
tidak memperoleh apa-apa". (AH Imran:123-127). Dan Wah- 
syiy berkata: "Hamzah membunuh Thu'aimah bin Adiy bin 
Khiyar pada hari perang Badar". Dan firman Allah: "Dan 
(ingatlah) ketika Allah menjadikan kepadamu bahwa sa- 
lah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah 

Au au aan Se NN 


Bab firman Allah: "(Ingatlah) ketika kamu memohon per- 
tolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu: 
"Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan 
kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut- 
turut". Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala ban- 
tuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu 
menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah 
dari sisi Allah. Sesungguhnya Aliah Maha perkasa lagi Ma- 


ha Bijaksana". (Ingatlah) ketika Allah menjadikan kamu . 


mengantuk sebagai suatu penentraman dari padanya, dan 
Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk men- 
sucikanmu dengan hujan itu dan menghilangkan darimu 
gangguan-gangguan syetan dan untuk menguatkan hatimu 
dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu)". (Ingatlah) 
ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Se- 
sungguhnya Aku bersamamu, maka teguhkanlah (pendirian) 
orang-orang yang telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan 
rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka peng- 
gallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari 
mereka". (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena se- 
sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan 
barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesung- 
guhnya Allah amat keras siksaannya". (Al Anfal: 9-13).......... 





















































10. 


11. 
12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


17. 


BAB enam anne Makin nda am aa 255 
Bab jumlah sahabat-sahabat (yang ikut serta) dalam perang 

Badar ....ocoooooo.oooooo.o.Wooo.yoo.o.#oooooooooo#o.Woomoo.oo.o. 255 
Bab do'a Nabi saw. atas orang-orang kafir guraisy dan celaka 
AN Sa Na PE NA AP AE ANU 257 
Bab terbunuhnya Abu Jalil career ninernenmnansenntinuninesamsmerannsansa 258 
Bab keutamaan orang-orang yang turut serta dalam perang 
Pa aa SA AA EP ERA NAN PN NO KAA 268 
BAB “arca... AB NN Ba 277 
Bab keikut sertaan malaikat pada perang badar ....................... 280 
BAN en ba eat nm naa asean 282 


Bab menyebutkan nama orang-orang yang ikut serta di medan 
Badar dimalam Al Jami” (shahih Bukhariy) yang disusun oleh 
Abu Abdillah sesuai urutan huruf hijaiyyah ....oo.ooocooooo 301 


Bab kisah Bani Nadlir dan kepergian Rasulullah saw. untuk 
urusan pajak dua orang lelaki. Dan sesuatu yang mereka ingin- 

kan, yakni menghianati Rasulullah saw. Urwah berkata: "Pe- 

rang Bani Nadlir terjadi pada awal enam bulan semenjak 
peristiwa Badar, sebelum peristiwa Uhud". Dan firman Allah: 
"Dja-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli 

kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran 

yang pertama kali". (Al HaSyr: 2) “e.oooooooooooo.oooooo 304 
Bab terbunuhnya Ka'ab bin Asyraf ....—e.cooo.cooco.coooooooocooooo 313 


Bab terbunuhnya Abu Rafi' Abdullah bin Abul Hugaig atau 
Sallam bin Abul Hugaig di Khaibar atau di bentengnya di 
Hijaz. Ia terbunuh sesudah Ka? ab ...oooooorooooooo.o.coooooooo 316 


Bab peperangan Uhud..Dan Firman Allah: "Dan (ingatlah) 
ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluar- 


.gamu akan menempatkan para mu'min pada beberapa tempat 


untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui". (Ali Imran: 121). 

Dan firman Allah: "Janganlah kamu bersikap lemah, dan 
janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang 
yang paling tinggi (perjalannya). jika kamu orang-orang 


18. 


19. 


yang beriman. Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat 1u- 
ka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang 
badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejadian dan 
kehancuran) itu kami pergilirkan di antara manusia (agar 
mereka mendapat perjalanan), dan supaya Allah membeda- 
kan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) 
dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya sebagai syuhada'. 
Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim.' Dan 
agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari 
dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. 
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, 
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad 
di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Se- : 
sungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelurn 
kamu menghadapinya, (sekarang) sungguh kamu telah me- 
lihatnya dan kamu menyaksikannya". (Ali Imran: 139-143). 
Dan firman Allah: "Dan sesungguhnya Allah telah meme- 
nuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh me- 
reka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan 
berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Ra- 
sul) sesudah. Allah memperlihatkan kepadamu apa yang ka- 
mu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia 
dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Ke- 
mudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk me- 
ngujimu dan sesungguhnya Allah telah memaafkanmu. Dan 
Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman". 
(Ali Imran: 153). 

Dan firman Allah: "Janganlah kamu mengira bahwa orang- 
orang yang gugur di jalan Allah itu mati". (Ali Imran: 

1 G9). .sennsec00no0rwe1ace0nesuonasenannnannng aremania semena neaanen sanam meananasasaseanann 324 


- Bab firman Allah: "Ketika dua dolanan dari padamu ingin 


mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi 


— kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja 


orang-orang mu'min bertawakkal". (Ali Imran: 122) woo 333 


Bab firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
paling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya 
saja mereka digelincirkan oleh syetan, disebabkan sebagian 














22. 


23. 
24. 





20. 


21. 


kesalahan yang telah mereka perbuat dan sesungguhnya 
Allah telah memberi ma'af kepada mereka. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (Ali Imran: 

Ba NN Ea PNP Na PA ARE ARSA 


Bab firman Allah: "Ingatlah ketika kamu lari dan tidak me- 
nolak kepada seseorangpun, sedang Rasul yang berada di 
antara kawan-kawanmu yang lain memanggilmu, karena itu 
Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, 


" Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput 


dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Ali Imran: 
153) BN aa aAaAPAA ANA 
Bab firman Allah: "Kemudian setelah kamu berduka cita 
Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk 
yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolong- 
an lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka 
menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sang- 
kaan Jahiliyah. Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita ba- 
rang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?" Kata- 
kanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan 
Allah”. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa 
yang tidak mereka terangkan kepadamu, mereka berkata: 
"Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) 
dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini". 
Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya 
orang-orang yang ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar 
juga ke tempat mereka terbunuh". Dan Allah berbuat demi- 
kian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk 
membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Me- 
ngetahui isi hati". (Ali Imran: La PAN NA AA Ta NONA 


Bab firman Allah: "Tak ada sedikitnya campur tanganmu 
dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat me- 
reka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka 
itu orang-orang yang zhalim". (Ali Imran: 128) are cencanarenamenne 


Bab menyebut (nama baik) UMMU Salith ...oooroooroooooooroo....... 


Bab terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muththalib ra. .............. 


345 


25. 


26. 
27. 


28. 


29. 


30. 


31. 
30 


33. 


34. 


35. 
36. 
37. 


38. 
39. 


Bab luka-luka yang mengenai Nabi saw. pada perang 


UbOg kah ana nenen mn mah mina asasi nanas 353 
BAB.....oeooooro.o. an NA On an Pa 354 
Bab firman Allah: "(Yaitu) orang-orang yang menta'ati Allah 

dan Rasul-Nya". (Ali Imran: 172) ............. Mes tan 355 


Bab orang-orang Islam yang gugur pada perang Uhud antara 
lain jalah Hamzah, Yaman, Anas bin Nadlar dan Mush'ab bin 


Uma inii stnmnanb un mna ha Deen Daan saia 356 
Bab Uhud ialah gunung yang menyintai kami, dan kami me- 
nyintainya ....oooooooooooooooom maen engan tenenananannsann 360 


Bab peperangan Raji”, Ra'li, Dzakwan, sumur Ma'unah, kisah 
Kabilah Adlal, Kabilah Oarah, Ashim bin Tsabit, Khubais dan 


teman-temannya ......oooooooooooooooooo.moo.o.ooooo. 361 
Bab peperangan Khandag atau Ahzab, Musa bin Ugbah berkata: 
"Perang itu terjadi pada bulan Syawwal tahun empat" ........... 375 


Bab kembalinya Nabi saw. dari peperangan Ahzab dan kepergi- 

an ke Bani Ouraidlah dan pengepungannya terhadap mereka .... 390 
Bab peperangan Dzatir Riga” atau peperangan Muharib Khashafah, 
yaitu Bani Tsa”labah dari Ghathafan. Beliau singgah di Nakhl. 

Dan perang itu terjadi sesudah perang Khaibar, karena Abu Musa 
datang sesudah perang Khaibat ......o.cooocoocoooooo.oo.coooooo 396 


Bab peperangan Bani Musthalig, bagian dari Bani Khuza'ah, 

atau peperangan Muraisi”. Ibnu Ishag berkata: "Perang itu terjadi 
pada tahun enam". Musa bin Ugbah berkata: "Pada tahun empat". 
Zuhri berkata: "Berita bohong terjadi pada perang Muraisi”" .... 404 
Bab peperangan Anmar ........ AN 406 
Bab berita obong: »...oooo.cW—oooooomomuundokuku .407 
Bab peperangan Hudaibiyah. Dan firman Allah: "Sesungguhnya -: 


Allah telah ridla terhadap orang-orang mu'min ketika mereka 
berjanji setia kepadamu di bawah pohon". (Al Fath: 18) ........ 426 


Bab kisah Kabilah Ukli dan Urainah ......... besaran kenakan na 452 


Bab peperangan Dzatil Oarad, yaitu peperangan yang orang- 
orang musyrik menyerang unta perahnya Nabi saw. tiga hari 




















49. 
50. 


51. 


52. 


53. 


54. 
55. 





sebelum peristiwa KhAibar ....o..oooocooooooooooocooooooomo.. 
40. Bab peperangan Khaiba( ......oo.oooooooooooo.oo.oooooooooooocoo 
41. Bab Nabi saw. mempekerjakan penduduk Khaibar ................. 
42. Bab hubungan kerja Nabi saw. dengan penduduk Khaibar ..... 
43. Bab kambing yang diracun untuk Nabi saw. di Khaibar ......... 
44. Bab peperangan Zaid bin Haritsah ...ooooocooooooooooo........ 
45. Bab Umratil Oadla' ... Aa anon ena Nhnsas ada 
46. Bab peperangan mu'tah, bagian d dari daerah Nan Mesnitasasainnne 
4. Bab pengutusan Nabi saw. kepada Usamah bin Zaid ke Huruga, 


bagian dari daerah Juhainah “....oooooo.coo.cooooooooooocoooooooom 


Bab perang penaklukan Makkah dan berita yang dikirimkan 
oleh Hathib bin Abi Balta'ah kepada penduduk Makkah, ia 
memberitahukan mereka tentang penyerangan Nabi saw. ...... 


.Bab perang penaklukan Makkah pada bulan Ramadian ......... 


Bab di manakah Nabi saw. menancapkan bendera pada hari 
penaklukan (Makkah) ..ooco.coocoocoo.o.ooooooooWoo.oooo.oo 
Bab masuknya Nabi saw. dari arah atas kota Makkah ............ 


Bab tempat tinggal Nabi saw. pada hari penaklukan PEN PAT 


Bab menetapnya Nabi saw. di Makkah pada masa penak- 
NONA Han aa MN AN Si an al Tan ea HB 


Bab tirman Allah: "Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu 
di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah- 
mu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfa'at 
kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu terasa sempit 
olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai 
berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul- 
Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah me- 
nurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah 
menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan 
demikianlah pembatasan kepada orang-orang yang kafir. 
Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang 


492 








56. 
57. 
58. 
59. 


6l.. 
62. 


63. 
64. 
65. 


67. 


68. 
69. 


70. 
1. 
72. 

1. 
74. 


dikehendaki-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya- 
yang". (At Taubah: 25-27) ..cooocoooooo.co.ooocoocooooooooooo.mm... 534 


Bab peperangan Authas ....ooocoocooo.cooco.o.o.coooo.ooo 543 
Bab peperangan Thaif pada bulan Syawwal tahun delapan .... 545 


“Bab Pasukan yang dikirim ke arah Nejd.........oooooo.oooomooo.o. 559 


Bab di utusnya Kahlid bin Walid oleh Nabi saw. ke Bani Jadzi- 
MAAN ena ena inka menaikan esa AN “. 560 
Bab pasukan (yang dipimpin oleh) Abdullah bin Hudzafah As 
Sahmiy dan Algamah bin Mujazziz Al Mudlaji. Atau pasukan 


orang-orang AnShar ...oooooooooooooo.oooooooom. 561 
Bab diutusnya Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman sebelum hajji 
Wada? an aoooco.oor.#.. maen emak sntnad ee sedaeninsnkega mn badan Hanekann 563 
Bab diutusnya Ali bin Abu Thalib dan Khalid bin Walid ke 
Yaman sebelum Haji Wada? .....ooocooo.oorco. kianatadinsndanen abiss gerhana 569 
Bab peperangan Dzil Khalashah .......oooooroooooooooo 575 
Bab peperangan Dyzati Salasil atau perang Lakhm dan Judzam .... 578 
Bab kepergian Jarir ra. ke negeri Yaman ....e.r.oooooooocoooco. 579 
Bab peperangan di tepi lautan ........ooooo.ooo.ooooooo reneepan tenaga 581 
Bab hajinya Abu Bakar-bersama orang-orang pada tahun sem- 
bilan :........... Aa aan en ae Aa TA kinsdesara 584 
Bab utusan Bani Tamim .....oo.ooocoooooooooooo.Woooooooo 585 


Bab Ibnu Ishag berkata : perangnya 'Uyainah bin Hishn bin 
Hudzaifah bin Badr terhadap Bani 'Anbar, yakni bagian dari 
bani Tamim. Nabi saw. mengutusnya kepada mereka, lalu ia 
menyerang dan menangkap beberapa orang dari mereka dan 


MENAWAN WANILANYA. ....ooo.co.coooooocoooooooWoooom.m.. 586 
Bab perutusan kabilah Abdil Oais .....oo..co.coooooo.coooo 588 
Bab utusan Bani Hanifah dan kisah Tsumamah bin Utsal ...... 593 
Bab kisah Aswad Al AnSiy .....roocoooo.o.oooee 599 
Bab kisah penduduk negeri Najran ...o...ocoooooo.oo oo. 601 
Bab kisah negeri Oman dan Bahrain ee eeneeaaanggenakan 602 






































75. 


76. 
1. 





Bab kedatangan orang-orang Asy'ar dan penduduk Yaman. 
Abu Musa meriwayatkan dari Nabi: "Mereka ialah bagian 
dariku dan aku adalah bagian dari mereka". ....o.ooooooooooo 605 


Bab kisah Daus dan Thufail bin Amr Ad Dausiy ....ooooeoo. 610 
Bab kisah utusan kabliha Thayyi' dan kisah Adiy bin Hatim .... 61i 














sonenosonsanonconeconaaneconenoonenenososoocenanconanconosauannanansagonne 


#sencanavanannosnepa0sorevononeerananoananoonoeoennanananananononeanonsonoannoaoanayan 


KITAB BERBAGAI KEUTAMAAN SAHABAT-SAHABAT NABI. 


Para 1 SUS SS - 
SEN ISP 2Ee 
KAA: eh NAS 


BAB 


BERBAGAI KEUTAMAAN SAHABAT-SAHABAT NABI SAW. 
BARANGSIAPA KAUM MUSLIMIN YANG PERNAH ME- 
NEMANI ATAU MELIHAT BELIAU, MAKA IA TERMA- 
SUK SAHABATNYA. 


LAIN ah 9094 Aga 11 Jar 
| “ . PN FUEL NP Ane 
da KS AN gan SE JESOS LAIE YEUN 
11 315 20, 104 na Ie Ayo 


21 334 9 1932 0 AN, Olan, 3 p Ea P. san 
yag Pe SA Ode Pad Lane al Log 
Ola 2202 9294 4 Bata Pa 

A3 In as HS asa 2G ANYA 


IL Aya r027N G5 » 
Lai PA AAN Ah PSA Jang SA 


11 (3 Jea 
Sa 


At Papa AA ang v0 
DAN EP ta (3 2 Ba Tai & 


Th 2a et SA 2 AT “0d pi 




































































3468. Dari Abu Sa'id Al Hudriy ra., berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda "Suatu masa akan datang kepada manusia, lalu satu kelompok dari 
mereka berperang. Mereka bertanya: "Adakah di antara kalian sese- 
orang yang pernah menemani Nabi saw.?". Mereka menjawab: "Ya". 
Maka terbukalah bagi mereka. Kemudian suatu masa akan datang kepada 
manusia, dan satu kelompok dari mereka berperang. Lalu ditanyakan: 
"Adakah di antara kalian seseorang yang pernah menemani 
sahabat-sahabat Nabi saw.?". Mereka menjawab: "Ya". Maka terbukalah 
bagi mereka. Selanjutnya suatu masa akan datang kepada manusia, dan 
satu kelompok dari mereka berperang. Lalu ditanyakan: "Adakah di 
'antara kalian seorang yang pernah menemani orang-orang yang 
menemani sahabat-sahabat Rasulullah saw.?. Mereka menjawab: "Ya". 
Maka terbukalah bagi mereka. 


DJP Frasa Ia ALI 


044 V Je 
INGII Pa Ea 23 bal 2 
og 10 4 


MELION (982 aed PNS kasa 

IL en NAN Aanalasa ane ore KOS OA 2513 

Ls 209 A10 202 GI KT NIA L, 032 1233 
LP Kar , 3: : 


Ing Ogeigp aa ag, 
» ey an K3 


3469. Dari "Imran bin Hushain ra., berkata: "Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Umatku yang terbaik ialah generasiku, generasi berikutnya, ke- 
mudian generasi berikutnya". 'Imran berkata: "Saya tidak tahu apakah 
Nabi saw. menyebutkan sesudah generasinya dua generasi lagi atau tiga". 
Kemudian sesudah kalian terdapat kaum yang berhak menjadi saksi tapi 
tidak dimintai kesaksiannya (tidak dijadikan sebagai seorang saksi). 
Mereka berhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar dan tidak 
dapat menunaikannya dan tampak pada mereka orang-orang gemuk". 


Pa Haa: : Bata Nak SNN. 

| Ah nga y a00 re “ran 
aa Oa KN ara bd Par 
en sea pa EP en 


AAN GAN GE Pat MJ LE 
Pura 


h: 3470. Dari Abdullah ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sebaik-. 
baik manusia ialah generasiku, generasi berikutnya, kemudian generasi 
berikutnya. Kemudian akan datang kaum yang kesaksian seseorang dari 
mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksian- 
nya". Ibrahim berkata: "Dulu mereka membuat kesaksian dan janji ke- 
pada kita di saat kita masih kecil". 


KA 35 039 o 142 20 
| Kal Bg Na 
BEN ATP AE ah Tana 
Pan Ae AN Sai 35 
Dah db Giga Dana: Bal 23 
MEA PA PA pa 
Nae GARA 2 2373 
Ba 3 Pa J3 NE YAN 
AGAR CAS 

KEB asah Hn, PE) 


CAPE PLS 


PEN, 


SIFAT TERPUJI SAHABAT MUHAJIRIN DAN KEUTAMA- 
AN MEREKA. TERMASUK DIDALAMNYA ABU BAKAR, 
ABDULLAH BIN ABI OUHAFAH ATTAIMIY RA. 
DAN FIRMAN ALLAH SWT : "BAGI ORANG FAKIR 
YANG BERHIJRAH YANG DIUSIR DARI KAMPUNG HA- 
LAMAN DAN DARI HARTA BENDA MEREKA, KARENA 
MENCARI KARUNIA DARI ALLAH DAN KERIDLAAN- 
NYA, DAN MEREKA MENOLONG ALLAH DAN RASUL- 
NYA. MEREKA ITULAH ORANG-ORANG YANG BENAR". 
(AL AHSYR : 8). DAN FIRMAN ALLAH : "JIKALAU KA- 
MU TIDAK MENOLONGNYA (MUHAMMAD), MAKA SE- 
SUNGGUHNYA ALLAH TELAH MENOLONGNYA, YAITU 
KETIKA ORANG-ORANG KAFIR MENGELUARKANNYA 
(DARI MAKKAH) SEDANG DIA SALAH SEORANG DARI 
DUA ORANG KETIKA KEDUANYA BERADA DALAM 
GUA, DI WAKTU DIA BERKATA KEPADA TEMANNYA : 
"JANGANLAH KAMU BERDUKA CITA, SESUNGGUHNYA 
ALLAH BESERTA KITA". (ATTAUBAH : 40). 

'AISYAH, ABU SA'ID DAN IBNU 'ABBAS RA BERKATA : 
"ABU BAKAR BESERTA NABI SAW DI DALAM GUA". 


SANA SIA 
DAH SE Ao 
SA ENG an Late Sp 
we -h ANA Ni Pa 
Psr saia ENI 


ana 


1099 9 9 104 5 2 
Mo ENG 





kan na ADA Ap TP 


G 


ALE ena la 2 Mang Et GEN 
Boa IS aa Jaka Laba Lana | 
Aa NN en angga 
AE job HA Fa sange 
LAB Aa 0113 ANA ya 5 
Soge Alia Pj Jala 
ANT Ft) AE AN! 3 Ba 2 pu AA Ia 
KY TA AAKK Sa? ELEN 
Aa Sajan II Sa BE 
NE Pp Perkay lagian Bat, 12. Su FERI 
Maan TPA na 1 aka 
den S3 nb 5 Sh GIA Shah 
Ea Aan AN al Deer 
dn SIG Ning el Ben Tya 
gai Aa LAS G3 Pande PORT (AU 


"1 
, . 9 ' .— onani 


H3 ape BS aa pa mytadas 


sb Tag ga Ya NS 
FA pakean LAN GL 2 


»- 
. 


a 





210 


IE ANE AAN ia LS 3 
MEN 


3471. Dari Barra” ra., berkata: "Abu Bakar membeli dari 'Azib se- 


buah rangka dengan harga tigabelas dirham, lalu Abu Bakar berkata . 


kepada 'Azib: "Perintahkan kepada Barra” untuk membawa rangka ke- 
padaku". 'Azib menjawab: "Tidak, sampai engkau menceritakan ke- 
padaku tentang bagaimana yang engkau lakukan, di waktu kamu berdua 
keluar dari Makkah, padahal orang-orang musyrik mencarimu?". Abu 
Bakar berkata: "Kami berangkat dari Makkah, terus berjalan malam dan 
siang sampai kami memasuki waktu dhuhur dan tengah hari berdiri tegak. 
Aku melepaskan pandangan, barangkali aku melihat bayangan (tempat 
teduh) agar aku berdiam di situ. Tiba-tiba aku datang pada sebuah batu 


karang, kulihat sisa bayangannya dan kuratakan. Kemudian kubuat ham- 


paran bagi Nabi saw. di situ, lalu aku katakan kepada beliau: "Ber- 
baringlah wahai Nabiyullah". Maka beliau berbaring. Seterusnya aku 
berangkat sambil melihat apa yang ada di sekitarku, barangkali aku me- 
lihat seseorang dari pencarian itu. Tiba-tiba aku bertemu seorang peng- 
gembala kambing sedang menggiring kambingnya menuju batu karang 
itu. Ia menghendaki sesuatu (tempat berteduh) yang aku kehendaki pula. 
Lalu aku bertanya dan berkata kepadanya: "Milik siapakah engkau wahai 
anak muda?". Ia menjawab: "Milik seorang lelaki suku Ouraisy. Ia me- 
nyebut namanya dan aku mengenalnya. Aku bertanya: "Apakah pada 
kambingmu terdapat air susu?". Ia menjawab: "Ya". Aku bertanya: 
"Apakah kamu dapat memeras susu untuk kami?". Ia menjawab: "Ya". 
Selanjutnya aku menyuruhnya, lalu ia menambatkan seekor kambingnya. 
Aku menyuruhnya agar mengibaskan (membersihkan) teteknya dari debu 
dan aku perintahkan agar mengibaskan kedua telapak tangannya. Ia ber- 
kata: "Beginilah". Ia menepukkan salah satu telapak tangannya pada 
telapak yang lain. Lalu dia memeras satu mangkuk susu untukku, lalu 
kusodorkan kepada Rasulullah saw. satu tempat air yang di ujung 
mulutnya ada secarik kain, terus aku tuangkan susu itu hingga terasa 
dingin bagian bawahnya. Aku pergi dengan membawa susu kepada Nabi. 
| Aku datang bertepatan saat beliau bangun, lalu berkata: "Minumlah, 
. wahai Rasulullah". Maka beliau minum, sehingga aku senang. Kemudian 


£ 





aku berkata: "Telah tiba waktu berangkat, wahai Rasulullah". Beliau 
menjawab: "Ya". Maka kami berangkat, sedang kaum (orang-orang 
musyrik) mencari kami. Tetapi tak seorangpun dari mereka yang me- 
nemukan kami, selain Surogoh bin Malik bin Ju'syum Gi atas kudanya. 
Aku berkata: "Pencarian ini benar-benar telah menemukan kita, wahai 
Rasulullah". Beliau bersabda: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguh- 
nya Allah beserta kita". : 


PR ana Lo ea. 
An ISA JEANS 5 ANN 
KAL SEAT 3G 


00 U yd 002 
Oa 


ds Ula so9dle 
INN SAN LM ALT 224049 
MABA EL KURS IS Una 

| 


: 3472. Dari Abu Bakar ra., ia berkata: "Aku pernah berkata kepada 
Nabi saw. di saat beradaldi dalam gua: " Seandainya salah seorang dari 
mereka melihat bawah te. apak kakinya, tentu mereka melihat kami". Ia 
(Anas) bertanya "Apakah menurut dugaanmu (yang dimaksud) dengan 
dua orang, wahai Abu Bakar?, yaitu Allah yang ketiganya (penolong- 


nya)". 


A 


9,9 & PA 4. DNA 
| 1 #10 | Ft 3 Ati .. L 
Her T Lhocyl J3 


PN GIMANA 


BAB 


SABDA NABI SAW. : "TUTUPLAH SEMUA PINTU, KE- 
CUALI PINTU ABU BAKAR RA.". 


PEN PE AI EPNPANPN 3 TEAPAN a 
ALAN GA Sya uno IS NENY 


3 eka SERI Assad AI San di Jaan, 
Ke INN ENG Kis PE BEA 
(th Pa TAP 21... PA 
AAS gn : SN, 1 SJ 
“ — dani hay Ya KA 40 21431 
2 AAA 13 Aa) Man - Laman 
223 dat elu Ai Ni AS 
Hinata ganja 
GK aa NI 
| ml hp NI Sa 
aa 


3473. Dari Abu Sa'id Al Hudriy fa., berkata: Rasulullah saw. 
pernah berkhotbah di depan khalayak 1 'bersabia: "Allah menyuruh 
memilih seorang hamba antara dunia da tempat di sisi-Nya, lalu hamba 
tersebut memilih tempat di sisi-Nya". Abu Sa'id berkata: "Lalu Abu 
Bakar menangis, maka kami terheran akan tangisnya, karena Rasulullah 
saw. hanya menceritakan tentang seorang hamba yang disuruh memilih. 
Ternyata Rasulullah saw. itulah hamba yang disuruh memilih. Dan Abu 
Bakar yang telah mengajarkannya kepada kami". Kemudian Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling pemurah kepadaku, 
dalam persahabatan maupun hayta benda ialah Abu Bakar ra. Dan 
seandainya aku menjadikan seorang kekasih selain Tuhanku, maka aku 
menjadikan Abu Bakar. Tetapi persaudaraan Islam dan cinta kasihnya. 
Tak satupun pintu masjid yang tersisa, kecuali Gitutup, hanya pintu Abu 


Bakar". 





BE DEK 


BAB 
KEUTAMAAN ABU BAKAR RA. SESUDAH NABI SAW. 


(ea PAN Ig 0 - 
gt KSEI 2 PDA Net 


Had 3 Pa Papua WE AL . Ke PAI 21 
3) “0 A 
pro Ha 2 1G Ore | 
3474. Dari Ibnu "Umar ra, berkata: "Kami melebih utamakan se- 


seorang (dari pada yang lain) di antara manusia pada masa Rasulullah 
saw. Lalu kami melebih utamakan Abu Bakar, Umar bin Khaththab, 


kemudian 'Utsman bin 'Affan ra". 


KY STA ee 
y Ak? AS eta Hee 


BAB 


PERIHAL SABDA NABI SAW : "SEANDAINYA AKU MEN- 
JADIKAN SEORANG KEKASIH". 


AI Aa P3 hi pan LIA 
KIA Pena hp R00 


#. 





2. 


"Selo 


AK (SE MA BAN 5 


3475. Dari Tbnu "Abbas ra, Nabi saw bersabda: "Seandainya aku 
menjadikan seorang kekasih, maka aku menjadikan Abu Bakar. Tetapi 
dia adalah saudaraku (sezzama) dan sahabatku (di gua)". 


24 : #28 29 “03, 

S WES caba Yus Ea Pa Mara HMI 
3 21 
HATI ba NAN SS, 

3476. Dari Ayyub ra., Beliau bersabda: "Seandainya aku menjadi- 


kan seorang kekasih, maka aku menjadikan Abu Bakar. Tetapi per- 
saudaraan Islam adalah lebih utama". 


2 


Keras paka SAN ANE Ye 

KENA DES ELI LA 

MA naga 
: eat 


3471. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah ra., berkata: "Penduduk . 


Kufah berkirim surat kepada Ibnuz Zubair tentang (kedudukan) kakek." 
Ibnu Zubair menjawab: "Adapun yang dikatakan oleh Rasulullah saw. 
ialah: "Seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari ummatku, maka 
aku menjadikan Abu Bakar". Dia (Abu Bakar) menempatkan kakek 


. sebagai ayah." 


10 


". . 4 3 ..? 

v HAL Baal abah ka -NGVN 
3600p : P PP) 21 “1 10 SiwG 
das Pa op YAI PENA PIA TP Neo 
vp Kuat #"u SI KAI 1 Eikaah .. ep na 
2 4 ... €: SE DL #.- 

3478. Dari Jubair bin Muth'im ra., berkata: "Seorang wanita datang 
kepada Nabi saw. lalu beliau menyuruhnya untuk kembali "kepadanya". 
Ia bertanya: "Bagaimana pendapatmu, jika aku datang, lalu tidak me- 


pemukanmu?". Sepertinya yang ia maksudkan adalah kematian. Nabi 
saw. menjawab: "Jika engkau tidak menemukanku, maka datanglah ke- 


pada Abu Bakar". 
kedesa NS, 2 


Haalea Fara bat 
na ita 2 


3479. Dari 'Ammar ra, berkata: "Saya pernah melihat Rasulullah 
saw., di mana tidak seorangpun yang Menyanga selain lima hai 'ba 
laki-laki, dua wanita dan Abu Bakar ra." 


Kaya ds AA SNAG, AN 
| SES, ana Naat WISA 
| &, AG 3G Ka na PAPAN YA Near 

W Wa KN RENA Anne 

9 120 or UN MI, Da 

—3 » Bel PAK PAW Yuan San paha aa 


Dapet an A2 POWLEE 


Ha 


11 





BI KU NE Ia Sen : 
Naya Aek HAN 
TEE AN yi TIGA , TEA 


L) 
. 


TN a5 AS anda NYA 
ihsan Kaji nya 
In TP ag Ka IS KAI, 


EN La TA 


3480. Dari Abu Darda' ra., berkata: "Saya pernah duduk di dekat 
Nabi saw., tiba-tiba Abu Bakar datang sambil memegang ujung pakaian- 
nya sehingga tampak lututnya. Nabi saw. bersabda: "Adapun temanmu 
benar-benar telah bertengkar". Lalu ia mengucapkan salam dan berkata: 
"Sesungguhnya antara saya dan Ibnu Khaththab ada sesuatu (masalah). 
Saya bergegas kepadanya, lalu saya menyesal. Saya minta dia memaaf- 
kanku, namun dia enggan, maka saya datang kepadamu". Kemudian 
Rasulullah saw. bersabda: "Allah memberi ampunan kepadamu, wahai 
Abu Bakar (tiga kali)". Selanjutnya "Umarpun menyesal, ia datang ke 
tempat tinggal Abu Bakar dan bertanya: "Apakah Abu Bakar di sana?”. 
Mereka menjawab: "Tidak". Ia datang kepada Nabi saw., lalu wajah 
beliau menjadi muram sehingga Abu Bakar merasa kasihan. Ia mem- 
bungkuk pada kedua lututnya dan berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh 
saya yang lebih zhalim". Nabi saw. bersabda : "Allah telah mengutusku 
kepadamu, lalu kamu berkata: "Engkau berdusta", namun Abu Bakar 


berkata: "Beliau benar". Dia telah membantuku dengan jiwa raga dan 


hartanya, maka apakah kalian meninggalkan temanku karena aku.". 
' Sesudah (kejadian) itu, ia tidak pernah disakiti. 


233 92 


KAN POIN Aj peda YEN 


12 





AoOHANg 


ar BAR Shah NN Ang 2 
dang Pe anna La 


na AE 13 P3 ha ba 2 H3 


' 3481. Dari 'Amr bin "Ash ra., bahwasanya Nabi saw. mengutusnya 
untuk menghadapi pasukan Dzatis Salasil. Laiu saya datang kepada 
beliau dan bertanya: "Siapakah yang paling engkau cintai?". Beliau men- 
jawab: "Aisyah". Aku bertanya: "Yang dari orang lelaki". Beliau men- 
jawab: "Ayahnya". Aku bertanya: "Lalu siapakah?" Beliau menjawab: 
"Umar bin Khaththab". Lalu beliau menyebut sejumlah lelaki. 


MY ata, TA CLD ALA Ap TN 
Side Len Ignbk Lah se 9 
Lu AGEN TAG Pan ist 


0187012 Loe - DI 4 CA 
Badan inna ana 2 pama 230 
Aa Za nga 


Wana Haag 
2 WA NABI kata LI JG PA 
Sean NEBU2 Png GEN AN IG Ale 


30 
0 Cegas 


3482. Dari Abu Hurairah ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Di saat seorang penggembala bersama kambingnya, ada 


13 





serigala berlari kepadanya, lalu menyambar seekor kambingnya. Peng- 
gembala itu mencarinya, lalu serigala itu menoleh kepadanya seraya 
berbicara: "Siapakah (yang dapat menyelamatkan) kambingnya pada Hari 
Serigala (Kiamat), yaitu pada hari tiada seorangpun penggembala selain 
aku". Pada suatu saat ada seorang lelaki menggiring sapi yang dibebani 
muatan, lalu sapi itu menoleh kepadanya dan berbicara: "Sesungguhnya 
aku tidak dijadikan untuk ini (dibeban: muatan), tetapi aku dijadikan 
untuk membajak (tanah)". Orang-orang berkata: "Maha suci Allah". Nabi 
saw. bersabda: "Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan "Umar percaya 
dengan hal tersebut". 


15 SJSN 2 JELANG adi “ENY 

25 APA RO Tan NU Sa Ka bara 
Keslersa bea AA NONA atas henegraa 2 1241, 
ENG jas AA RN bsa ses 
Sa Getas 1 HS MEP 3 
NAN Tan aa 


3483. Dari Abu Hurairah ra., berkata: Saya mendengar Nabi saw. 


bersabda: "Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diriku berada di atas. 


sumur yang ada timbanya. Aku menimba sesuatu (air) yang dikehendaki 
Allah dari sumur itu. Kemudian Ibnu Abi Ouhafah memegang timba itu, 
lalu menimba satu atau dua timba. Ada kelambanan dalam menimbanya, 
namun Allah mengampuni kelambanannya. Timba itu berubah menjadi 
besar setelah dipegang Ibnu Khaththab.“Aku belum pernah melihat 
seorang yang pintar lagi kuat yang mampu menimba sebagaimana 'Umar, 
sehingga semua orang membuat bendungan (tempat minum unta)". 


14 


Gg ayat Kar 


AN ga BJ 3 2 Kenal ag -YEA 
Paya MASA aga pa bj 


SAS MAAN Ar! 
SUN Sad Kaan MAP. As 


. 


yaa 


SIA Ka | 


3484. Dari Abdullah bin "Umar ra., berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa menghela pakaiannya karena sombong, maka Allah 
tidak akan melihatnya pada hari Kiamat". Abu Bakar berkata: "Se- 
sungguhnya sebelah pakaianku terhela, kecuali jika aku menjaganya dari 
hal itu". Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu melakukan hal 
itu bukan karena sombong". 


s 


ae Ted Kodu panjat AE KA 
aga agan PE TEL Ad rn, 


Al papan atas Da3 
1 ? JI 
Ji ag 


Paha pe 


) TAP San Pe 3 
Se PNY UK Wa B NAN Sp 23 NAN 
2 Ha BAN in AN 
' sa AEAN An SAN 2 Si ai 

AS Ii SS Sera PEN 
We Ga Sih Pp JE3 Gue 


3x 


GC Hn 


15 





Kent 40 AI AAN 
ak Ne 


3485. Dari Abu Hurairah ra., berkata: Saya mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Barangsiapa menyedekahkan dua perkara di jalan Allah, 
maka ia akan dipanggil dari berbagai pintu surga. Wahai hamba Allah, 
(pintu) ini adalah utama. Barangsiapa ahli mengerjakan shalat, maka ia 
dipanggil dari pintu shalat. Barangsiapa ahli berjihad, maka ia dipanggil 
dari pintu Jihad. Barangsiapa ahli bersedekah, maka ia dipanggil dari 
pintu sedekah. Dan barangsiapa ahli berpuasa, maka ia dipanggil dari 
pintu kesegaran (dari dahaga)". Abu Bakar ra. bertanya: "Apakah ada ke- 
sulitan bagi seseorang dipanggil dari beberapa pintu?". Dan ia bertanya: 
"Apakah semua orang dipanggil dari semua pintu, wahai Rasulullah?". 
Beliau menjawab: "Ya, aku mengharapkan semoga engkau termasuk me- 
reka, wahai Abu Bakar". 





Pan Inka Oa NE ve 
| 24 sad 2g sia LS Au Mi Perip Para 
Pena Sele IE EL Ha LL 


. 
' 


Anca Obeng et Se TN Lag AJ, 


. 


Pa AN asin IKAT 


- 
, ». 


- ISTANA TA nabi 
Gen5 Biota! ANU AR Papar ae Kn dahan 
pe EN TO KAN 


rs #3 


Ye TA Aa SJ En Ale In SS 4 


| 16 


AN SSK 106 ant A2 1 gi 3 
S6 Yang la ah 2 WES Ade au 2 1S 
Hayat Hani SAI Oya Pd si “3 
Ia TAN LL A9 4 t1 
Jana La 3 ea sa SE IIS 
N dna 22 2 "ag F, Lagi - 024 
Esa ya Jalan Ho nat dad saga 
“2 A1. 1, 21 Pa 902. 
4 s3 ac aa, H9. aa r 
patas Gas Ab TA Sea 
AR. Ag Tag 22 41 
Re EN ANIS Matan ya 
ne Ne 10 3, 5 58 1 Joo cn07 344 Pd 
Snp aa TG EN 


MC PING nasa KA Kisi 
Je SS yana 


4 PE 0 


WAE Pa AN AS SG 
mal Sa pa PAN A55 AI ,X 3 Kang 
ai AN, (2 SA NE. PA 
Keith bas ea Haa 
ye erna La Sta aa 
AG AAA Dadan 2035 


on 
“ at s 


17 








23 -. 200 4 G3 rd 
3 pe TY Zat p Ia jaka pe TEKS .. . Yk AG 
h) ba 
Ta . 
3486. Dari 'Aisyah ra. isteri Nabi saw., bahwa sesungguhnya Ra- 
sulullah saw. telah meninggal dunia, sedangkan Abu Bakar berada di 
tempat tinggal di atas bukit. Isma'il berkata: "Yaitu tempat di atas bukit". 
Kemudian "Umar berdiri sambil berbicara: "Demi Allah, Rasulullah tidak 
meninggal dunia". "Aisyah mengatakan: "Dan "Umar berkata: "Demi 
Allah, tiada yang terlintas di dalam hatiku, kecuali hal itu. Allah pasti 
menghidupkan beliau kembali, lalu memotong tangan dan kaki beberapa 
orang laki-laki". 
Selanjutnya Abu Bakar ra. Datang, lalu membuka (kain kafan) Ra- 
sulullah saw. dan mengecupnya sambil berkata: "Demi ayah dan ibuku, 
engkau adalah orang yang baik, hidup ataupun mati. Demi Tuhan yang 


diriku di dalam kekuasaannya, Allah tidak akan mencicipkan dua ke- 


matian kepadanya selamanya". Kemudian ia keluar dan berkata: "Wahai 
orang yang bersumpah, perlahan-lahanlah". Ketika Abu Bakar ra. ber- 
bicara, maka ' Umar duduk. 

"Abu Bakar memuji kepada Allah, sambil berkata: "Ingatlah, barangsiapa 
menyembah Muhammad saw., maka sesunggunnya Muhammad telah 
meninggal. Dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya 
Allah hidup tak akan mati dan berfirman: "Sesungguhnya kamu akan 


mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)". (Az Zumar : 30). Dan . 


Allah berfirman: "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, 
sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia 
wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?. Barangsiapa 
yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudlarat 
kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang- 
orang yang bersyukur". (Ali 'Imran : 144). Ia (periwayat) berkata: 
"Orang-orang menangis tersedu-sedu", ia berkata: "Dan sahabat-sahabat 
Anshar berkumpul kepada Sa'd ibnu "Ubadah di dalam tenda Bani 


"Sa'idah, lalu mereka berbicara: "Dari kami ada seorang pemimpin dan 


dari kalian ada seorang pemimpin pula". Kemudian berangkatlah Abu 
Bakar, Umar ibnu Khaththab dan Abu 'ubaidah ibnul Jarrah kepada 
mereka. "Umar berangkat sambil berbicara, lalu Abu Bakar mendiam- 
kannya. 'Umar berkata: "Demi Allah, aku tidak menghendaki hal itu, 
hanya sesungguhnya saya telah mempersiapkan suatu pembicaraan yang 
menakjubkan diriku, yang aku hawatirkan tidak sampai kepada Abu 


18 


lidah, ia berkata dalam pembicaraannya: "Kami adalah pemimpin pc- . 
merintahan, sedangkan kalian adalah menteri-menteri". Lalu Hubbab ibnul 
Mundzir berkata: “Tidak, Demi Allah, kami tidak akan melakukan, dari ' 
kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin pula”. 
Abu Bakar ra. berkata: "Tklak, Tetapi kamilah pemimpin pemerintahan, 
sedangkan kalian sebagai menteri-menteri. Mereka (suku Ouraisy) adalah 
bangsa Arab yang paling tengah tempat tinggalnya dan yang paling 
mumi keturunan Arabnya. Maka berjanji. setialah kalian kepada "Umar 
atam Abu "Ubaidah". "Umar berkata: "Bahkan kami berjanji setia ke- 
padamu. Engkau adalah pemimpin kami, orang terbaik dan tercinta kami 
setelah Rasulullah saw.". Selanjutnya "Umar memegang tarigannya dan 
berjanji setia kepadanya, lalu orang-orang berjanji setia pula kepadanya. 
Seseorang berkata: "Kalian (hampir) membunuh Sa'd ibnu ?Ubadah, lalu 
"Umar berkata: "Allah yang membunuhnya. 


LA RS AE GNI AN 


- 
Paten dal 


NN Aga Jaena 
Neira AU Oa an PAN 
Tn GGS sh Bee pa ii 
SN An NU Ki EP AAA 
Sab MANA Gn Anta 


BN AA 


3487. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Pandangan mata Nabi saw. 
menengadah, lalu bersabda: "Di dalam Yang Maha Lembut lagi Maha: 
Tinggi tiga kali", dan beliau menceriterakan hadits. "Aisyah berkata: 
"Tidak satupun khotbah dari kotbali kedua-duanya (Abu. Bakar dan 
'Umar), kecuali Allah memberi" manfaat dengan Khotbah tersebut. 
Sungguh "Umar telah menakut-nakuti manusia, padahal sesungguhnya 
kemunafikan ada pada mereka, kemudian Allah mengembalikan mereka 


... 


1 
ad 


IA 
SE 


19 








dengan hal tersebut". Sungguh Abu Bakar telah menjelaskan kepada 
Orang-orang tentang petunjuk, dan memberitahukan tentang kebenaran 
yang ada pada mereka, dan merekapun keluar dengan kebenaran itu 
sambil membaca "Muhammad itu tidak Jain hanyalah seorang rasul, 
sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul". (Ali "Imran: 
144). 


9 (AKAN S UD anna LL 
TEA Pra Kena “NM 
, 9 PA P "3 Ian Na , 3 203 
PAI , ri Giat As 2 oab Ml Jguyras, 


IN 9 13 40, 1A ya 0 929 4. 
Sa GIA AON ag 
Ad MA TES bejad 8 


3488. Dari Muhammad ibnul Hanafiyyah, ia berkata: "Aku bertanya 
kepada ayahku: "Manusia manakah yang terbaik setelah Rasulullah 
saw.?". Ia menjawab: "Abu Bakar". Aku bertanya: "Lalu siapa lagi?". Ia 
menjawab: "Lalu 'Umar", dan aku hawatir ja akan menjawab: ""Utsman". 
Aku berkata: "Lalu engkau?". Ia menjawab: "Aku hanyalah seorang laki- 
laki dari kaum muslimin". 


Nya ve 2 ce AG KAN at a Ba EN 
294 AE 31... : 
ANE Hain Pra Landa hu KA 
Ay Va LA Betis 3 HN LI 
dana PI Aa Ian 24 LE EA 
| Nong: 2 Ya EN ET ia 
panyk An AN Akan Ha Jan SAI 


20 


A NIA O 


an Aa La NA Aan (ae 


an aa IS AA h Jeda, AA 


Aas Pa Mn AS AOA 
EA ce Hau Dana 


Jom Aga iga pa 
Djan aa EA ate MEN dh : 


3, 4 2 419 


: PALING pa PAS 4 - 


EN AA ae BN PEN 
AKI NN OP, BAE 


nathan Ji 


3489. Dari 'Aisyah ra., sesungguhnya ia berkata: "Kami keluar be- 
serta Rasulullah saw. di sebagian perjalanannya, hingga saat berada di 
Baida' atau Dzatil Jaisy, maka putuslah sebuah kalung milikku. Ke- 
mudian Rasulullah saw. bangkit untuk mencarinya dan beberapa orang 
beserta beliau, padahal mereka tidak mendapatkan air, lagi pula tidak 
membawanya. Beberapa orang datang kepada Abu Bakar ra., lalu ber- 
kata: "Tidakkah engkau mengetahui apa yang diperbuat ' Aisyah ra.?, dan 
apakah ia bangkit bersama Rasulullah dan beberapa orang yang me- 
nyertai beliau? sedang mereka tidak mendapatkan air dan mereka tidak 
membawanya". Lalu datanglah Abu Bakar ra. saat Rasulullah meletakkan 
kepalanya di atas pahaku, sungguh beliau telah tidur, Ia berkata: "Engkau 
telah menahan Rasulullah saw. dan beberapa orang, padahal mereka tidak 
mendapatkan air, lagi pula tidak membawanya". ' Aisyah berkata: "Lalu 


21 








ia mencercaku da” m-nygatakan sesuatu yang dikehendaki Allah untuk 
diucapkan. Ia menusukku dengan tangannya pada rusukku hingga tidak 
meny halangiku bergerak, kecuali tempat Rasulullah saw. di atas pahaku. 
Rasulullah saw. tidur sempai tiba waktu pagi tanpa mendapatkan air, lalu 
Allah menurunkan aya: perihal tayammum (Maka bertayammumilah 
kalian semua)". (An Nisaa' : 43). 

Usaid ibnul Hudlair berkata: "Apakah yang dimaksud dengan pertama 
kali barakah kalian, wahai keluarga Abu Bakar?". ' Aisyah ra. menjawab: 
"Kami bangkitkan unta yang kami tunggangi, lalu kami temukan kalung 
tersebut di.bawahnya". 


2 Maap gak 


ep Sea Sg: 


. 


Jua Ka ia ata. 
Pelan Pita ara 0 al ANA 


KA Duo a Ny 3 Kal Jaa 


3490. Dari Abu Sa'id al Hudriy ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: 
"Janganlah kalian memzki sahabat-sahabatku, seandainya seorang dari 
kalian menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan 
2 satu mud mereka dan tidak separuhnya pula". 


PEN AA AG Aas KTT 
Maia M3 ANE en NAS 


Ana 3 


Sanga bea (BG TA pa Aa AA Tas tp 2 €il MA 
ka, 4 23 Tran sg Mer 3 Aala 944 4 
Aan Ra gag 
Nee 2 LA P 21 Gay 001 Pad 
KOTA KSEI Sa 1s 
naa BOY RA (Ara 
Be ONE 


22 


A finusina 


5 Lag 


PP PA We AFP PPA ia 
Is IS NS Le 

Lb DNA Gk basa ja 
C3 TN Ie toar? ma nanarnA 
KA AS: 33 FN NA SMG (lia EPA 


., In 9 00 aj) 17 pada 
KA Fo Jaja) An Ore 2.21 
2J0 8292 1442 Para de «DP, 
BI OS Saad Fan ya 4 KAI: 5 2 (9 
an, Sp Sal aa Satar ua 
9 2 Kse Aa GA jan Pad 223, 4 
PA yag Pa ea Pa ad 1 
Sig Na Pergraa 27 ae 
2 aa SL, 4 PN ATA 
(age MEA : Asa 
- YUaa 14, Anita Aja Aas 
AN PSA Mean aa: 
AD Di PO Iga, br Bap - ena 


oo 15 260, 3, 


2 Sale lal Ne Kon La. (EP L 


- PISA 


KAS ape 


- " 


, 


Pj 


23 








benhga bag Lap akan IS: Ae 


Pi 


Sp 4 2 dede ta OSN 
Narik Ka IIS Ke 
KA Eta IS AL an Naa Uu, 
LIA Wina ENI: MK Fo 
Papan DP da 

Mp ea ada AN Ha Bekas nh 
Ce aa JG. FI 


dik 3 Id 99. 


z 


3491. Dari Sa'id ibnul Musayyab ra., ia berkata: "Abu Musa Al 
Asy'ariy bercerita kepadaku, bahwa sesungguhnya ia berwudlu' di dalam 
rumahnya lalu keluar". Lalu aku (Abu Musa) berkata: "Sungguh aku akan 
menetap dan menyertai Rasulullah saw. pada hariku ini". Ja (Sa'id ibnul 
Musayyab) berkata: "Maka ia mendatangi masjid lalu menanyakan Nabi 
saw.". Mereka menjawab: "Beliau keluar dan menghadap ke sini". Aku 
keluar setelah beliau sambil menanyakannya, hingga beliau memasuki 
sumur Aris. Lalu aku duduk di dekat pintu - yang terbuat dari pelepah 
kurma -, hingga Rasulullah saw. menyelesaikan hajatnya terus berwudlu?. 
Aku berdiri menuju arah beliau, tiba-tiba Rasulullah duduk di atas sumur 
Aris dan berada di tengah-tengah bibir sumur itu. Beliau membuka dua 
betisnya dan mengulurkannya di dalam sumur. Aku mengucapkan salam 
kepada beliau, lalu berpaling dan duduk di dekat pintu dan berkata: 
"Sungguh aku menjadi penjaga pintu Rasulullah saw. pada hari ini". 
Kemudian Abu Bakar datang dan mendorong pintu. Aku berkata: "Siapa- 
kah ini?". Ia menjawab: "Abu Bakar". Aku berkata: "Pelan-pelanlah". 


24 


Kemudian aku pergi dan berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah Abu 
Bakar mohon izin". Beliau menjawab: "Izinkanlah dia dan sampaikanlah 
kabar baik kepadanya tentang surga". Aku menghadap, hingga aku 
berkata kepada Abu Bakar: "Duduklah, Rasulullah menyampaikan kabar 
baik kepadamu tentang surga". Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah 
kanan Rasulullah saw. bersama beliau di bibir sumur, dan ia meng- 
ulurkan kedua kakinya di dalam sumur seperti yang dilakukan Nabi saw, 
dan ia membuka dua betisnya. Selanjutnya aku kembali terus duduk, dan 
aku tinggalkan saudaraku berwudlu' dan menyusulku. Aku berkata: "An- 
daikan Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang (yang ia ke- 
hendaki ialah saudaranya), maka Allah akan memberinya". Lalu tiba-tiba 
seseorang menggerak-gerakkan pintu. Aku berkata: "Siapakah ini?". Ia 
menjawab: 'Umar bin Khaththab". Aku berkata: "Pelan-pelanlah. Ke- 
mudian aku datang kepada Rasulullah saw. dan mengucapkan salam 
kepada beliau, dan aku berkata: "Ini adalah 'Umar ibnul Khaththab mo- 
hon izin". Beliau menjawab: "Izinkanlah dia dan sampaikanlah kabar 
baik kepadanya tentang surga". Aku berkata: "Masuklah, dan Rasulullah 
saw. menyampaikan kabar baik kepadamu mengenai surga". Lalu ia 
masuk dan duduk bersama Rasulullah di bibir sumur pada arah kiri 
beliau, dan mengulurkan kedua kakinya di dalam sumur. Aku kembali, 
duduk dan berkata: "Andaikan Allah menghendaki kebaikan kepada se- 
seorang, maka Ia akan memberikannya". Kemudian datanglah seseorang 
menggerak-gerakkan pintu. Aku berkata: Siapakah ini?". Ia menjawab: 
"Utsman ibnu 'Affan". Aku berkata: "Pelan-pelanlah". Lalu aku datang 

kepada Rasulullah saw. dan menceriterakannya. Beliau menjawab: Izin- 
kanlah dia dan sampaikanlah kabar baik kepadanya tentang surga atas 
cobaan yang menimpanya". Aku datang dan berkata kepadanya: "Masuk- 
lah, dan Rasulullah saw. menyampaikan kabar baik kepadamu tentang 
surga atas cobaan yang menimpamu". Kemudian ia masuk dan men- 
dapatkan bibir sumur benar-benar penuh (air), lalu duduk di hadapan 
beliau dari sisi yang lain. Syuraik ibnu ' Abdillah berkata, bahwa Sa'id 
ibnul Musayyab berkata: "Aku takwilkan (tafsirkan) hal itu dengan be- 


| an pekuburan mereka". 


Kera) 


o - 


HE IL LAI san 


2 yo1 Ce - Ah 23 
nga (s5 bea . PN AI AGAIN 








3492. Dari Oatadah, sesungguhnya Anas bin Malik ra bercerita 
kepada mereka, hahwa Rasulullah saw., Abu Bakar, "Umar dan 'Utsman 
ra, mendaki gunung Uhud, lalu gunung tersebut mengguncang mereka. 
Kemudian Nabi bersabdz: "Tetaplah wahai Uhud, sesungguhnya diatasmu 
ada seorang Nabi, seorang yang sangat benar dan dua orang yang mati 
syahid". 


A5 EOGe As sana PAKET neng 
PETA aa A SEA Pura AAU in da 
AO Sega yaaa Sa Ja £ 


“21.3 Ayana NON IE 


YAI Ka EU is KAA B3 
: Md aa At TES 4 SA) 


251 


Bepa SEA 
pn ea 25 Ha 


3493. Dari Abdullah bin "Umar ra., ia berkata bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: "Suatu saat aku (bermimpi) ada disumur sedang menimba, 
maka datanglah Abu Bakar dan "Umar ra. Lalu Abu Bakar ra. memegang 
timba itu dan menimba satu atau dua timba. Ada kelambanan dalam 
menimbanya, semoga Allah mengampuninya. Kemudian timba tersebut 
dipegang oleh "Umar bin Khaththab dari tangan Abu Bakar ra. maka 
timba itu berubah menjadi besar. Aku belum pernah melihat seorang 
yang pintar lagi kuat yang mampu menimba seperti. menimbanya 
('Umar). Ia menimba, hingga semua orang membuat bendungan (tempat 
minuman unta)". 


26 


Var Ua 


0... ap6312 2 ee 
PSA BIN Aaj Eos tas 
Sih dapur Cd) BEN aa ye : 
KKN NN AAA SAE SN 
Pj “PO e Pra ai 3 s £ 5 
ab pa NS TANPA Serap AN Oka KAS Fs 
Ep TERAS Kr | 
ea 2 SEN al Nana TP 
Je ioneas La PAI 


3” 


3494. Dari Ibnu "Abbas ra., ia berkata: "Sesungguhnya aku berhenti 
pada sebuah kaum, lalu mereka mendo'akan "Umar bin Khaththab 


. setelah ia disemayamkan di atas ranjangnya, tiba-tiba ada seorang lelaki . 


dari belakangku meletakkan siku tangannya di atas bahuku sambil 
berkata: "Semoga Allah swt. mengasihimu, sungguh aku mengharapkan 
Allah menjadikan engkau bersama-sama dua temanmu, karena seringkali 
aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Aku bersama Abu Bakar dan 
'Umar. Aku, Abu Bakar dan "Umar mengerjakan (sesuatu). Aku, Abu 
Bakar dan "Umar berkata: "Sesungguhnya aku mengharapkan Allah 
menjadikan engkau bersama mereka berdua". Kemudian aku menengok, 
ternyata dia adalah 'Ali bin Abi Thalib ra. 


Seno ke De, HS amat 
2414 aa Peak aah aU 834 PER PAGAA 

Ka je rang) cs 41 kara para, 

jg Minh al ha age PP Dana 


27 











PP Ad MP2, 


3 Juan 
2 Ta nan Ca us 
Pa, Ta 


3495. Dari 'Urwah bin Zubair, ia. berkata: "Aku bedanya kepada 
Abdullah bin 'Amr ra. tentang perlakuan orang-orang musyrik kepada 
Rasulullah saw. yang paling keras". Ia menjawab: "Aku pernah melihat 
"Ugbah bin Abi Mu'aith datang kepada Nabi saw. saat beliau sedang 
shalat, lalu ia meletakkan selendang pada leher beliau dan menjerat- 
kannya dengan amat sangat. Kemudian Abu Bakar datang sehingga 
menolaknya dari hal tersebut, dan ia mengucapkan: "Apakah kamu akan 
membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah 
Allah", padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan- 
keterangan dari Tuhanmu". (Ghaafir : 28). 


Ang 3 Kak 13 
s4 9-23 #5 


: IA Many LS 


aa pe 213, 


14» Pn, PN en Pe 
YAH WAS ra 


MEN SENA EN 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI 'UMAR BIN KHATTAB ABI 
HAFSIN AL OURASYIY AL 'ADAWIY. 


JESUGIG Wi nela Lt REA 


m4) je 0, LL KAN 1- by 901 
HAL EN LIA sb DA Ae 
x Sta « , MAA Pena PEP ALA Ne 
In AS Tn Ia LIS AAA La TB 


28 


KIBOHANG 





i 
£ 
, 


SENAR Hana CN IN 
agar 4 AA GOL LI IA jd # 
Sep rn 

PAN (ae Te II 


3496. Dari Jabir bin Abdillah ra., ia berkata, bahwa Nabi saw. 
bersabda: "Aku melihat diriku (dalam mimpi) masuk surga, tiba-tiba aku 
bertemu dengan wanita yang bertahi matanya, yaitu isterinya Abi 
Thalhah. Dan aku mendengar gerakan lalu berkata: "Siapakah ini?. Dia 
menjawab: "Ini adalah Bilal". Dan aku melihat sebuah istana, di ha- 
lamannya ada seorang hamba wanita, lalu aku bertanya: "Milik siapakah 
ini?". Ia menjawab: "Milik "Umar". Aku berkehandak memasukinya dan 
melihatnya, lalu aku menyebutkan kecemburuanmu. 'Umar berkata: "De- 
mi ayah dan ibuku wahai Rasulullah saw., apakah kepadamu aku cem- 
buru?". 


AO MEN Sih 1, He “HA 
begal, Haters KA Heat Jan 
aa Ia ah Aan BANI 

DWShy 3 ara! Mp 03 


. 3497. Dari Abi Hurairah ra., ia berkata: "Suatu ketika kami berada 
di dekat Rasulullah saw., tiba-tiba beliau bersabda: "Suatu saat aku 
sedang tidur, maka aku melihat diriku (dalam mimpi) di dalam surga, 
tiba-tiba ada seorang perempuan sedang berwudlu' di samping istana. 
Kemudian aku bertanya: "Milik siapakah istana ini?". mereka menjawab: 
"Milik "Umar". Aku menyebutkan kecemburuannya dan berpaling mem- 





belakanginya. Lalu 'Umar menangis dan berkata: "Apakah kepadamu aku 


cemburu, wahai Rasulullah saw?". 


Ki Ade AOA In AA ee -X4AN 
HAB Sus abah 3 PA, 
Kaho PAKA 1. SEL ES 


PA 


Ad 


3498. Dari Hamzah ra., dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Suatu ketika aku sedang tidur, maka aku (bermimpi) minum, 
yakni air susu, hingga aku melihat rasa segar mengalir di dalam kukuku, 
lalu aku menyerahkannya kepada "Umar ra. Mereka bertanya: "Apakah 


| yang dapat engkau takwilkan, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: 


“Yaitu ilmu". 


(TPI PAI 2.749 


Tas KAS 1 ngarar 


Dia, Rea pan s1 PE KII Na aan 
C6 AS KI MEN Lada 


Jak . 
Pi Mena 98 


hnya “2 , . PAN EN SN EA 


. 


3499. Dari ' Abdullah bin 'Umar ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. 


. bersabda: "Aku melihat diriku di dalam tidur sedang menimba dengan 


timba kerek di atas sumur, lalu Abu Bakar ra, datang dan menimba satu 


. atau dua timba dengan lamban, semoga Allah mengampuninya. Kemudi- 


an 'Umar ra, datang, dan timba tersebut berubah menjadi besar. Aku be- 


30 





lum pernah melihat seorang yang pintar lagi kuat yang mampu menimba 
seperti menimbanya ('Umar), sehingga semua orang merasakan kesegar- 
an dan mereka membuat bendungan (tempat minuman unta). 


agar adera Haa ip NO 

KA AE ASN ya Fa 20 AN Punya 21 

ed “2 La, In 2974 ag “3. 

peran 253 : 3 3 8 Se wi 
SA Iga ga ts GA LEO 


3 
apaan 536 


Mn) S3 Bale | 
ig eh SAS ee IE £ 24 etek 


Sin Anak Ati pabalar 3d abi done 
WE MEA Ai road Pe 3 3 IN 


4 Dg 3, yet pa7 ah Pa, 2. ah 909 
wrna as hnya HO GP IN 3 
span Pada AS 


JGA 812149 17 148 


Jenar ade. PATI Dao 


31 








., DE gn Ka 2 14 
SI AE AE Ia Jgn UAS 
19 


L Ga 211 hh st $ 4 “4 
KE NIAS EKA IN ha 





3500. Dari Sa'd bin Abi Waggas, dari ayahnya, ia berkata: 'Umar 
bin Khaththab memohon izin kepada Rasulullah saw. Di dekat beliau 
ada beberapa wanita Ouraisy bercakap-cakap dan mereka mengharapkan 
pemberian lebih banyak kepada beliau. Suara mereka keras melebihi 
suara beliau. Ketika 'Umar bin Khaththab mohon izin, maka mereka 
berdiri dan bergegas menuju penutup, lalu Rasulullah memberi izin ke- 
padanya. 'Umar masuk dan Rasulullah saw. tertawa, lalu ia berkata: 
"Allah menjadikan gigimu tertawa (hatimu bergembira), wahai Ra- 
sulullah". Beliau menjawab: "Aku heran pada mereka (wanita) yang 
berada di sisiku, ketika mereka mendengar suaramu, maka mereka ber- 
gegas menuju penutup". 'Umar berkata: "Engkau lebih berhak untuk 
mereka takuti, wahai Rasulullah", lalu 'Umar berkata: "Wahai wanita- 
wanita yang memusuhi dirinya sendiri, takutkah kalian kepadaku dan 
bukan kalian takut kepada Rasulullah saw.?”. Mereka menjawab: "Ya, 
kamu lebih keras dan kasar dibanding Rasulullah saw". Rasulullah saw. 
bersabda: "Berhentilah berbicara, wahai Ibnu Khaththab. Demi Tuhan 
yang menguasai diriku, Syetan tidak pernah menemuimu sama sekali 
disaat engkau melalui jalan yang luas, kecuali ia melalui jalanan luas 
selain jalanmu". 


yag “1 OAT ai Pa 


Da serena NN Nana OM 


3501. Dari Abdullah (bin Mas'ud) ra.: "Kami selalu mendapat ke- 
menangan semenjak "Umar masuk Islam". 


32 





3 ad 844 21 a03 An 
2 Aa SEN pen Aa IS -X OX 
Ke hn side 2910 s 2124 2 Sa 2 113 
TI AA Da AN Ao aja deras 
20 0 0 KAI UU ah PAN area 
IN dr Lena RA 
P3 210121 s4? A4 Pai 2151 IL 3 AN 08 y 0034 
“ip Hara) Ml alor Ty AN 
2094 213 A Li gna 2 NA 
LG SEE Lae Waah at 


KA YEL LN ES En Der 

2088 go S5 971 KIA NT PTN , 1 
SEN NE TS Sa KN 2 R9 
2 sd 9g , 7 1.930 


- "are A - Pa ad 
Mn PAMA Laman Ta 


. 


” 


3502. Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ia mendengar Ibnu ”Abbas ra. 
berkata: 'Umar disemayamkan di atas ranjangnya, lalu semua orang me- 
ngelilinginya sambil mendo'akan dan menshalatinya sebelum ia diangkat, 
sedangkan saya bersama mereka. Tidak ada yang mengejutkan diriku 
kecuali seorang lelaki yang memegang bahuku, ternyata dia adalah 'Ali 
bin Abi Thalib. Kemudian dia mendo'akan "Umar, semoga Allah me- 
ngasihinya dan dia berkata: "Engkau tidak meninggalkan seseorang yang 
lebih aku cintai dibanding kamu, agar dapat aku sampaikan amalnya 
kepada Allah". Demi Allah, sungguh aku menduga Allah akan men- 
jadikan kamu bersama-sama dua temanmu. Dan aku menduga, bahwa 
seringkali aku mendengar Nabi saw. bersabda: "aku pergi bersama Abu 
Bakar dan "Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan 'Umar. Aku ke- 
luar bersama Abu Bakar dan 'Umar ra". 


33 





6 4 sea Ya TESA SNN Ox 
, KAN Ki 


Aoa AS SA 1 Aang, sana Jaa ha 
MAN bata at 


3503. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Nabi saw. mendaki gu- 
nung Uhud, Abu Bakar, ' Umar dan "Utsman bersama beliau, lalu gunung 
tersebut mengguncang mereka. Kemudian beliau menjejaknya dengan 
kaki dan bersabda: "Tetaplah wahai Uhud, tidak satupun yang ada di 
a'asmu kecuali seorang Nabi, seorang yang sangat benar dan dua orang 

. yang mati syahid". | 


2. 


8 


: Ce, Jaan mata “ph KAA KR Ns DU pan 
os 20011 211 


» LELIYI ebia EN sah Asri 














| 3504. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: "Ibnu 'Umar 
bertanya kepadaku tentang keadaannya - yakni 'Umar -, lalu aku ber- 
cerita kepadanya. Dia berkata: "Saya tidak pernah melihat seorangpun se- 
telah Rasulullah saw. semenjak beliau meninggal, yang lebih bersungguh- 
sungguh dan lebih dermawan sampai akhir hayatnya yang melebihi 


'Umar bin Khaththab ra". 
Ne R3 AN BeAT ANPAP 
| en yoy alais Alah At X0. 0 


34 

















Buda 3 SA - A0: £ 
was VE LA Pee ad gm di ab 


Ta 


BK ds KA TR JB. Kau Aankta 
diah Na APAFA Hu Ane Gasa 
293 aSota LAGE (IR 
| Ke PO Jaa 
SK Kana ata SAS AG PENJAGA AG 
AAL Panja LG BU saban 


3505. Dari Anas ra., sungguh ada seorang lelaki bertanya kepada 
Nabi saw. tentang hari kiyamat, dengan pertanyaannya: "Bilakah hari 
Kiyamat?". Beliau bertanya: "Apakah yang kamu persiapkan untuknya?". 
Ia menjawab: "Tidak suatu apapun (yang aku persiapkan), hanya karena 
saya mencintai Allah dan Rasulnya". Beliau bersabda: "Engkau beserta 
orang yang kau cintai". Anas ra. berkata: "Kami tidak merasa bahagia 
karena sesuatu sebagaimana bahagia kami karena sabda Nabi saw.: 
"Engkau beserta orang-orang yang kau cintai". Anas ra. berkata: "Saya 
menyintai Nabi saw. Abu Bakar dan 'Umar ra, dan saya mengharapkan 
semoga saya beserta mereka karena cintaku kepada mereka, meskipun 
saya tidak dapat berbuat seperti perbuatan mereka". 


18, Anda apa .' pe 3 


“3 Cnmonlat 





| Jangan KE AAA NON 


PAKA AL, AI ara s0 940 
Nae, At maap yi: ss Nda sadel 
BAGAN aka 5G Soya 


sm intan Neta its 
pAnbhki. Ie, dental baka ANA 


1s 


» 


35. 
































TI Ap IU ANK 


3506. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. ber- 

sabda: "Sungguh ada beberapa orang yang diberi ilham pada ummat se- 
belum kamu, maka andaikan pada ummatku ada seseorang (yang diberi 
ilham), tentu dialah "Umar". 
Abu Hurairah ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh 
pada ummat sebelum kamu, yaitu Bani Israil, ada beberapa orang yang 
diberi ilham, meskipun mereka bukan nabi, maka seandainya pada 
ummatku ada seseorang (yang diberi ilham), tentu dialah "Umar ra". 


EL ITA AI Pad | 221609 4 3. 
Sa, JL aa SERASA Ios YON 
1g - AA an (tas C9 140 
. . 5 ) 38 
rata Gi nI Naa Aas dalan Li 2 


-“ 
s0 GAYA 


“ 


ni 


MAGNA SANG APA ea 23 


aa Jaa. LEAN AN Kalla 
PN SEN da HAND AAA no G3 
as ? , HA 3 


3507. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Di saat seorang penggembala bersama-sama kambing gembalaan- 
nya, maka ada seekor serigala berlari, kemudian menyambar seekor 
kambingnya. Lalu dia mencarinya dan menyelamatkan. Kemudian se- 
rigala tersebut menoleh dan berkata kepadanya: "Siapakah (yang dapat 
menyelematkan) kambing gembalanya pada Hari Serigala (pen. Hari 
Kiyamat)?, tidak ada seorangpun penggembala selain diriku (pen. se- 
rigala)". Semua orang berkata: "Maha suci Allah". Nabi saw. bersabda: 
"Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan "Umar ra, percaya dengan hal ter- 
sebut dan di sana tidak ada Abu Bakar dan 'Umar ra". 


36 





Tana ME R S2 B aan IE NAN 


c ”.. NI Kd s0 211 
Pap Bakat 3 Gang da At - | 


PIL p ? #1 4 210. 
-es PA ATA av 
D: Saga Wa EN ISA 
TEA 9g. Ti A19 L a91 Fi - 
ASI IIS Fo mi ama pt PA v2 
2 IA 
j6) ANN Pa 

3508. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra., ia berkata: "Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: Ketika aku sedang tidur, aku melihat (dalam 
mimpi) beberapa orang diperlihatkan kepadaku dengan memakai gamis 
(baju dalam). Sebagian ada yang mencapai buah dada, dan sebagian 
mencapai kurang dari itu. Dan "Umar diperlihatkan kepadaku dengan me- 


makai gamis yang ditarik. Mereka bertanya: "Apakah yang dapat engkau 
takwilkan, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Yaitu agama". 


JET en IE, Sipil toa 
ia Un AA Ae SG ME SN JA 

Hntaaa Pen 
PAN SP IE Mer 


r3 Meat MR JA LA 2013 02 “1 a7 
Ah AS KD ro 9 


Pugb Diana 
“3G Ap aa SP Anna Ben ,? 2 
2 upin BAN paka eh, 15, Ca 


Pat rd Teams HA A3 aa 


. 


N 


37 


















































Stdbagkan GA Gent 
kadar MEI 2 Sat JA 


Tata 29 2 JA Aa 


PSN ja Ia PN 


3509. Dari Miswar bin Makhramah ra., ia berkata: "Ketika 'Umar 
ditusuk, maka ia merasa sakit. Lalu Ibnu 'Abbas ra. berkata kepadanya - 
seolah-olah dia menghilangkan keluhan dari padanya-: "Wahai Amiirul 
Mukminin, jika hal itu sungguh-sungguh terjadi, maka sesungguhnya 
engkau telah bersahabat dengan Rasulullah saw. dan berbuat baik dalam 
persahabatannya, lalu kamu meninggalkannya, namun beliau meridlaimu. 
Kemudian engkau bersahabat dengan Abu Bakar ra. dan berbuat baik 
dalam persahabatannya, lalu kamu meninggalkannya, namun dia me- 
ridlaimu. Kemudian engkau bersahabat dengan beberapa teman mereka dan 


berbuat baik dalam persahabatannya. Dan jika engkau meninggalkan. 


mereka, maka sungguh kamu meninggalkannya, namun mereka me- 


ridlaimu". Ia (“Umar) berkata: "Adapun yang kamu sebutkan, yaitu per- : 
.sahabatan dengan Rasulullah saw. dan ridlanya, maka hal itu adalah 


karunia dari Allah yang diberikan kepadaku. Adapun yang kamu se- 
butkan, yaitu persahabatan dengan Abu Bakar ra. dan ridlanya, maka hal 
itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepadaku. Dan yang kamu 
lihat, yaitu keluhanku adalah karenamu dan teman-temanmu. Demi Allah, 
andaikan aku memiliki emas sepenuh bumi, tentu aku menebuskannya 
dari siksa Allah sebelum aku melihatnya". 


- 


Td Jon Malasie BSA jankk Pul P3 
Na PLAN Ta Dalan jap 


ay sa NE BASA NAN 


#2121 
(KU) 


“1 


Hi 


I 94K 








Pn 


PNY 


Anal Nan YA an TEE 
AAA IA Gea Hap 
Na 2 AN ANU KAL 
Pakan sa nat "a da ana 


Ap ea Ap sa! 


ag Apu 


Ne 


7 PENATAAN g Pa, 2 1 Pai 

(3 1119 $ 
MIA Aa Kurap Pe Manan, & 
BE Hp Tee enaA FA 


3510. Dari Abu Musa ra., ia berkata: "Saya beserta Nabi saw. ber- 
ada di sebuah kebun kota Madinah, lalu datanglah seorang lelaki me- 
minta dibukakan (pintu)". Nabi saw. bersabda: "Bukakanlah dan sam- 
paikanlah kepadanya kabar gembira tentang surga". Kemudian aku mem- 
bukanya dan ternyata dia adalah Abu Bakar. Aku sampaikan kepadanya 
kabar gembira tentang sesuatu yang disabdakan Rasulullah saw. lalu ia 
memuji kepada Allah. Selanjutnya datanglah seorang lelaki memohon 
dibukakan. Nabi saw. bersabda: "Bukakanlah (pintu) dan sampaikanlah 
kabar gembira kepadanya tentang surga". Aku membukanya, ternyata dia 
adalah "Umar, dan aku kabarkan kepadanya tentang sesuatu yang di- 
sabdakan Rasulullah saw., lalu ia memuji kepada Allah. Kemudian 
seseorang memohon dibukakan. Nabi saw. bersabda kepadaku: "Buka- 
kanlah dan sampaikan kabar gembira kepadanya tentang surga atas coba- 
an yang menimpanya". Ternyata dia adalah 'Utsman, dan aku kabarkan 
tentang sesuatu yang disabdakan Rasulullah saw., lalu ia memuji kepada 
Allah dan berkata: "Allah adalah Yang dimintai pertolongan. 


La 
pena Ce 
z 


SEA bn jidil 36 -K0N 


39 



































945 


SIN Be g A 0 
MMI EYE hg: 9 duka 


td 


3511. Dari Abdullah bin Hisyam ra., ia berkata: "Kami beserta Nabi 
saw. sedangkan beliau memegang tangan "Umar bin Khaththab". 


PENA An (ea : 
t 15 NAT 0.3 
KAP, Ba AT, 
Lo9 2 » 02. PPP” 2471 
AA Li Paya an, PAT 
Ke 34 Sad Dae (Cl -nag 
Para PK 2209914 7 4 0 
Kg: 2 (Asa 


ak 
| 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI 'UTSMAN BIN 'AFFAN ABI 'AMR 
AL OURASYIY RA. DAN NABI BERSABDA : "BARANG- 
'SIAPA MENGGALI SUMUR RUMAH, MAKA IA MASUK 
SURGA, LALU 'UTSMAN MENGGALINYA". DAN BELIAU 
BERSABDA : "BARANG SIAPA MENYIAPKAN PASUKAN 
PERANG MASA SULIT (PERANG TABUK), MAKA IA MA- 
SUK SURGA, LALU 'UTSMAN MENYIAPKANNYA". 


APA LE 5 AS -XOW 
IL ANA is PAS ne 
Fera KAP LNG RKA FEJON HIT 








, : 2 P ag ! “. “ “ aa Para . Ke Ld 
He KA an NA 

n 94011 AAA, 3, 7 Cara gx 
0 aa EA YAN “ld - Sapa A6 aga 


.“ 
2 30 II 2 BAN 


1 


A59 BUSI BA ea SN EU, 


. 


A3 KAI NBL Lang Ara Hajar 
Jas (a Pa AKI 
tere | 


3512. Dari Abu Musa ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. masuk di 
sebuah kebun dan menyuruhku menjaga pintu kebun tersebut, .lalu 
datanglah seorang lelaki meminta izin. Beliau bersabda: "Izinkan dia dan 
sampaikan kabar gembira kepadanya tentang surga". Ternyata dia adalah 
Abu Bakar ra. Kemudian datanglah seorang yang lain meminta izin. Be- 
liau bersabda: "Izinkan dia dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya 
tentang surga". Ternyata dia adalah 'Umar. Kemudian datanglah sese- 
orang yang lain meminta izin. Beliau diam sebentar lalu bersabda: 
"Izinkan dia dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya tentang surga 
atas cobaan yang akan menimpanya". Ternyata dia adalah "Utsman bin 
' Affan. 

'Aashim menambahkan di dalam hadits tersebut "Sesungguhnya Nabi 
saw. duduk di tempat yang ada airnya "sambil terbuka kedua lututnya. 
Kemudian ketika "Utsman masuk, maka beliau mu al 


Oa gal SD AA Ke IRTA PN AT 5S - YON 
LG TUM PNP RAT PO P3 PALA 2924 081 

NEK IA ya I | 
SI Wa M5 289 S3 Tak LP 


ISA NAN Pe aa Ienab and 


41 


















































2394 


Sun tah Si BER SA U KESG aa 

| SEK AI a41 AN Apn knot 25 
4 SA Hen Pen k3 TPA bang 

Hi pasaka kanan 17 
In ES MANA 30 as 
SAN AAA IL Ant DSA 
PANTUN bius BINI EU 
EN TPL dapAkk Park An Lena 
z SINGA HA Da RI Sina Adaa 
SANA ENG EN AA Ip, 3, 
Aan PA AL MEA RAN YNA, 
Be Ep 
CA AP AK Aa Sisjaladu KE 35 

Fan AL ANA DIES 
TE Entus 


an aa Ag 


42 





, 


3513. Dari "Ubaidillah bin "Adiy bin Khiyar, ia menceritakan 
bahwa sesungguhnya Miswar bin Makhramah dan Abdarrahman bin 
Aswad berkata: "Apakah yang menghalangimu untuk mengatakan kepada 
?'Utsman karena (ulah) saudaranya Al Walid, semua orang sering mem- 
bicarakan tentang keadaannya?". Kemudian aku bermaksud . menuju 
"Utsman sampai ia keluar dari shalat. Aku berkata: "Sungguh saya mem- 
punyai kehendak padamu, yaitu menasihatimu". Ia berkata: "Wahai se- 
orang lelaki, dari godaanmu". Ma'mar berkata: "Aku yakin dia ('Utsman) 
berkata: "Aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaanmu". Lalu 
aku berpaling dan kembali kepada keduanya, tiba-tiba datanglah utusan 
?Utsman, akupun datang kepadanya dan dia berkata: "Apakah nasihat- 
mu?". Aku menjawab: "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad saw. 
dengan membawa kebenaran dan menurunkan Kitab (Al Our'an) ke- 
padanya. Engkau termasuk orang yang dapat memenuhi seruan Allah dan 
Rasulnya, engkau berhijrah dua kali, engkau pernah bersahabat dengan 
Rasulullah saw. dan melihat perjalanan hidup beliau, namun semua orang 
sering membicarakan tentang keadaan Al Walid". Ia bertanya: "Apakah 
kamu pernah bertemu Rasulullah saw.?". Aku menjawab: "Tidak, namun 
ilmu beliau sampai kepadaku sehingga sampai kepada gadis di dalam 
pingitannya". Ia berkata: "Sesudah itu, sesungguhnya Allah mengutus 
Muhammad saw. dengan membawa kebenaran, dan aku termasuk orang 
yang dapat memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, aku percaya pada 
sesuatu yang beliau diutus untuk menyampaikannya, aku berhijrah dua 

kali -seperti yang kau katakan-, aku bersahabat dengan Rasulullah saw. 
dan berjanji setia kepadanya. Demi Allah, aku tidak mendurhakai dan 
memperdayakannya hingga beliau dipanggil (di sisi) Allah, demikian 
juga Abu Bakar dan "Umar. Kemudian aku dijadikan khalifah," apakah 
tidak ada hak bagiku sebagaimana hak bagi mereka?". Aku menjawab: 
"Ya", Ia berkata: "Lalu apakah (maksud) berita-berita ini yang sampai 
kepadaku dari kalian?. Adapun sesuatu yang kamu sebutkan, yaitu 
tentang ulah Al Walid, maka kami akan menindaknya dengan benar, 
jika Allah menghendaki". Selanjutnya dia memanggil ?'Ali ra, dan me- 
nyuruhnya menghukum Ti lalu ia menjilidnya delapan puluh kali. . 


PAN 


Ne? 14 1 NRP 2490 . . 
PPAP Ga AAU Sr ale -Y OA 


N 


43. 















































ag Pa ANE £ Tar Ak Pd aa 25 
Laba dns 164 fa Laga, 


|? KA 


2 Hugh ng 29 


3514. Dari Anas ra., ia berkata: "Nabi saw. beserta Abu Bakar, 
?'Umar dan 'Utsman ra. pernah mendaki gunung Uhud, lalu gunung ter- 
sebut terguncang". Kemudian beliau bersabda: "Tenanglah wahai Uhud- 
saya menyangka beliau menjejaknya dengan kaki-, Tiada seorangpun di 
atasmu kecuali seorang Nabi, seorang yang sangat benar dan dua orang 
saksi". 


jha ea SEN agaeA ahh yo 
“ z 
SA 2011 5 Tea An Ateh v 29 Math 
(OI LOAI, Naa y: S— Je S3 Lia 
“ an Puan Gmwod, 1 12 — ie 
3515. Dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata: "Pada zaman Nabi saw. kami 
tidak pernah membandingkan seseorang dengan Abu Bakar ra, Umar dan 


kemudian "Utsman ra. Kami membiarkan beberapa sahabat Nabi saw. 
dengan tiada melebihkan di antara mereka". 


20293 LI DL 


PAN BISA IK At yen 
Age Lana LI Ba pa 


PESANAN Han Sah 353 


ANA 9 


5 EA Span adtr Ya 2 UAR 


44 


AT 


SER JBL SIE Bagi Aloe 
Kasau ag LA AA AANG 9 

Ka 14 LEE AKARG 6 ne 
TAB Ass Nyata. Set Ku Lsab Te 
KENA AN Aoa 3 2 ya, 
SEN AA ha 
ea Naa RAN Hemat 
us La Aan an Ai aa 
Nan HAMA 
Ha ana Ganas ola 
PE PA 


a.n Aegik & 24 
pen pas Tn 11 IA 


3516. Dari 'Utsman, yakni Ibnu Mauhab ra., ia berkata: "Seorang 
lelaki penduduk Mesir datang untuk berhaji di Baitullah, lalu melihat 
sekawanan orang sedang duduk. Dia bertanya: "Siapakah sekawanan 
orang itu?". Mereka menjawab: "Mereka adalah orang-orang Ouraisy". 
Dia bertanya: "Lalu siapakah pembesar mereka?". Mereka menjawab: 
"Abdullah bin 'Umar". Dia berkata: "Wahai Ibnu ' Umar, sungguh saya 
hendak bertanya padamu tentang sesuatu, maka ceriterakanlah kepadaku: 


45 




























































































"Apakah kamu mengetahui, bahwa sesungguhnya 'Utsman lari pada hari 
perang Uhud?". Ia menjawab: "Ya". Dia bertanya: "Apakah kamu me- 
ngetahui, bahwa ja tidak hadir pada perang Badar?". Ia menjawab: "Ya". 
Lelaki tersebut berkata: "Apakah kamu mengetahui, ia pergi tidak meng- 
hadiri Bai'atir RidIwan?". Ia menjawab: "Ya". Dia berkata: "Allah Maha 
Besar". Ibnu ' Umar berkata: "Kemarilah, maka saya jelaskan padamu. 
Adapun larinya ('Utsman) pada hari perang Uhud, maka aku bersaksi 
sesungguhnya Allah telah memaafkan dan memberi ampunan kepadanya. 
Adapun kepergiannya dari perang Badar, maka karena ia bertanggung- 
jawab atas puteri Rasulullah saw. (Rugayyah) yang sedang sakit, lalu 
Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Bagimu pahala seorang lelaki yang 
menghadiri perang Badar dan bagian nya". Adapun kepergiannya dari 
Bai'atir Ridlwan, maka seandainya ada seseorang yang lebih mulya dari 
pada "Utsman di lembah Makkah, tentu beliau mengutusnya (mengganti- 

.kan) kedudukannya. Bai'atur Ridlwan terjadi setelah "Utsman pergi ke 
Makkah, lalu Rasulullah saw. bersabda dengan isyarat tangan kanan 
beliau: "Ini adalah tangan 'Utsman". Kemudian beliau menepukkan pada 
tangannya dan bersabda: "(Bai'at) ini adalah bagi ' Utsman". Selanjutnya 
Ibnu 'Umar berkata kepada laki-laki tersebut: "Pergilah dengan (mem- 
bawa) kisah yang sekarang bersamamu". 


AIA pria 
Paus 


Ga 43 EN ES 


BAB 


KISAH BAYAT DAN PERSETUJUAN ATAS 'UTSMAN 
1BNU 'AFFAN RA. DAN PEMBUNUIIAN 'UMAR IBNUL 
KIIATIITHAB RA. 





— 
i 


Paya PA LA SAE AI 


BEE AAS IE 5 1 sada 
Sara Mat MAN AU NE 
MG 4 Tauar CU segini ta Sa Gala 


Manna HN II Ke NA SNI 
dad a24 SIG, Meng AE bali 
12 NE rae, sa LA : z4 Tan 


223 


HGaban 5 AN SAY tag 


Sala ag Mate AN Peer 
pat an PAP ag 
Mes Meat aa 
Rena DN Laba AAN 
SALA Apa SE Ga Sada IR 

EPS aa PAS Pa Iu Hilal 
SIS IE LP A3 Era 


47 






















































































s3 « Pr 


A2 So 36 


TA: ego 41 03. 4 


Pelat TIA maba ai, r 


Al Ga AA MN DAS SIN SEA Aa 


Parah 


Es MEN ES AB Naa 
A6e JAN PA, KA AAA 


Bebi, Can tata Na 
aya fee, BEN SI Ia aa ala aa 
KAA Sa aa 
Beo S3 Sah PI 

png BKN ss nas 


(ISI 


Ng 1 AP OP 


Ig 


48 


KANAL 


Pa MT, L ng 0 23 PA EA En Aa drpE 4s 


Ma AA Ya LA ne ANU CL ega 
Aje haper 2 ga Yg wal Yu PAN 2 


3 1:4 ang eh 


Pee NE Ya EK pe 
PE ENI RE ada 3223 
ion AAN BN Agan TE AP “ag 


155 HER Jas) Bean Elang na 
PN NP 


N 


PINANG IA SU 5G 
BELA GIE HN IS 
NEO AVI MEN UR, Ie Ha, LP 
Tanba na sa 
SG us AN pe Jd 
ntah DN 
Ta Jd Ohang Al KANE SIGN JAN Va egg 
BIAN Ta Ne PENA al 
Dane YANG -0ne 2 VA Abah 
KALA GA LGA mang 
Bara MEN ay We eta JUS K3 


2333 era -. ea Para! 


« PEN Ie Ad 


ME Ah 


Tn 3 Kaler Oo Er f 
5 Je On Bank sasa 
Gala ab na 2 


get TIA MATAN LAN NS 


Saad! 136, TA TENG 














































































































Gea 13335 3 


NS 53 SA NS ENG 
| aer A1A 23, sai pa BAN AK 
Tee A SESI Pe OnerA 7” 
peraga 2s EL PN SE 
Kas, KO Ai ea 50 Gi 
Ae ee s3 Bat IS 
Ia BER AE Jirgdde FAN eNN 
Peran LI ya Na Aya AN, 
Are, sega LAN GA ah kealna 
2 Eha 2 PANEN ON 
IE BEI PESANAN ISA 
PERANAN NO sape AN Y ORPL 
WES di Lea ANE 
Pap Maa san ah 
PIN Say, “ea uan Jal arus, Do peta 
jus pan NN Tar ANE JA Ka, 
PA TES Aa AN Lae 


50 





Na Daya Naela Peak, Sek at NN 2 3lag 


disk Sal Aga BA g KAN An AL »- tri a23 
5 y#.. FE 2937 “ 
PA lia 4 Sg pada Gl pol 
el 21 Padat Ida NTAGIT 298 Er 
NASA NAN 2 KEB ae lha 
sa Kla Nu Je oA3 
BNN Meter Naa 
PESAN LEY TANAPI UAS: 
SAE RA ie BA LE Eng Eun re 
Las 2 yA Aoa (G3, KEY aa 
SPIN Gee da ANN 13 Ah 
Ed NA 5 KANG K6 Sa KG dah s1 
PTK: 3, A3 jeans 


PESTA z 


Ka jaga Ai pa saman Wa anisU 
SEE MAN DANG Aan Jane 


#2 Pa | P 3 
k33 £ TATAP Pa Td ik ana, te, At sea 


aa 944 s4 


PENTI KE BI NISP Ne 

























































































2 “€ Dina 8, 


adan BEN AnYP ANGEL, 


3517. Dari Par bin Maimun, ia mena "Saya pernah melihat 
'Umar ibnui Khaththab sebelum ia tertimpa musibah dalam beberapa hari 
di kota Madinah dan ia berdiri di hadapan Hudzaifah ibnul Yaman dan 
'Utsman bin Hunaif ra. Ia (Umar) bertanya: "Bagaimanakah yang kamu 
kerjakan berdua?, Takutkah kamu berdua membebani bumi dengan se- 
suatu (muatan) yang melebihi kemampuannya". Mereka berdua men- 
jawab: "Kami telah membebaninya dengan sesuatu yang sesuai kemam- 
puannya, tiada padanya kelebihan (beban) yang besar". Ia berkata: "Li- 
hatlah, (apakah) kamu berdua membebani bumi dengan sesuatu yang 
melebihi kemampuannya?". 

Mereka berdua menjawab: "Tidak". Lalu 'Umar berkata: "Sungguh se- 
andainya Allah menyelamatkanku, tentu kubiarkan janda-janda penduduk 
Irak tidak membutuhkan laki-laki sesudah aku untuk selama-lamanya". Ia 
('Amr) berkata: "Tiada yang datang kepadanya, melainkan yang keempat, 
hingga ia tertimpa musibah". Ia ('Amr) berkata: Sesungguhnya saya ber- 
diri, tiada (seseorang) diantara saya dan dia ('Umar), melainkan Abdullah 
bin Abbas di pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Dan jika dia ber- 
lalu di antara dua barisan, dia berkata: "Ratakanlah (barisanmu)". Se- 
hingga ketika dia tidak melihat celah-celah pada mereka, maka ia maju 
(ke depan) lalu bertakbir. Acapkali ia membaca surat Yusuf, An Nah! 
atau semisalnya pada raka'at pertama hingga semua orang berkumpul. Ia 
hanya bertakbir lalu aku mendengar, ia berkata: "Seekor anjing telah 
membunuhku atau memakanku", disaat seseorang (Abu Lu'luah) me- 
nikamnya, lalu laki-laki tersebut kabur dengan (membawa) pisau bermata 
dua. Ia tidak melewati seorangpun di kanan dan kirinya melainkan di- 
tikamnya, hingga menikam tiga belas laki-laki, tujuh orang yang tewas. 
Ketika seorang laki-laki muslim melihatnya, maka ia lemparkan kupiah 
kepadanya. Kemudian ketika laki-laki (pembunuh) tersebut merasa diri- 
nya tertangkap, maka ia bunuh diri.. Dan "Umar menggapai tangan 
Abdurrahman bin 'Auf, lalu dibimbingnya ke depan. Siapapun yang 
bersanding dengan "Umar ra, maka pasti ia melihat apa yang saya lihat. 
Adapun (orang-orang) di seluruh penjuru masjid tidak mengetahui, hanya 
saja mereka tidak mendapatkan suara 'Umar ra, dan mereka berucap: 

"Maha Suci Allah". Kemudian Abdurrahman bin 'Auf shalat bersama 
mereka secara ringan. Setelah mereka berpaling, ia (“'Umar) berkata: 

"Wahai Ibnu 'Abbas lihatlah siapakah yang membunuhku". Lalu ia (Ibnu 


52 


Abbas) berjalan keliling sebentar, kemudian datang dan berkata: "Ham- 


banya Mughirah". Ia (“Umar) berkata: "Yang melakukan?". Ia menjawab: 
"Ya". Ia berkata: "Semoga Allah membunuhnya, sungguh aku telah me- 
nyuruhnya (berbuat) kebajikan. Segala puji bagi Allah Yang tidak men- 
jadikan kematianku di tangan lelaki yang mengaku (beragama) Islam. 
Sungguh kamu dan ayahmu menyukai banyaknya orang-orang kafir di 
Madinah, sedangkan ' Abbas yang paling banyak budaknya". Kemudian ia 
berkata: "Bila engkau menghendaki, maka saya laksanakan", yakni "bila 
engkau menghendaki, maka kami akan membunuh (nya)". Ia berkata" 
"Engkau berdusta, setelah mereka berbicara dengan bahasamu, shalat 
pada kiblatmu dan berhaji sebagaimana hajimu?". Selanjutnya ia dibawa 
menuju rumahnya, lalu kami berangkat bersamanya. Dan seolah-olah 
semua orang tidak merasa tertimpa musibah sebelum hari itu. Ada yang 
berbicara: "(Ia) tidak mengapa" dan ada yang berbicara: "Saya khawatir 
atas (diri)nya". Kemudian diberi anggur, dia meminumnya lalu keluar 
dari perutnya. Kemudian diberi susu, dia meminumnya lalu keluar dari 
lukanya, dan merekapun tahu bahwa ia akan meninggal, lalu kami mem- 
bawanya masuk. Orang-orang datang memberi pujian kepadanya, dan 
datanglah seorang lelaki muda, sambil berkata: "Bersuka citalah wahai 
Amirul mukminin, karena berita gembira dari Allah untukmu, yaitu 
bersahabat dengan Rasulullah saw. dan lebih dahulunya pengetahuanmu 
di dalam (masalah) agama Islam, kemudian kamu berkuasa dan berbuat 
adil, lalu kesaksian. Ia ('Umar) berkata: "Saya suka bahwa hal tersebut 
memadai, bukan atas diriku dan bukan bagi diriku pula". Lalu ketika dia 
(lelaki muda) berpaling, tiba-tiba kain sarungnya menempel tanah. ' Umar 
ra. berkata: "kembalikanlah hamba itu kepadaku". 'Umar ra. berkata: 
"Wahai anak saudara laki-lakiku, angkatlah pakaianmu, karena sungguh 
hal itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih takwa kepada Tuhanmu. 
Wahai Abdullah bin "Umar, lihatlah berapa hutang yang (wajib) atas 
diriku?". Lalu mereka menghitungnya dan mendapatkannya (sebanyak) 
delapan puluh ribu atau semisalnya. "Umar ra. berkata: "Bila harta 
keluarga "Umar telah mencukupi (hutang) nya, maka bayarlah dari harta 
mereka. Dan bila belum (mencukupi), maka mintalah kepada Bani 'Adiy 
bin Ka'b. Bila harta mereka belum mencukupi, maka mintalah kepada 
suku Ouraisy dan janganlah melampaui kepada selain mereka. Untuk itu 
bayarkanlah harta ini dariku. Pergilah kepada ' Aisyah Ummil Mukminin, 
lalu berbicaralah: "'Umar memberi salam padamu". Dan janganlah , 
berkata: "Amirul Mukminin", karena pada hari ini saya bukan sebagai 


53 






































Amir bagi orang-orang mukmin. Dan berbicaralah: "Umar bin Khaththab 
minta izin untuk dikuburkan bersama kedua temannya". Kemudian Ibnu 
"Umar mengucapkan salam dan mohon izin, lalu masuk dan mendapatkan 
'Aisyah sedang duduk sambil menangis. Ia berkata: "Umar bin Khaththab 
memberi salam kepadamu dan mohon izin untuk dikuburkan bersama dua 
temannya." "Aisyah menjawab: "Aku menghendakinya untuk diriku, na- 
mun aku mengutamakan dia dari pada diriku". Ketika ia menghadap, 
maka dikatakan: "Ini Abdullah bin "Umar telah datang". ' Umar berkata: 
"Angkatlah diriku". Lalu seorang lelaki menyandarkannya. "Umar ber- 
kata: "Apakah yang ada padamu?". Ia menjawab: "Sesuatu yang engkau 
sukai wahai Amirul Mukminin, yakni 'Aisyah memberi izin" "Umar 
berkata: "Segala puji bagi Allah, tiada sesuatu yang terpenting bagiku 
dari pada hal itu. Dan bila sudah sampai ajalku, maka bawalah aku, 
ucapkanlah salam dan berbicaralah: "'Umar bin Khaththab minta izin". 
Apabila ia memberi izin, maka masukkanlah aku. Dan bila ia menolakku, 
maka kembalikanlah aku ke pekuburan orang-orang muslim". Ummul 
mukminin Hafshah datang bersama beberapa wanita. Ketika kami me- 
lihatnya, kami berdiri, lalu ia masuk menuju "Umar dan menangis se- 
bentar di dekatnya. Beberapa laki-laki minta izin, lalu Hafshah masuk ke 
dalam karena kedatangan mereka. Kami mendengar tangisnya dari dalam. 
Mereka berkata: "Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, carilah peng- 
ganti". Ia menjawab: "Saya tidak mendapatkan orang yang lebih berhak 
dengan urusan ini dari pada sekumpulan orang yang ketika Rasulullah 
saw. meninggal dunia, beliau meridlai mereka". Kemudian "Umar me- 
nyebut nama 'Ali, "Utsman, Zubair, Thalhah, Sa'd dan Abdurrahman. 
'Umar berkata: "Abdullah bin ' Umar menyaksikan kalian semua, sedang 
dia tidak mempunyai sesuatu apapun dari urusan ini seperti keadaan 
menghibur kepadanya. Apabila tampuk kepemimpinan mengena pada 
Sa'd, maka dialah (pemegang kepemimpinan) itu. Apabila tidak, maka 
mintalah bantuan dengannya. Siapa saja dari kalian yang diangkat men- 
jadi Amir, maka saya tidak dapat memecatnya karena lemah dan tidak 
karena hianat". "Umar berkata: "Aku berwasiat kepada Khalifah se- 
sudahku agar mengerti hak-haknya sahabat-sahabat muhajir yang per- 
tama, dan menjaga kehormatan mereka. Dan saya berwasiat agar berbuat 
baik dengan sahabat-sahabat Anshar, yaitu orang-orang yang telah me- 
nempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka 
(Muhajirin). Dan agar menerima orang-orang baik mereka dan me- 


54 





maafkan orang-orang jahat mereka. Dan aku berwasiat kepadanya agar 
berbuat baik dengan penduduk kota, karena sesungguhnya mereka adalah 
pembela agama Islam, gudang harta dan keras hati terhadap musuh. Dan 
agar jangan diambil, melainkan yang tersisa dengan ridla mereka. Dan 
aku berwasiat agar berbuat baik dengan orang-orang arab badui, karena 
mereka adalah nenek moyang bangsa Arab dan perintis Islam. Dan agar 
diambil dari recehan harta mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang 
fakir. Dan aku berwasiat agar ditunaikan perjanjian dengan orang-orang 
yang mempunyai tanggungan kepada Allah dan Rasul-Nya, agar mereka : 
diperangi dari belakang, dan agar mereka tidak dibebani, kecuali menurut 
kemampuan mereka. 

Kemudian pada saat ia telah sampai ajalnya, kami membawanya keluar. 
Kami pergi berjalan, lalu Abdullah bin 'Umar mengucapkan salam, ia 
berkata: "Masukkanlah". Lalu "Umar dibawa masuk dan disemayamkan 
di sana bersama dua temannya. Ketika selesai dikuburkan, maka ber- 
kumpullah sekawanan orang tersebut. Abdurrahman berkata: "Jadikanlah 
urusan (pilihan)mu kepada tiga orang dari kamu". Zubair menjawab: 
"Aku menjadikan pilihanku kepada 'Ali". Thalhah berkata: "Sungguh aku 
menjadikan pilihanku kepada ”Utsman". Sa'd berkata: "Aku menjadikan 
pilihanku kepada Abdurrahman bin 'Auf". Kemudian Abdurrahman ber- 
kata: "Siapapun (dari) kamu berdua yang terlepas dari urusan (pilihan) 
ini, maka kami akan menjadikan urusan (kepemimpinan) kepadanya, se- 
moga Allah dan Islam mengawasinya. Ia tentu melihat mereka yang lebih 
utama dalam dirinya". Lalu terdiamlah kedua orang tua itu (Pen. 'Utsman 
dan 'Ali). Abdurrahman berkata: "Apakah kalian menjadikan urusan 
kepemimpinan kepadaku?, semoga Allah mengawasiku agar aku tidak 
lengah (memilih) kalian yang paling utama". Mereka berdua menjawab: 
"Ya". Kemudian ia (Abdurrahman) memegang tangan salah satunya, lalu 
berkata: "Engkau mempunyai (ikatan) keluarga dari Rasulullah saw. dan 
lebih dahulunya pengetahuanmu dalam (masalah) Islam, semoga Allah 
mengawasimu. Bila aku menjadikanmu seorang Amir tentu kamu akan 
berlaku adil, dan bila aku menjadikan 'Utsman sebagai Amir, tentu kamu 
akan mendengarkan dan mentaati (nya)". Kemudian ia menyendiri ber- 
sama yang lainnya, lalu berkata seperti (yang telah disebutkan)". Dan 
ketika ia mengambil (sumpah) janji, maka ia berkata: "Angkatlah tangan- 
mu wahai "Utsman". Lalu ia membai'atnya, lalu 'Ali dan penduduk kam- 
pung masuk lalu membai'atnya pula. 


55 











LA SEA Cerai an 
JEANS Sy Ae 
Eee SIAGA AN SL 

Wi isab SA PN 7 


GAS 11 Saya Tag 


KENA D9 29ddeh 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI 'ALI BIN ABI THALIB AL OU- 
RASYIY AL HASYIMIY ABUL HASAN RA. DAN NABI 
SAW BERSABDA KEPADA 'ALI: "ENGKAU (BAGIAN) DA- 
RIKU DAN AKU(BAGIAN) DARIMU". 'UMAR BERKATA: 
"RASULULLAH SAW MENINGGAL, NAMUN BELIAU ME- 
RIDLAINYA ('ALI). 


Maap MR AKG OM 
MEA maa PA SERAM IG Andika ar 
ba gaosn MEA,  SUSASIG 
KAA Denga ani ASEAN Modi Inn EA 
MEraa Aa ab ds, BESI 
ANA KE, AINI J8 


56 


TE AS ASN Aa ak KAA Pan ARYA 
Da EA JS, aa aa 53 SA dah 
Vas ag # AAN aa ra Yara 


ME AN GA Ab Priya « aa du Sia 


an aa. 


KAN 7,503 3 DK Ia as Pap 


kabar Sale AN 


3518. Dari Sahl bin Sa'd ra., bahwa Rasulullah saw bersabda: 

"Sungguh aku akan menyerahkan bendera besok kepada seorang lelaki 
yang di atas tangannyalah Allah menaklukkan (Khaibar)". Ia (Sahl) ber- 
kata: "Semua orang menginap sambil bertengkar pada malam harinya me- 
ngenai siapakah yang akan diberi bendera itu?". Ketika pagi hari orang- 
orang datang kepada Rasulullah saw. semuanya mengharapkan agar 
diberi bendera itu. Kemudian Rasulullah saw, bersabda: "Di manakah 
'Ali bin Abi Thalib?". Mereka menjawab: "Ia mengeluhkan (sakit) kedua 
matanya, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Kirimkanlah utusan ke- 
padanya, lalu datanglah dengannya". 
Ketika ia datang, beliau meludahi kedua matanya dan mendo'akannya. 
Lalu ia sembuh, sehingga seolah-olah tiada sakit (yang baru menimpa)- 
nya. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya. 'Ali ber- 
tanya: "(Haruskah) saya memerangi mereka, sampai mereka menjadi se- 
perti kita?". Beliau menjawab: "Lakukanlah secara perlahan-lahan, hing- 
ga kamu berhenti di (kampung) halaman mereka, lalu ajaklah mereka 
(masuk) Islam dan beritahukan kepada mereka hal-hal yang wajib bagi 
mereka, yaitu hak-haknya Allah di dalam Islam. Demi Allah, sesungguh- 
nya Allah menunjukkan seorang laki-laki dengan (perantara) kamu ada- 
lah lebih baik dari pada kamu memiliki unta (berwarna) merah". 


p 2 


gk 6 “ SUKA 2. TRAIL 20 | 
AN Ja Ag ye SE ES JB AAS YON 


- 


57 


























4 AL AN 0 M0 3. 944 
AN anta ENG I Kepao 3 KE Ande 


4 ANN V y 6 
ea jnA Ja UE skg 


84... Ae . s0 “9 ari Ce, 
Gee KA TA AN AE 
LG OPAL 10 en ' Pn yg 31 aa P , | £ 
SEO HA Aka Ia AJ 


4 PAPAN A11. VII 9 S0 Ela 
Ag yA andal Agung Alan Dan, Se AN 


AN Ie Gngr1ya PELAN AU ANN LOG POTO Kebad 
HAM AA 2 apn cd AN dala AU menan 
ed 3” ” 3 kz 
TURN Pd 


RAN EN ANA AN Yo pay at 


3519. Dari Salamah, ia berkata: "Ali tertinggal dari Nabi saw. pada 
(perang) Khaibar, ia terkena penyakit mata, lalu ia berkata: "Saya 
tertinggal dari Rasulullah saw". Kemudian 'Ali keluar dan bertemu de- 
ngan Nabi saw. ' 
Pada sore hari (sebelum) malam yang pagi harinya Allah menaklukkan 
(Khaibar), Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh aku akan menyerahkan 
bendera besok kepada seorang lelaki yang dicintai Allah dan Rasul-Nya 
yang di atas (tangan) nya Allah menaklukkan (Khaibar). Kemudian ke- 
tika kami bersama 'Ali dan sesuatu yang kami harapkan, maka mereka 
- berkata: "Inilah "Ali". Lalu Rasulullah saw. menyerahkan bendera ke- 
padanya dan di atas (tangan)nya Allah menaklukkan." 


Pd 


IA FE ITIAA SN 2, 
“, Rp3 bad Anta AIA PKK MA 
ON SAS kn UAN NON Us JUS yA 


AA IE Band AP MI Ant SEN UAS IG 


58 





LSN BN danaNa na Ka seNh AEG 
NP ae “3, S7 , Abe Lg. 04 
GIE IS MS ID SPAN Asad 

AN. nat, LL UP KN MAL Aoa 
do Kb TA ANA EYE IG 
2Na€ Sa Ana MAA 
AE IN LGE LN NAMA LAN JUS 
fe s114 ps. ih Aa 
-— 


| 0 NS KANAN kran '- 
| palang op Heat Pa ena Cai 


Lu) 9 o224 , T 24 mn ed 9 201 Pr dar 3. R 
AS Tea 0 (6 SE AI Te Gal 0 MI 
| RP) ae Naren 


3520. Dari Abi Hazim ra. dari ayahnya sesungguhnya seorang lelaki 
datang kepada Sahl bin Sa'd ra. lalu berkata: "Inilah si fulan (Amir kota 
Madinah) sedang memanggil "Ali di dekat mimbar". Ia (Sahl) bertanya: 
"Berkata apakah dia?". Ia menjawab: "Dia mengatakan "Bapaknya tanah" 
kepada ('Ali), lalu tertawa". Ia berkata: "Demi Allah, tiada yang 
menyebutkan (nama) itu, melainkan Nabi saw. dan tiada nama baginya 
yang paling disukai beliau dari pada (nama) itu". Kemudian saya (Abi 
Hazim) minta ceritera kepada Sahl dan saya bertanya: "Bagaimanakah 
(sebutan nama) tersebut?" Ia menjawab: "Ali menjenguk Fathimah, 
kemudian keluar dan berbaring di dalam masjid". Lalu Nabi bersabda 
(kepada Fathimah): "Dimanakah putra pamanmu?". Ia menjawab: "Di 
dalam masjid". Kemudian beliau keluar kepada ('Ali), lalu beliau 
mendapatkan selendangnya terjatuh dari punggungnya dan tanah yang 
menempel ke punggungnya. Seterusnya beliau mengusap tanah itu dari 
punggungnya dan bersabda: "Duduklah wahai Bapaknya tanah", dua kali. 


Pp AN en Le MA MEN PA 


GLEN PAS B IA MALE KOK 


. ph 


59 





AI en Ad Eh uk AS 
- 232553 94 AA Pad 23 
BN Dg SO OAA AN: Mat: 4 


P 0019 Iga LA UR -at : 
SL Aa IN San JG ajaa Bea 


DE Agan NN nk ai 
Degan anita AN AA 


Pa 


3521. Dari Sa'd bin 'Ubaidah ra., ia berkata: "Seorang laki-laki 

datang kepada Ibnu 'Umar ra., lalu bertanya kepadanya tentang 'Utsman 
ra,, terus ia bercerita tentang beberapa amal kebajikannya. Ia (Ibnu 
'Umar) bertanya: "Barangkali hal itu (dapat) menyusahkanmu?". Ia men- 
jawab: "Ya". Ia berkata: Semoga Allah menundukkan hidungmu (Pen. 
menghinamu)". 
Kemudian ia bertanya kepadanya tentang Ali ra., terus ia menceriterakan 
amal-amal kebajikannya. Ia berkata: "Itulah dia, rumahnya berada di te- 
ngah-tengah rumah Nabi saw." Ia berkata: "Barangkali hal itu (dapat) 
menyusahkanmu". Ia menjawab: "Ya". Ia berkata: "Semoga Allah me- 
nundukkan hidungmu, pergilah, lalu bersungguh-sungguhlah sekuat te- 
nagamu atas (kebenaran) ku". 


(- 3 AA IA GA ASIA Sena 
GA nlennISR SEN aa JK 
n Neha 5 iba : 

C3 Ala ega REA Aan Ya 


AK 


ANE 


LA BABA KN Ate AN fat 


ya 1 


60 








AIHOHANA - 


3 TS ES SY 
3 21 1, 1g “4 ea 
Hanna uang Igo aa Ja daa 


Pi PA 1 


AN Be SAI : 
AS ERA 2036, PES ag Di 


3522. Dari "Ali ra., bahwa Fathimah ra. mengadukan sesuatu (bintil) 
yang menempel pada tangannya karena bekas (memegang) batu kisaran. 
(Diberitakan bahwa) Nabi saw. mendapatkan seorang tawanan, lalu ia 
(Fathimah) pergi, tetapi tidak mendapatkan beliau. Kemudian ia bertemu 
?Aisyah ra. dan menceriterakan kepadanya. Setelah Nabi saw. datang, 
"Aisyah menceriterakan kepada beliau tentang kedatangan Fathimah. 
Lalu Nabi saw. datang kepada kami, padahal kami sudah siap di pem- 
baringan. Saya hendak bangkit, terus beliau bersabda: "(Tetaplah) pada 
tempatmu". Beliau duduk di antara kami, sehingga saya merasakan di- 
nginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda: "Ingatlah, 
akan kuajarkan kepadamu (sesuatu) yang lebih baik dari pada yang kamu 
mintakan kepadaku, (yaitu) bila kamu sudah siap di pembaringanmu, 
maka bertakbirlah tiga puluh empat kali, bertasbihlah tigapuluh tiga kali 
dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali. (Dzikir) ini lebih baik untukmu 
berdua daripada seorang pembantu". 


DEBU aa 156 “YON 
aja an Pegat ade 


3523. Dari Ibrahim bin Sa'd ra., ia mengatakan bahwa Nabi saw. 


2190 Na 


SPIN) 


61 








bersabda kepada 'Ali ra.: "Tidakkah kamu menyukai (kedudukan)mu 
dariku seperti kedudukan Harun as. dari Musa as.?". 


ad 


Haa ARP BIG A AN Gk Prona 


IA - 


Sagala KE AN SN Si IG 
GE ni BACA 3 ShpotynKas JS 
- Lah 


3524. Dari 'Ali ra., ia berkata: "Putuskanlah (hukum) sebagaimana 
kamu telah memutuskan(nya). Sesungguhnya saya membenci perselisih- 
an, sehingga semua orang menjadi satu kelompok (Pen. pendapat) atau 
saya mati sebagaimana teman-temanku telah mati". Maka Ibnu sirin ra. 
berkeyakinan bahwa kebanyakan sesuatu yang diriwayatkan mengenai 
' Ali (dari golongan Rafidlah) adalah dusta. 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI JA'FAR BIN ABI THALIB AL 
HASYIMIY. DAN NABI SAW. BERSABDA: "ENGKAU ME- 
NYERUPAI KEJADIAN (TUBUH)KU DAN PERANGAIKU". 


a20 101 0 


AS Ae A33 SE NONO 


edan SE 
SAN, ALAN ame 
KET PAN OR Ca PAN 
Hse IA SABUN YAN 3 
Colin DEA Mash 
Parka KA as, Ma 
dana BATA 


Lu 





ArdoHaNng 


3525. Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya semua orang mengata- 
kan: "Abu Hurairah telah memperbanyak (riwayat dari Nabi)". Sesung- 
guhnya saya tetap (bersama) Rasulullah saw. karena kenyangnya perutku, 
sehingga saya tidak memakan suji, tidak memakai selimut bergaris, tidak 
seorang lelaki ataupun perempuan yang melayaniku, saya menempeli 
perutku dengan batu karena untuk (menahan) lapar dan saya memohon 
membacakan ayat yang ada pada (hafalan)ku kepada seorang lelaki, agar 
ja kembali lalu memberiku makan. Sebaik-baik manusia terhadap orang- 
orang miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib ra. Ia kembali denganku, lalu 
memberiku makan apa saja yang ada di rumahnya, sehingga ia me- 

.ngeluarkan kantung (tempat) minyak sapi yang tidak (berisi) apapun, lalu 
saya menyobeknya dan menyudu apapun yang (ada) di dalamnya". 


$ 
: 


Fasa Cepat AN LA NAN TA 


63 









































PE Ta - a10 
IM 53 sb AU AN JA 
3526. Dari hay ' Sya'biy ra., bahwa sesungguhnya bila iban ?'Umar 
ra. mengucapkan salam kepada Ibnu Ja'far ra., maka ia mengucapkan: 
"(Semoga) keselamatan bagimu, wahai putera (lelaki) bersayap dua". 
Abu Abdullah berkata: "(Arti) dua sayap adalah setiap dua arah". 


No 


kaya 


MEA 
BAB 


MENYEBUT (NAMA BAIK) 'ABBAS BIN ABDUL MUTH- 
THALIB RA. 


24441 , a41 al Kg 


Pen CA HNG3 Il ko 


SEP Hera ls ea euah yA 


. 


Pre Na en SA nan LA 


“ 
“ . 


BD ENGIG, entar 


Par 





' 3527. Dari Anas ra., sesungguhnya "Umar bin Khathtab ra., ketika 
(orang-orang) tertimpa kemarau, maka ia memohon turunnya hujan 
dengan (wasilah) 'Abbas bin Abdul Muththalib, lalu mengucapkan: "Ya 
Allah, sesungguhnya kami berwasilah kepadamu dengan Nabi kami, ma- 
ka Engkau siramkan hujan kepada kami dan sungguh kami berwasilah 
kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka siramkanlah hujan kepada 
kami". Ia berkata: "Lalu mereka disirami hujan". 


64 


me Nrepatan AI Haha 

AAA lee ES, 

KEL 1S Pie SNN A sn bi 

Ae Ya ana an 
BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI KERABAT RASULULLAH SAW. 
DAN SIFAT TERPUJI FATHIMAH RA. PUTERI NABI SAW. 
DAN NABI SAW. BERSABDA: "FATHIMAH ADALAH PE- 
MIMPIN WANITA PENGHUNI SURGA". 


S3 INA SA 2S Gde Aa SI Se Ale 3a -YOYA 
ANE: SA nie Ga GA 5 
Aoa 13 AA CT 
EN Er GL JGA ae YA 
AAL ada SJ Tb yak Pena 
osn bina. Ba AN, Ik 
jd SA TANYA AS Se Anal 


NN ANA 
: papa | 


Pa 2 4 ba 


ala KD san S3 ega 


21 


65. 
































& es 2 A93 kai s. EA aa 
aa ra nata - 


ma An ENES 


3528. Dari "Aisyah ra., sesungguhnya Fathimah ra. mengirim utusan 

kepada Abu Bakar ra. untuk menanyakan harta pusakanya dari Nabi saw., 
yaitu sesuatu (harta benda) yang dikembalikan Allah atas Rasul-Nya. Ia 
menghendaki sedekah Nabi saw. yang ada di Madinah dan Fadak dan 
(menghendaki) sesuatu yang tersisa dari seperlima (rampasan) perang 
Khaibar. 
Abu Bakar ra. mengatakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "(Harta) 
kami tidak dapat di pusakai, apapun yang kami tinggalkan adalah se- 
dekah. Keluarga Muhammad hanya memakan dari harta ini - yakni harta 
(dari) Allah-, tiada (hak) bagi mereka untuk menambah makan". Demi 
Allah, saya tidak akan merubah sesuatupun dari sedekah Rasulullah saw. 
yang ada padanya di masa hidup beliau saw. dan saya akan melakukan 
apapun terhadap (sedekah) itu sebagaimana Rasulullah pernah melaku- 
kannya". Kemudian 'Ali bersaksi dan mengatakan: "Sungguh kami telah 
mengetahui keutamaanmu, wahai Abu Bakar". Dia menyebutkan (hu- 
bungan) kekerabatan mereka dengan Rasulullah saw. dan hak mereka, 
lalu Abu Bakar ra. berbicara dan berkata: "Demi (Tuhan) yang diriku di 
dalam kekuasaannya, kerabat Rasulullah saw. lebih saya sukai untuk 
menyambungnya dari pada kerabatku sendiri". 





PIN PN Doa HN PR Pa TE AN Me Lai 1, 29.20 
KA RN AI As Alas Nai daye 
| Aha uk 


3529. Dari Abu Bakar ra., ia berkata: "Jagalah Muhammad saw. 
beserta keluarga beliau". 


66 


EA pe ama a Spa ox, 


Aa IaAa SIG A5 


3530. Dari Miswar bin Makhramah ra., bahwa Rasulullah bersabda: 
"Fathimah adalah segumpal dagingku, barangsiapa menjadikannya marah, 
maka ia menjadikan aku marah". 


PEP Se (3 Ge AA Hetp -ro 


Trag Pa Kkaa TA 353 "kaga ERA Pane AAA 
pr Data Slags ARPAe pa MY 


Ta a Gi tegari 21 (4 “3, N Sea 5 


“, 


3 PEN OR 3 
Beban 3 


3531. Dari "Aisyah ra., ia berkata: "Nabi saw. memanggil Fathimah 
puterinya di saat pengaduan dimana beliau meninggal dan membisikkan 
sesuatu kepadanya, lalu ia menangis. Kemudian beliau memanggilnya 
dan berbisik kepadanya, lalu ia tertawa". Ia (' Aisyah) berkata: "Lalu saya 
bertanya kepadanya mengenai hal tersebut". Ja (Fathimah) menjawab: 
"Nabi saw. berbisik kepadaku dan berceritera, bahwa beliau akan me- 
ninggal pada saat sakitnya itu, lalu saya menangis. Kemudian beliau ber- 
bisik kepadaku dan berceritera, bahwa saya adalah keluarga beliau yang 
pertama yang mengikutinya, lalu saya tertawa". 


67 

















Pi 


01 


BI 
Ne maya 


LAN Hi Sir 


68 


LAYAN ey AI Salah 


PENA: ya 
1 CA Ma Au ai 


HP 


pr Fan 29 pe 


pn 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI ZUBAIR BIN 'AWWAM RA. DAN 
IBNU 'ABBAS RA. BERKATA: "DIA ADALAH PENOLONG 
NABI SAW.". (MEREKA) DISEBUT HAWAARIYYUUN KA- 
RENA PUTIHNYA PAKAIAN MEREKA. 


SI LAAJEKB II TNgKO TeT 
EA ata HA EN La a 
WEE JAS 

Anna Haa 127 
PN AN PEP PARI 
Ke 
Aa NAN $ 


“ “AIA Kp PA 29133 TS AG 
II jai Pa he ori 
pb ada 


AN) 
2 53 Par 


| 3532. Dari Marwan bin Hakam ra., ia berkata: ""Utsman bin ' Affan 


ra. terkena mimisan (keluar darah dari hidung) yang parah pada tahun 
(terjadi bencana) mimisan, sehingga menahannya dari ibadah haji dan ia 
berwasiat. Kemudian laki-laki suku Ouraisy masuk (menemuijnya dan 
berkata: "Carilah pengganti". Ia bertanya: "(Apakah) mereka telah me- 
ngatakannya?". Ia menjawab: "Ya". Ia bertanya: "Siapakah (dia)?". Lalu 
ia terdiam. Selanjutnya laki-laki lain masuk (menemui)nya - saya me- 
ngira dia adalah Harits- dan berkata: "Carilah pengganti". "Utsman ber- 
tanya: "(Apakah) mereka telah mengatakannya?". Ia menjawab: "Ya". Ia 
bertanya: "Siapakah dia?". Lalu ia terdiam. Ia berkata: "Barangkali me- 
reka mengatakan, bahwa dia adalah Zubair". Ia menjawab: "Ya". Ia ber- 
kata: "Ingatlah, Demi (Tuhan) yang diriku di dalam kekuasaannya, se- 
sungguhnya dia (Zubair) adalah mereka yang terbaik sepanjang yang sa- 
ya ketahui. Dia adalah mereka yang paling dicintai Rasulullah saw.". 


GENJG TEA TA Ka Pe 


dg 


1 9941, 


PTUN 3 Aa) KEJES N 
Pata 


3533. Dari Marwan bin Hakam ra.: "(Ketika) saya berada di dekat 
'Utsman ra., maka datanglah seorang lelaki kepadanya dan berkata: 
"Carilah pengganti". Ia bertanya: "(Apakah) hal tersebut telah dikata- 
kan?". Ia menjawab: "Ya, (yaitu) Zubair". Ia berkata: "Ingatlah, Demi 
Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa dia adalah yang terbaik (di an- 
tara)mu". Tiga kali. 


an NN Da JB 41 Aan wah 


- 


B3 , 2 Piya SPAN At 


3534. Dari Jabir ra., ia mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Sungguh setiap Nabi mempunyai seorang penolong, sedangkan peno- 
longku ialah Zubair bin 'Awwam ra.". 


69 




















, PT Lan Tar L hadi 3 Aha Jay 3 NA. 
BR AAS ISA Polan Ke IS yoo 


ss“ 


BERI LEE AN SA Si 


—. 


PA ARK LAN ba La 1 21 ah 
LE MEN IA A3 AE d3 
2) 


s1 12,4 8 11104 Z Lara 2 ep PTN MA 
KEB NE IE Se bla 
ngan Matt Tyo 10 , Bh yo “15 
EA IE AAL AN Iga JP 
£ 32 31 kai 2 rt Pa ata -4 a TAN 
Ja Ha 2 8. 2 bsa, “3 1 SLS Wa 3 


NA. . 
. 


NO PA JAN 


3535. Dari Abdullah bin Zubair ta., ia berkata: "Pada hari perang 
Ahzab, saya dan 'Umar bin Abi Salamah berada di (hadapan) beberapa 
wanita, saya melihat, tiba-tiba saya (bertemu) Zubair di atas kudanya 
sedang berbolak-balik menuju Bani Ouraidhah dua atau tiga kali. Ketika 
saya kembali, saya berkata: "Wahai ayahku, aku melihatmu sedang ber- 
bolak-balik". Ia bertanya: "Apakah kamu melihatku, wahai anakku?". Sa- 
ya menjawab: "Ya". Ia mengatakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Siapakah yang mendatangi Bani Ouraidhah, lalu datang kepadaku 
dengan (membawa) berita tentang mereka?". Kemudian saya (Pen. Zu- 
bair) berangkat. Ketika saya kembali, Rasulullah saw. menyertakan kedua 
orang tuanya bagi (tebusan) ku, lalu beliau bersabda: "Tebusanmu adalah 
ayahku dan ibuku". | 


” 2 a 296 24 . 
KIE ON LGAT AN Se Ane KO 
IN 2 TON KA TP 2 51 G / 
PIN SAN Ap NIS 
201 PIA, 110 


Wp Ana BE IE ani pd eka 


70 








AN cik Me esamangae aa Dena PATe 





..0L An . #1 . 8 38 In 203 CR ag PL Ld 
dara DAYA AN 2g Iejaap, 
AO NA NA ed 

A3 ” 

3536. Dari "Urwah ra., sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi saw. 
berkata kepada Zubair pada hari peristiwa (perang) Yarmuk: "Hendaklah - 
kamu bersikap keras (kepada orang 'katir), maka saya bersikap keras pula 
bersamamu". Kemudian ia menyerbu mereka, dan merekapun memukul- 
nya dua kali pukulan di atas bahunya, di antara keduanya ada satu .pu- 
kulan yang mengenainya pada hari perang Badar. ?Urwah ra. berkata: 


"Aku memasukkan jari-jariku pada beberapa (bekas) pukulan itu sambil : 
bermain ketika saya masih kecil". : 


K) P, 2, 1 , #3211 9 e 
Kk JANGAN 


# “ 
Naa PP nat CE UU PARA Pr 
SES Gan angp AVR GAN AD 
BAB 


MENYEBUT (NAMA BAIK) THALHAH BIN 'UBAIDILLAH 
DAN 'UMAR BERKATA: "NABI SAW. MENINGGAL, SE- 
DANGKAN BELIAU MERIDLAINYA 


9 AI DPN PA Oa KAN LAN KAU i 
ARE M0 er Ka ga JB GRES Ko 
Dn NAS AAA MIN Aa ena Aas 
Si Ia Op 3 BAG Aam aa 

ay nd sa 01 128 €! 
Meat Peyang be ea Lg dede kl 


3537. Dari Abi "Utsman ra., ia berkata: "Tiada (seseorang) yang te-' 
tap beserta Nabi saw. pada sebahagian hari (perang Uhud) yang Ra- 
sulullah saw. ikut berperang, kecuali Thalhah dan Sa'd ra., dari ceritera 
mereka berdua". | 


1 














Pn APN LK 


333 (lah 


al PA AJI ne -YOXN 
BEA ME NYA 


- 


3538. Dari Oais bin Abi Hazim ra., ia berkata: "Saya melihat tangan 
Thalhah yang pernah dijaga Rasulullah saw. sungguh, telah lumpuh". 


MS 5, AR Aida, SE : 
aa 


9923 


Tesau Sea KA NY CA 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI SA'D BIN ABI WAOOAS AZ 
ZUHRI DAN BEBERAPA PUTRA ZUHRAH, YAITU PA- 
MAN-PAMAN NABI SAW. (DARI GARIS IBU). DIA ADA- 
LAH SA'D BIN MALIK RA. 


Pad Deal 8 , nah 


dalan Ibugal yaaa oa 


PI) 
Vagad 
AG 


RA pe Baba ANE AS: Si 


- 


N. 


3539. Dari sa'id bin Musayyab ra., ia mengatakan: "saya mende- 
ngarkan Sa'd ra. sedang berkata: "Nabi saw. menyertakan kedua orang 
tuanya bagi (tebusan) ku pada hari perang Uhud”. 


2 





1 


Er 
ben 

ip 

Pes 

ae 
3: 


Fan "7 AA nanah 
$ PMN, KP AYKA AE yana -YOL, 


3540. Dari Sa'd ra, ia berkata: "Aku yakin bahwa diriku adalah 
orang ketiga yang masuk Islam. 


MUIAA Cena Papan 133 Petra Note 
SW RATA AAA ASI 


3541. Dari Sa'd bin Abi Waggas ra, ia berkata: "Tiada sese- 
orangpun yang masuk Islam, melainkan pada hari aku masuk Islam dan 
sesungguhnya saya berdiam selama tujuh hari. Sungguh diriku adalah 
orang ketiga yang masuk am, 


REAAN "ag f3 PE KE NI spasa Pa 
Binjai eni Bea yan Ita 
Be rauraya BN Ga AE AS 59 
Pat Pen 2 Ml Eng Tere 
Jas Ha ANA NS 

KPT erna 21 


3542. Dari Sa'd ra., ia berkata: "Sungguh saya adalah orang Arab 
yang pertama kali melemparkan anak panah dalam (membela) jalan 
Allah. Dan kami berperang beserta Nabi saw., padahal kami tidak 
memiliki makanan selain daun pepohonan, sehingga salah seorang (dari) 
kami menunduk sebagaimana unta atau kambing menundukkan (kepala), 
lagi tiada bercampur aduk. Kemudian pagi-pagi hari Bani Asad mencela 
akan keislamanku (Pen. shalatku). Karena itu saya telah gagal dan sia-sia 
amalku. Mereka menjelekkannya kepada "Umar, mereka mengatakan: 


33 














"Dia tidak dapat memperbaiki shalatnya". 


rar RIANA 
kg Nana & 


BAB 


MENYEBUT (NAMA BAIK) SEMENDA NABI SAW. SEBA- 
HAGIAN DARI MEREKA ADALAH ABUL 'AASH BIN 
RABII' RA. 


HE Ba UE Kap Sad 


(Ah 


tu ! 3 YO 1Y 
Pang del IS AU Jana, Kenanga sabar 


SAYA BASE IA PEN 
Hkg $ : 21 Pa LiThra PTN pAN Tart 
NE ANE 2 IA 


Las 
resa 1 AAN PP 


NE 5 daa A SU 51 331 

PA A4 Lea Ae PA PEP to 
YEN 23 Kent NAN ang pa PA SN 
BN 2 5 Jar 
Mad FE Na ga pns 


An () 


53 Peak TAN ASN banda Gene) 
Inter olah Pn Jala BS ombak andal 
74 





$ 


. Ia og 
SE an 


ot 11 Ga Apa : 
TEYO In 3S BIS IE 
3543. Dari Miswar bin Makhramah ra., ia mengatakan bahwa 'Ali 
ra. telah meminang puteri Abi Jahl, lalu Fathimah mendengarnya dan 
mendatangi Rasulullah saw., terus berkata: "Kaummu menduga bahwa 
engkau tidak pernah memarahi puteri-puterimu, dan ini 'Ali ra. me- 
ngawini puteri Abi Jahl". Kemudian Rasulillah saw. berdiri, lalu saya 
mendengarkan pada saat beliau mengucapkan syahadat dan bersabda: 
"Adapun sesudah itu, saya mengawinkan Abul 'Aash bin Rabi. Ia ber- 
cerita dan berbuat benar kepadaku. Fathimah adalah segumpal dagingku, 
aku tiada ingin ia akan menyusahkannya. Demi Allah, puteri utusan 
Allah tiada dapat berkumpul dengan puteri musuh Allah di sisi seorang 
laki-laki". Kemudian 'Ali ra. mengurungkan pinangan". 
Dari Miswar ra., saya mendengar Nabi saw. menyebutkan semenjak be- 
liau dari Bani 'Abdi Syams, lalu beliau memujinya akan (tali) peri- 
parannya dan berbuat baik (dengannya). Beliau bersabda: "Ta bercerita, 
lalu berbuat benar kepadaku dan ia berjanji denganku, lalu menepatinya 


untukku". 
- HE 3? 


15 Ny Ina 
AAU anda, 
Ta z7 
4 ka CI II Au SAYA krregar 
er ge 209, 4 4 
. # 
» ESe296 sgala 3 Kena 
BAB 
SIFAT-SIFAT TERPUJI ZAID BIN HARITSAH RA. HAMBA 


NABI SAW. AL BARRA? MEMBERITAKAN DARI NABI 


SAW.: "ENGKAU ADALAH SAUDARAKU DAN HAMBA- 
KU". : 


Na Nee De Penjara 


As 1 


o£ YOta 


Ear Hap Te AS Al (as A5, 


7S ' 














9094 7 


. 


» .... 
KA ke MEA Kara 


3544. Dari Abdullah bin "Umar ra., ia berkata: Nabi saw. mengirim 
perutusan (pasukan perang) dan beliau mengangkat Usamah bin Zaid 
sebagai pimpinan atas mereka, lalu sebagian orang mencerca kepemim- 
pinannya. Maka Nabi saw. bersabda: "Bila kalian mencerca kepemimpin- 
annya, maka kalian mencerca pula kepemimpinan ayahnya sebelum (dia). 
Demi sumpah Allah, sungguh ia (Zaid) diberi hak untuk menjadi pe- 
mimpin. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling aku cintai dan ini 
(Usamah) adalah orang yang paling aku cintai setelah dia". 


BEN UE HE S -yO 0 


230 NS NA Kya 2113) And 
BI AAA IE AA YOGA 


AN NAN AN Gi UKT PIALA 
(an aan (OSN lain SJ UlGenlasaa A3, la 


: Le2 aeg eta ea 142 91 4-34 Ba PN LGA 
Aj Ag ang asa A2 CAN NA Tau ju 
: | 4 ea 


3545. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Seorang ahli firasat masuk 
kepadaku dan Nabi saw. menyaksikan, sedangkan Usamah bin Zaid ra. 
dan Zaid bin Haritsah ra. berbaring. Kemudian dia berkata: "Sesungguh- 
nya sebagian tapak-tapak kaki ini dari sebahagian (lainnya)". Ia (pe- 
riwayat) berkata: "Lalu Nabi saw. bergembira dengan hal tersebut dan 


mengaguminya, lalu beliau menceritakannya kepada 'Aisyah". 
16. | | 





oa. Ip 9 Ag Pa 
KS AN AA ey Aoa Km 


MENYEBUT (NAMA BAIK) USAMAH BIN ZAID RA. 


NK LAN DAN ANN aa AG ae 
| NAN ENY Ya NA IT CR RNOAK Yaa 
I, 2111 2135 AL Ig AnaA ge Ina PIL, 
LA en dal NIAS Le ya lokad «Aka anti 


ji 4, 
214 21171 4 , 
3 Hongdale NI ln au! aa) 


3546. Dari "Aisyah ra., sesungguhnya suku Ouraiys bersusah hati 
karena perihal wanita Mahzumiyyah, lalu mereka mengatakan: "Tiada 
yang berani (membicarakan) akan perihalnya, melainkan Usamah bin 
Zaid ra. kekasih Rasulullah saw.". 


en Nt 2n AI PAT “ae 22- | 
Ca pap3 Sea 01 ya 8) Usai SAS WOL 
LP .x ad ,, # 2, Fa P) "y 4 
SAN HE Hey de HN IS ANN GA AS 
Av BLANK, 0.4 1111 22 03 jae 5 2 2 yg 0 
EA NN BAN NEK 
7 73J , 3, Ka LAS LA , 4 an Sa LP 
PITA YA SG 2 ui Tee Sal) 


-2 


ME MEA 


3547. Dari 'Aisyah ra., sesungguhnya seorang wanita Bani Mahzu- 
miyyah telah mencuri, lalu mereka mengatakan: "Siapakah yang hendak 
membicarakan perihalnya kepada Nabi saw.?". Tiada seorangpun berani 


1 











membicarakannya, lalu Usamah bin Zaid ra., membicarakannya (kepada 


sese rang ban,'sawan mencuri, maka mereka membiarkannya dan bila 
seseorang yang lemah mencuri, maka mereka memotong (tangan) nya. 
Andaikan Fathimah (mencuri), tentu saya potong tangannya". 


ar 
Mal3 Nan at NIA Pera Ken 


AI PL AAL III 4 2 UT Dat 
Ti WAS JEANIAI L ag 


& 2S APA « 


PENA IP Ay Haa 


. 
“ 


CS Dita 2 yg PART 


3548. Dari Abdullah bin Dinar ra., ia berkata: Suatu hari Ibnu 
"Umar melihat -ketika ia berada di masjid- kepada seorang lelaki sedang 
menghela pakaiannya di sebuah sudut masjid, lalu ia berkata: "Lihatlah, 
siapakah (orang) ini?, barangkali (orang) ini berada di dekatku". Sese- 
orang berbicara kepadanya: "Tidakkah engkau mengetahui (orang) ini, 
wahai ayah Abdurrahman?, ini adalah Muhammad bin Usamah ra.". Dia 
(Ibnu Dinar) berkata: "Lalu Ibnu "Umar ra. menundukkan kepala dan 
mengukir di tanah dengan kedua tangannya, kemudian ia berkata: "An- 
daikan Rasulullah saw. melihatnya, tentu beliau mencintainya". 


2 Ag z 
SPUL Pra, Pesan 
- 4 34 4g Ta YEk Pa Pad 
Nan treat | 9 


78 


Nabi saw.). Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Bani Israil, bila 


Sa 


g) LAN LA NA S3 A2 In NAS 
Slop tlh ES Sapi da da 203 
g S3 43 


on AAA SKS 63. isa 
MEN ENYAN PEK IA. Aa Lai 


3549. Dari Usamah bin Zaid ra., ia menceritakan dari Nabi saw. 

bahwa beliau memegang dia beserta Hasan ra., lalu beliau bersabda: 
"Wahai Allah, cintailah mereka berdua, karena sesungguhnya saya men- 
cintai keduanya". 
Dari seorang hamba milik Usamah bin Zaid ra.: "Sesungguhnya Hajjaj 
bin Aiman bin Ummi Aiman (masuk ke masjid), -Aiman bin Ummi 
Aiman adalah saudara Usamah bin Zaid ra. dari garis ibu dan dia adalah 
seorang laki-laki dari sahabat anshar-. Kemudian Ibnu ' Umar melihat | 
(Hajjaj) tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, la). ia berkata: 
"Ulangilah (shalatmu)". 


26 PA 4 Merta aus pada Dn Aa aa 


KEL AA He dau 32 -yo0» 
penata ta ra 1133 | 
ay 29 AS 9) aa AS YAI Pera Lal 


BIN sid Idlaa 


3 
AA 2217 4 G ben 129 
AP 


26 ik Pd Ie 
A3 ra '. , Saa Yua Aya 3 “p 
(3 Pd n 
Hasi da A SU 
KAN Aradaa 


NG, “sepi ua 
Le mara 


943 A3 ia aga 5g ate 
pen ,- kepenan 


And Sea 


3550. Dari Harmalah hamba Usamah bin Zaid ra., bahwa pada suatu 
saat dia bersama-sama Abdullah bin "Umar, tiba-tiba Hajjaj bin Aiman 


- 


7 























masuk, dja tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Lalu (Ibnu 
'Umar) berkata: "Ulangilah (shalatmu)". Ketika (Hajjaj) berpaling, maka 
Ibnu 'Umar bertanya: "Siapakah (orang) ini?". Saya menjawab: "(Dia) 
adalah Hajjaj bin Aiman bin Ummi Aiman". Ibnu 'Umar berkata: "An- 
daikan Rasulullah saw. melihat (orang) ini, tentu beliau mencintainya". 
Kemudian dia menyebutkan kecintaan (beliau) kepadanya (Usamah) dan 
anak yang dilahirkan oleh Ummu Aiman". 

(Al Bukhariy) mengatakan: "Sebahagian teman-temanku menambahkan 
(kalimat) "Dia adalah wanita pengasuh Nabi saw.", dari Sulaiman". 


L) 


5 $ J p “1 - 
MEI Se oa Ae SLI 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI ABDILLAH BIN 'UMAR BIN 
KHATTAB. 


KIE kan DG meupap NO01 
EN SES, SAS e Aden EN 
Sg Kelasa, $ NI LL Sad Lie 
Em GS SEMUA 5 anda 
senayan 12 A1, ie ah Ang ££ 
GA ana SAYA Era 
MA Saba Da 
: swea jac Sa AP Orde 


“ 
.- 


2, 214 142, Ag 22, Nania Je Jaa 


«Cc - 


80 








AA -, 


“1 INA ge 
naa Ara 
“ Gal ass 
1g, 
| Ae 
3551. Dari Ibnu 'Umar ra, ja berkata: "pada (masa) hidupnya Nabi 
saw. bila seseorang bermimpi, maka dia menceritakannya kepada Nabi 


saw. Dan saya berharap agar bermimpi, maka saya akan menceritakannya 


kepada Nabi saw. Saya adalah pemuda bujangan sedang tidur di dalam 


. masjid pada masa hidupnya Nabi saw. Kemudian saya bermimpi seolah- 


olah ada dua malaikat memegangku, lalu mereka membawaku pergi ke 
neraka. Ternyata (neraka) itu dibangun melingkar seperti lingkaran sumur 
dan ternyata ia memiliki dua puncak seperti dua pucuk tiang sumur, dan 
ternyata pula di dalamnya terdapat beberapa orang yang saya telah me- 
ngenalnya, lalu saya berkata: "Aku berlindung kepada Allah dari neraka". 
Kemudian ada malaikat lain menemui mereka berdua, dan ia berkata 
kepadaku: "Kamu tidak akan takut". Lalu saya menceritakannya kepada 


Hafshah ra. 

Seterusnya Hafshah ra. Menbanasa kepada Nabi saw., beliau ber-, 
sabda: "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, andaikan dia shalat malam 
hari". 

Salim berkata: "Kemudian (setelah itu) Abdullah tidak tidur di. malam 
hari, kecuali hanya sebentar". 


dori aa 
DS SUN 


3552. Dari Hafshah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda 
k€padanya: "Abdullah adalah seorang lelaki yang shalih". 


81 

















0114 29. i at 4 
2 Ken kon su Batal 


Aha , y 
BAB 


Na TERPUJI 'AMMAR DAN HUDZAIFAH RA. 


BI SA ESA JELAS yoo 


EN Ba han MAA Au Su Aga 36 28 


1249 lia Fradada ya An AS (INGAT 


One 2 Sa ani “13 daa 


SAI PERAK NYAkP KAI Par a11 5 Jl, JB 

2 Sea papi, HENNA PeaRA 
aah ANN AAN LAN Ina AN sah 
Anas Sen agap Sono 3 BOR Pia 
PG ARRASI Sb EAS 
J3 KU Ay Is Siah SAN 
Wan as PAN RKAP NN TIME 3 
BOOM Anal 


3553. Dari 'Algamah ra., ia berkata: "Aku datang di Syam, lalu 
shalat dua rakaat, dan aku berdoa: "Wahai Allah, berilah kemudahan 
bagiku untuk (mendapatkan) teman duduk yang shalih". Kemudian aku 
datang pada sebuah kaum dan duduk dengan mereka, tiba-tiba seorang 
tua datang, hingga ia duduk di sampingku. Aku bertanya: "Siapakah 
(orang) ini?". Mereka menjawab: "Abud Darda" Aku berkata: "Sungguh 
aku telah berdo'a kepada Allah agar memberi kemudahan bagiku untuk 


822 


F3 


(aa 


Pa - 3 











(mendapatkan) teman duduk yang shalih, lalu Dia memberi 
kemudahan (mendapatkan) mu bagiku. Ia bertanya: "Dari 
(golongan) siapakah kamu?". Aku menjawab: "Dari penduduk 
kota Kufah". Ia bertanya: "Tidakkah di dekatmu terdapat putera 
ibu seorang hamba (Pen. Ibnu Mas'ud), vaitu pemilik dua 
terompah, bantal dan alat pencuci?". Adakah dari kalian - 
seorang yang Allah telah menyelamatkannya dari syaitan atas 
do'a Nabinya?. Dan tidakkah dari kalian terdapat seorang yang 
memiliki rahasia Nabi saw. yang tak seorangpun dapat 
mengetahuinya, kecuali  dia?". Kemudian ia berkata: 
"Bagaimanaxah -Abdullah (Ibnu Mas'ud) membaca "WALLAILI 
IDZAA YAGIHSYAA"?. Kemudian aku membacakan padanya: 
"WALLAILI IDZAA YAGHSYAA, WANNAHAARI IDZAA 
TAJALLA, WADZDZAKARI WAL UNTSAA" (Demi malam 
apabila menutupi, dan siang apabila terang benderang, dan 
laki-laki dan perempuan). (Al Lail : 1-3). Ia berkata: "Demi 
Allah, Rasulullah ' saw. pernah membacakannya padaku, dari 


“mulut beliau kemulutku (Pen. berhadap-hadapan)". 


sa (5 san Ale Jera je AR O04, 
SAT AA II AG NN lan s6 
H5 SNI, H6 DA ad EN 13an 
AE AE ra OA 
HA NK SEA kes 
ea MAN ga AA Ala AN » 4 
JAS IN NA (3 NE 


- 
Ar: 


83 

















(4 21 


Pa hak AG PN EA 
BELA ML 


PANDAN 15 aa Ip eda I II 
KERAP De Janda dhan, PER 


3554. Dari aa ra., ia berkata: 'Algamah pergi ke Syam, dan 
ketika dia memasuki masjid, maka ia berdo'a: "Wahai Allah, berilah ke- 
mudahan bagiku untuk (mendapatkan) teman duduk yang shalih". Ke- 
mudian dia duduk dengan Abu Darda?. Abu Darda bertanya: "Dari 
(golongan) siapakah kamu?" . Dia menjawab: "Dari penduduk kota Ku- 
fah". Ia bertanya: "Tidakkah dari kalian terdapat seseorang yang me- 
miliki rahasia yang tak seorangpun mengetahuinya, kecuali dia -yakni 
Hudzaifah-?". ('Algamah) berkata: "Aku menjawab: "Ya". Ia bertanya: 
"Tidakkah dari kalian ada seorang -yakni 'Ammar- yang Allah telah 
menyelamatkannya atas do'a Nabinya -yakni dari syaitan-?. Aku men- 
jawab: "Ya". Ia bertanya: "Tidakkah dari kalian terdapat seorang yang 
memiliki siwak dan atau rahasia?". Aku menjawab: "Ya". Ia bertanya: 
"Bagaimanakah Abdullah (Ibnu Mas'ud) membaca "WALLAILI 


IDZAA YAGHSYAA, WANNAHAARI IDZAA TAJALLAA"?. (Demi 


malam apabila menutupi, dan siang apabila terang benderang). (Al Lail: 
1-2). 

Aku menjawab: "WADZDZAKARI WAL UNTSAA". (Dan laki-laki 

dan perempuan). Ia berkata: "Mereka senantiasa denganku, sehingga me- 

reka hampir memintaku menurunkan sesuatu yang aku mendengarkannya 

dari Nabi saw.". 


“9lu. LA AL NAN Lo m2 IA 
AA era ek Bak 


BAB 
SIFAT-SIFAT TERPUJI ABI 'UBAIDAH BIN JARRAH RA. 


ta Ah 


NE Hana Kom ISA Ate -Yo00 


84 











0 1217 a71 neha 21110 Pa) 
BBI ASASI EN GA Oa 


3555. Dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya bagi setiap ummat terdapat seseorang kepercaya- 
an, dan sesungguhnya orang kepercayaan kami, wahai ummat(ku) adalah 
"Ubaidah bin jatah ra.". 


sat “3 NN ALA 
MASA AAN sana RUA 


Pen ONA 


3556. Dari Hudzaifah ra., ia mengatakan, bahwa Nabi saw. bersabda 
kepada penduduk Najran: "Sungguh aku hendak mengutus atas kalian 
seseorang kepercayaan yang benar-benar dapat dipercaya". Lalu beberapa 
sahabat beliau menginginkan(nya), kemudian beliau mengutus Abu 


?Ubaidah ra.". 
17 17 Ra 
HE Saad eh 


Tan 
— MENYEBUT (NAMA BAIK) MUS'AB BIN 'UMAIR RA. 


Map: 33 22 e Haa Pa Bak 
gai AAN Wa 
Lean : 


SIFAT-SIFAT TERPUJI HASAN DAN HUSAIN RA. NAFI 
BIN JUBAIR RA. MENCERITAKAN DARI ABU HURAIRAH 
RA. : Pant SAW. MEMELUK HASAN RA". 


JAE GOA Lgu LAKI -ro0v 


85 

















PA Kant RP RI Dot PL AA 


ag AN AN SA Ia AN 


"AG 216 


a 1 Tea PE EL LAN BA NT aa te MPN CE NNNNI, 
SALA TAG bas LN TAN DN 
40 GAN 


A | 


. 3557. Dari Abi Bakrah ra., saya mendengar Nabi saw. (berkhotbah) 
di atas mimbar, sedangkan Hasan ra. berada di samping beliau. Sesekali 
beliau memandang kepada halayak dan sesekali memandang kepadanya 
dan beliau bersabda: "Cucuku ini adalah pemimpin, barangkali Allah 
akan mendamaikan dua kelompok orang-orang Islam dengan (perantara) 
dia". 


,.4 4 Do naas ANK 9 | 
2 se age Wara UN daku 5 .YOOA 


PARA dang LM 8, CoA Aake 
TES NA 


3558. Dari Usamah bin Zaid ra. dari Nabi saw., bahwa sesungguh- 
nya beliau memegang dia beserta Hasan ra. dan beliau bersabda: "Wahai 
Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah ke- 
duanya". . 


PKL | sa 


sin Pa han Pn Untan Hua 
JGN ANK KAN GA IL alas 4004 
NA 2120 NA SAI GULA Pe 
Tag Jae Tanoe JLSIN NE NN, 


L “Ni jan, 28 400 134 e 
KN Tin Jp EN ES 3 


- 8 








: a52, 0 sa 
AAS gd Ae 


3559. Dari Anas bin Malik ra.: "Ubaidullah bin Ziyad pernah di- 
sodori Kepala Husain bin Ali (yang terpenggal), lalu diletakkan di dalam 
bejana. Kemudian dia mencocok-cocoknya dan mengatakan sesuatu ten- 
tang kebaikannya. Anas ra. berkata: "Dia (Hasan) adalah yang paling . 
menyerupai Rasulullah saw. dan dia diwarnai dengan tumbuh-tumbuhan 
pewarna. | | 

AJ ML AU II GE UBIN SL ML 

MAN Ie, Ju ara rel ye -YOL 


uye 


ga 1191 a 239A NK ama KL, AS 
ALOKASI dg AE Ie 9 Gg 
3560. Dari Al Barra” ra., ia berkata: "Aku pernah melihat Nabi 
saw., sedangkan Hasan bin 'Ali di atas bahu beliau, seraya berdoa: "Wa- 
hai Allah, sesungguhnya aku menyintainya, maka cintailah dia". 


Pa NM 183 94 
Teen op Anas 3£ YOU 


28 J9 124 


Ne Pi pa aa G 
Isa na SN, 


Ls ta 011130, 2 Ng 
Wenpak 3 NA Dg S9 
pe 3” “ ? .. 


3 1 
| 5x PT 
ki . 
3561. Dari 'Ugbah bin Harits ra., ia berkata: "Aku melihat Abu | 
Bakar ra. sedang menggendong Hasan dan dia berkata: "Demi ayahku, 


(dia) serupa dengan Nabi saw., tidaklah serupa dengan "Ali". Kemudian 
? Ali tertawa". 


LA RAI UN EA DAA EN PN UaGe MA PAN TAAN 
WB SA JBS SAE UyE -xo1y 


ka 


SENAA Salem ola 


ad 


3562. Dari Ibnu "Umar ra., ia mengatakan bahwa Abu Bakar ra. ber- 
kata: "Jagalah Muhammad saw. di dalam keluarganya". | 


SEN SANNAIN Sp AON 


37 














PN ANA . YA 

» Gel Ga Aug 

3563. Dari Anas ra., ia berkata: "Tak seorangpun yang lebih me- 
ian Nabi saw. dari pada Hasan bin 'Ali ra." 


aan aa jak “u Pakan ag 


“4 


- Ag gs BINA 
Na ega AS Ia, Pang era 


X 


MEN SE ega YG Maru Lc AE 1S 


3564. Dari ' Abdullah bin "Umar ra., seseorang bertanya kepadanya 
tentang orang yang sedang ihram -'Syu'bah berkata: "Aku menduga 
(orang ihram) yang membunuh lalat"-. Penduduk Irak bertanya tentang 
lalat, sedangkan mereka telah membunuh putra dari putri Rasulullah saw. 
dan Nabi saw. telah bersabda: "Mereka berdua adalah aroma harumku 
dari dunia". 


3 Jiran NN en L 


# 
“ 


MEA bi EA aa, 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI BILAL BIN RABAH, YAITU 
HAMBA ABU BAKAR RA. NABI SAW. BERSABDA: "AKU 
MENDENGAR SUARA KEDUA TEROMPAHNYA DI 
DEPANKU DALAM SURGA". 


IIS EKA SKALA tone 


3565. Dari 'Umar ra., 1a berkata: "Abu Bakar itu pimpinan kami dan 
dia memerdekakan pimpinan kami, yakni Bilal". 


88 


at : “ dk 4 1 :& Y Ad 1& 32 
SENJA SSI INJEINI 4832 -KOMT 
a93 P raga (RAK) f a21 


EA ES KN Dg » 


3566. Dari Oais ra., sesungguhnya Bilal berkata kepada Abu Bakar: 
"Bila engkau membeliku untuk dirimu, maka tahanlah diriku dan bila 
engkau membeliku untuk Allah, maka tinggalkanlah diriku dan amal 
perbuatan (ku untuk) Allah". 


AA MEI SA 


BAB 
MENYEBUT (NAMA BAIK) IBNU 'ABBAS RA. 


910 


Apit Wasaa 3 Tn -NO1V 


23 
AA 
AE IE, 2) Md d! 
3567. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Nabi saw. mendekapkan 


diriku ke dada beliau dan bersabda: "Wahai Allah, ajarkanlah pemaham- 
an (Al Our an) kepadanya". 


sena add PA PIP | 
MEA open LE IE OA 


3568. Dari Abdul Warits ra.: Dan beliau bersabda: "Wahai Allah, 
ajarkanlah Al Kitab (Al Our an) kepadanya". 





























TENANG BU 


BAB 
SIFAT-SIFAT TERPUJI KHALID BIN WALID RA. 


Pe One NO 
Na Kaki ena dan aah nah 


EA 


jaran 38 Ka PL 3. 2 Fara At 


: "ani 


ja »1 Lino 
ae 
Pu . “4 s "gg KNGW: 


k agagg aa ta Saja 


Tag 


3569. Dari Anas ra., sesungguhnya Nabi saw. mengkhabarkan aa 
kematian Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada khalayak sebelum kha- 
bar itu sampai kepada mereka. Beliau bersabda: "Zaid memegang ben- 
dera, lalu dia terbunuh. Kemudian di pegang Ja'far, lalu dia terbunuh. 
Kemudian dipegang Ibnu Rawahah, lalu dia terbunuh -kedua mata beliau 
melelehkan (air mata)-, hingga dipegang oleh Pedang Allah (Khalid) 
sehingga Allah menaklukkan atas mereka (orang kafir). 


Kisah bana do 2 le II, peda 


BAB 


SIFAT-SIFAT TERPUJI SALIM HAMBA ABU HUDZAIFAH 
RA. 


' 


na T a247 A3 '60 Aa UNP, 954 
MY Ae Kes NE D3 J3 naa XV 


3 





an 


Aja Depan en PEN KN IN se 
Ban KA ga abi A1, PA aula Se 


Ia 101I 


LA ip An Tapa 
Age PAK gayaa 2 


.“ # 


3570. Dari Masrug ra., ia berkata: "Abdullah (bin Mas'ud) disebut- 
sebut di dekat Abdullah bin 'Amr, lalu dia berkata: "Dia itu seorang 
laki-laki yang senantiasa aku cintai setelah aku mendengarkan Rasulullah 
saw. bersabda: "Mintalah dibacakan Al Our'an dari empat orang, yaitu 
dari Abdullah bin Mas'ud -beliau memulai dengannya-, Salim hamba 
Abu Hudzaifah, Ubaiy bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal". (Masrug) ber- 
kata: "Aku tidak mengetahui, beliau memulai dengan Ubaiy atau dengan 
Mu'adz". 


994 |p7 ojo 


Pet (Hapingah Aa Sea 


BAB 
SIFAT-SIFAT TERPUJI ABDULLAH BIN MAS'UD RA. 


28 23111 


Kenal KO Sa Bl keojah 
Xa AN NG FS 1 


Td 


TN XOVI 


Beng 

















LAN IE Iyan AA IPO Da3 KAN EP LI UEa 
sh 271” 


Ha Sud, BE Bapa 


pd 
2 


3571. Dari Abdullah bin ' Amr ra., sesungguhnya Rasulullah saw. 
bukanlah orang yang berbicara keji dan bukan orang yang mendapat 
perkataan keji. Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya kalian yang paling 
aku cintai adalah yang paling baik budi pekertinya". Dan beliau ber- 
sabda: "Mintalah dibacakan Al Our an dari empat orang, yaitu dari 
. Abdullah bin Mas'ud, Salim hamba Abu Hudzaifah, Ubaiy bin Ka'ab dan 
Mu'adz bin Jabal". 


Me snsn yag he Ela ANN -XOVY 
ana NASI Kanaan 


3 Te da 


SEK alba Ed BEN Rr) 
Ga ba HA AINI 
KA, SERI MMA SASAK 
NS ye eren PGI 


56, Sit, BAYU ERA, 


92. 








PAN LANA 


sa 4 SG Rak 
TN sa 
MAKA 

3572. Dari 'Algamah ra, Aku memasuki wilayah Syam, lalu shalat 
dua rakaat sambil berdo'a: "Wahai Allah, berilah kemudahan bagiku 
(untuk mendapatkan) teman duduk". Kemudian aku melihat seorang tua 
menghadap, ketika ia mendekat, maka aku berkata: "Aku berharap 
semoga Allah mengabuikan". Ia bertanya: "Dari manakah engkau?". Aku 
menjawab: "Dari penduduk Kufah". Ia bertanya: "Tidakkah dari kalian 
terdapat seorang pemilik dua terompah, bantal dan alat pencuci?. Dan 
tidakkah dari kalian terdapat seseorang yang diselamatkan dari syaitan?. 
Dan tidakkah dari kalian terdapat seorang pemilik rahasia yang tak 
seorangpun mengetahuinya kecuali dia?. Bagaimanakah putra dari ibu 
seorang hamba (Ibnu Mas'ud) membaca "WALLAILI"?. Lalu aku 
membaca "WALLAILI IDZAA YAGHSYAA, WANNAHAARI IDZAA 
TAJALLAA, WADZDZAKARI WAL UNTSAA". Ia berkata: "Nabi 
saw. pernah membacakannya padaku, dari mulut beliau ke mulutku (ber- 
hadap-hadapan), maka mereka senantiasa Sen sehingga mereka 


hampir menolakku". 


IPP AKG KO 
- Pa TA 
IA Liat PN AAA KIE A3 


| Bear ormepiraju SA AE ah 


“ 


92 A0 


Tg 


24 “4 10. 4 


KE yaaa Sl j0 


3573. Dari Abdurrahman bin Yazid ra., ia berkata: "Kami bertanya 
kepada Hudzaifah tentang seorang laki-laki yang menyerupai Nabi saw. 
dalam hal kerendahan diri, perjalanan hidupnya, sehingga kami belajar 
dari padanya". Lalu dia berkata: "Aku tidak pernah mengenal seseorang- 
pun yang lebih serupa dengan Nabi saw. dalam hal kerendahan diri, 


perjalanan hidup dan perikehidupannya dari pada putra dari ibu seorang 


93 























hamba (Ibnu Mas'ud)". 


"EKA ALI a71 391 
Kilo He Nani Page did Yove 
PG ENI Un EK, LN geri 
Para Maa RAN BOR Aa 


Ne 


BA Se 7, Aek 
KIE ISS EA ) 93-39 


3574. Dari Abi Musa Al Asy'ariy ra., ia berkata: "Aku dan sau- 
daraku laki-laki datang dari Yaman, lalu kami menanti sesaat, kami tak 
yakin (apapun), kecuali sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud adalah se- 
orang laki-laki dari keluarga Nabi saw., karena kami melihat dia dan 
ibunya masuk kepada Nabi saw.". : 


92434 Peka 2 OI ge 
AAN Gan Angka 3 


BAB 
MENYEBUT (NAMA BAIK) MU'AWIYAH RA. 


sal (ena aa Ka P3 10114 IE ahrala Sole XOND 
La LAN: 1633) AI 
Pi taprara Aas 2 SA Ja, 2s? 156 


3575. Dari Ibnu Abi Mulaikah ra., ia berkata: "Mu'awiyah bershalat 
witir setelah 'isyak satu raka'at, sedangkan di dekatnya terdapat hamba 
sahaya milik Ibnu ' Abbas. Lalu dia datang kepada Ibnu ' Abbas (bertanya 
tentang Mu'awiyah). (Ibnu ' Abbas) menjawab: "Tinggalkanlah (pembi- 
caraan) tentang dia, sesungguhnya dia pernah menemani Rasulullah saw." 


94 


GAN NIS SENI KI REA ulag -K0v5: 


KBM NIAS : AE Apa 


3576. Dari Ibnu Abi Mulaikah ra. pernah dikatakan kepada Ibnu 
"Abbas: "Apakah engkau memiliki (komentar) tentang Amirul Mukminin 
Mu'awiyah, sesungguhnya ia tidak berwitir kecuali satu raka'at". Ia men- 
jawab: "Sesungguhnya ja adalah seorang ahli figh". 


KHAN GARA GA Aa - KONV 
& 8142 KAA AG SAS ta NEON P TA 
, ge na sae 


3577. Dari Mu'awiyah ra., ia berkata: "Sesungguhnya kalian menja- 
lankan shalat. Sungguh-sungguh kami pernah menemani Nabi saw., na- 
mun kami tidak pernah melihat beliau menjalankan shalat itu. Dan beliau 
melarang keduanya, yakni dua raka'at setelah ' Ashar". 


GM GL A3 ci PA YAN 
Bakrie Pe Tata Ui Rs 
4 Al 


. SIFAT-SIFAT TERPUJI FATHIMAH AS. 3 
NABI SAW. BERSABDA: "FATHIMAH ADALAH PEMIM- 
PIN WANITA PENGHUNI SURAT 


Abal PR aa P3 ALA, La 3 -YOVA 


95 





























AN ALTA AK Yna NK aa A “ 
GAN Aja Sedap Aa BJ PA 


3578. Dari Miswar bin Makhramah ra., sesungguhnya Rasulullah 
saw. bersabda: "Fathimah adalah segumpal dagingku, maka barangsiapa 
menjadikannya marah, maka dia menjadikan aku marah". 


Pa Me Ea aa -xoya 


Ia bd 5 9 03 1. 9 N 31 PE 
Li SA 15 Aauajer ia bana nak 
44 25 25 55 ? 240 9 PA 
Sun PS LL BN APA ANE Ae 


Ata APA KS. Aa ye 


. 3579. Dari 'Aisyah ra. mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Wahai "Aisyah, inilah Jibril menyampaikan salam 
kepadamu". Aku menjawab: "Wa'alihis salam warahmatullahi wabara- 


katuh, engkau dapat melihat sesuatu yang aku tidak dapat melihat(nya). 
Dia menghendaki Rasulullah saw. 


AI Aan JB ISSN AI AA 3 - Yon: 


NA Ge, ASN sah ebi 


“ 


40 y400 


& AE MEN BEN anlg Dls ai Tagana 
ASK AE AAN 


3580. Dari Abu Musa Al Asy' ariy” ra. mengatakan bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: "Banyak laki-laki yang sempurna, namun tiada wanita yang . 
sempurna, kecuali Maryam putri 'Imran dan Asiyyah isteri Fir'aun. Ke- 
utamaan 'Aisyah atas beberapa wanita adalah seperti keutamaan kuah roti 
atas makanan yang Hn 

Lega 104 KAP FS 
2 AN dapa 


: SN SEAL 
Sar AAA Aan 
9 134 ia Pan 
AP SA k 
| pera 1 s1 
3581. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah 


saw. bersabda: "Keutamaan 'Aisyah atas beberapa wanita adalah seperti 
keutamaan kuah roti atas makanan yang lain". | 


. CE SEN Ay 22 op ye - YON 
Jen 3 Sie Eta Bah MA Ya 
JAE Aan IE 1 Sabit 
3582. Dari Oasim bin Muhammad, sesungguhnya ' Aisyah mengadu, 
lalu datanglah Ibnu ' Abbas seraya berkata: "Wahai ibu orang-orang mukmin, 


engkau datang atas orang yang mendahului dan benar, yaitu Rasulullah saw., 
dan Abu Bakar ra.". 


SS GRI, 95 EYE EA TEA -XONY 
Meng 9 Mn san agan 


abu en TAPAK TPP Ka 


3583. Dari abu waail ra., ia berkata: "Ketika n aa 'Ammar 
dan Hasan ke Kufah untuk membuat mereka (penduduk Kufah) lari, maka 


917 


















































"98 

















' Ammar berpidato seraya berkata: "Sungguh-sungguh aku mengetahui bahwa 
ia (“Aisyah) adalah isteri beliau di dunia dan akhirat, tetapi Allah mengujimu 
agar mengikuti ('Ali) atau (' Aisyah)". 


355 MAA ENG AAS “om 


Fan NPL Ig | Pt naa 2 2924 9 4Aa0h, 

AAU HS, das an dah pet dee Ka 
#4 ar PP a2 000 2 , 

AAS Jah Sia Ga 


0200: 


MANA ANE AI IKA Kap Ae 
NAN — LN NA AA 
Hias NE dana 


3584. Dari 'Aisyah ra., ma ia meminjam kalung dari Asma 

lalu hilang (raib). Kemudian Rasulullah saw. mengutus beberapa orang 
sahabatnya untuk mencarinya. Mereka mendapatkan waktu shalat tiba, lalu 
mereka menjalankan shalat dengan tanpa wudlu'. Ketika mereka datang 
kepada Nabi saw., maka mereka mengadukan hal itu kepada beliau. Ke- 
mudian turunlah ayat Tayammum. 
Usad bin Hudlair ra. berkata (kepada Aisyah): "Semoga Allah memba- 
lasmu kebaikan. Demi Allah, tidak satupun urusan yang terjadi dengan- 
mu, kecuali Allah membuat jalan keluar untukmu dan menjadikan bara- 
kah bagi kaum muslimin". 


.“ PA Ap 18261 
Kasal Wang aah Lag.y08 
WI ye eta SA Iag AS Wah a43 “4 GK Ka 
PA AN See 


“3585. Dari ayah Hisyam ra., Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika sa- 


kit, beliau berkeliling di beberapa isterinya, seraya bertanya: "Dimanakah aku 


besok?". Karena (beliau) menginginkan dirumah "Aisyah. "Aisyah berkata: 


"Ketika (giliran) hariku, maka beliau terdiam". 


| Las Ap S5 MG Tp 


Pd 


Pa FE IE La SAB dini -rom 


“ 


kal Z 


Pe Ap, 


Jeda rp oran NE SN Ta 


& an anna Da SANA 1! AG 
ANTA EA : 
KAN por (AYO, CE, 
Ian 


” 


te 1 : AAS GIA aa 


ra Kat 


"£ 55154 (Pp, 920 


na 3 Ya) SEE Lesu mang dls 
A35 DUS en 
Ke Pn Ni MARGA RRI 
GI Ya 


3586. Dari ayah Hisyam ra., ia berkata: "Beberapa orang memeriksa . 
pemberian mereka pada hari (giliran) ' Aisyah. "Aisyah berkata: "Lalu ber- 
kumpullah beberapa temanku kepada ummi Salamah". Mereka berkata: . 
"Wahai Ummi Salamah, Demi Allah, sesungguhnya beberapa orang meme- 
riksa pemberian mereka pada hari (giliran) ' Aisyah. Dan kami menghendaki 
kebaikan sebagaimana ' Aisyah menghendakinya". Kemudian Rasulullah saw. 
bimbang untuk menyuruh orang-orang agar menyerahkan pemberian kepada 
beliau sekiranya beliau ada atau sekiranya beliau berkeliling. ('Aisyah) ber- 

kata: 'Lalu Ummu Salamah menuturkan hal itu kepada Nabi saw., Ia berkata: 
"Beliau berpaling dariku. Ketika beliau kembali kepadaku, maka aku me- 
nuturkan hal itu kepadanya, lalu beliau berpaling dariku. Ketika pada yang 
ketiga kalinya aku tuturkan kepada beliau, lalu bersabda: "Wahai Ummu.Sa- 
lamah, janganlah engkau menyakitiku dalam (urusan) "Aisyah. Demi Allah, 
sungguh tidak akan turun wahyu kepadaku, sedarigkan aku di dalam selimut : 


. seorang wanit dari kalian selain dia". 




































































| KITAB | 
SIFAT-SIFAT TERPUJI SAHABAT ANSHAR 


— 


Kie rek GI CAN IL 4 
PASI Ah 
Yoga Cadar Sera jlua NOT ENSA 


Ca 


BAB 

SIFAT-SIFAT TERPUJI SAHABAT ANSHAR. (DAN 
ORANG-ORANG YANG TELAH MENEMPATI KOTA MA- 
DINAH DAN TELAH BERIMAN SEBELUM MEREKA, 
MEREKA MENYINTAI ORANG YANG BERHIJRAH KE- 
. PADA MEREKA. DAN MEREKA TIADA MENARUH KE- 
INGINAN DALAM HATI MEREKA TERHADAP APA-APA 
YANG DIBERIKAN KEPADA MEREKA). (AL HASYR:9). 


Pri aa 


2233 224 


2 14 


SSI ep EN NE E Yony 


& 


at 


AJ KA 


Magna Fera WAR any 


ee aa PTARATAN ay 


3587. Dari Ghailan bin Jarir ra. berkata: "Aku berkata kepada Anas 


100 





St 


Aa aa IN 


napa 


PENA ena esa 


ra.: "Ceritakanlah kepadaku nama sebutan sahabat Anshar, kamu. 
memberi nama itu ataukah Allah memberimu nama itu?. Ia menjawab: 
"Bahkan Allah yang memberi nama itu kepada kami". Kami masuk 
kepada Anas ra., lalu ia bercerita kepada kami tentang sifat-sifat terpuji 
sahabat Anshar dan tempat-tempat pertemuan mereka. Ia menghadap 
kepadaku atau kepada seorang laki-laki dari suku Azdi, lalu berkata: 
"Kaummu telah berbuat demikian pada hari demikian". 


Weapon NG sa 2 A REG 3S ON 


Baja Na at na 
ata Ya AD St (IL AAN Pp, je 
Saba Tapa Pakarena 
SEN SEA adal LA tu AN 


3588. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Hari Bu'ats adalah hari yang 
dipersembahkan Allah kepada rasul-Nya. Rasulullah saw. datang, sedang- 
kan kelompok mereka tercerai-berai. Tokoh-tokoh mereka terbunuh dan 
terluka, lalu Allah mempersembahkan kepada rasul-Nya karena masuk 
Islamnya mereka". 

PT Do Meta IG 2790 IR 
SEAL ALA GAES HN PA 3 YON 
8,113, 2 


Ana Asa In App) 
Kiyasen BA (A3 A5, 3 
BENAR NISSAN 
Pa yaaa Setan 163 


233 22 4 og 914 se 


P Tap Para ae 
3 pa Ag ade Ll hi ah Aa dg, Ssadl 


101. 









































































































































TNI Sah GEK aa siatg AS ye Hah 


2323 Aa 


:, . 


3589. Dari Anas ra., ia mengatakan bahwa sahabat Anshar berkata 
pada hari penaklukan kota Makkah, padahal ia pernah memberi orang 


. Ouraisy: "Demi Allah, sungguh inilah keajaiban. Sesungguhnya pedang- 
pedang kami meneteskan darah orang Ouraisy dan barang rampasan kami 


dikembalikan kepada mereka". Kemudian hal itu sampai kepada Nabi 
saw. lalu beliau memanggil sahabat Anshar. Ia mengatakan: "Lalu beliau 
bersabda: "Apakah yang telah sampai kepadaku dari kalian?". Mereka ti- 
dak pernah berdusta, maka mereka menjawab: "Demikian itu yang telah 
sampai kepadamu". Beliau bertanya: "Apakah kalian tidak meridlai 
orang-orang kembali dengan membawa rampasan perang ke rumah ma- 
sing-masing dan kalian kembali dengan membawa Rasulullah saw. ke 
rumahmu?. Andaikan sahabat Anshar melewati lembah atau jalan di per- 
bukitan tentu aku melewati lembah sahabat Anshar atau jalan mereka di 


perbukitan". 
Sai Aa, Dead Pars, AN LEAN 2 Ye CAN 
Ca Vonis KESAN da e 
Peang NI 


BAB 
SABDA NABI SAW: "ANDAIKAN TIADA HIJRAH, TENTU 
AKU MENJADI SESEORANG DARI SAHABAT ANSHAR". 


DIKATAKAN OLEH ABDULLAH BIN ZID DARI NABI 
SAW. 


“1 Pn Ka ND, 21149 
SI NG ah CAGE -x0A 


102 


| PERAN Pa Ae 22 ane 1 
2 Pa ES S3 EU ai ah 


9 904 916 PA ke Aida . 
LEAN MP PA AN IP KIA 


29 ge 4 


SAS 


3590. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. atau Abul Oasim saw. 
bersabda: "Andaikan sahabat Anshar melewati lembah atau jalan di- 
perbukitan, tentu aku melewati lembah sahabat Anshar. Andaikan tiada 
hijrah, tentu aku menjadi seseorang dari sahabat Anshar". Kemudian Abu 
Hurairah ra. berkata: "Beliau tiada melampaui batas (pembicaraannya). 
Demi ayah dan ibuku, mereka (Anshar) mengasihani dan menolong be- 
liau". Atau kalimat yang lain. | 


Aja te LIA Je ENL A 
Ta, Sat 5 


BAB 


PERSAUDARAAN NABI SAW DI ANTARA SAHABAT MU- 
HAJIRIN DAN SAHABAT ANSHAR. 


9 41 


WL JG KAA Vi3e NO3) 
tag NAN La ma Pra Ate KS Aa Haa 


JA Peyan KY SI RI 


2 


103 









































MEA GS INA Geet out 
Be Sa DG GA Gea Sa 


“03 2233 a01 


Sa NAS NN pole PNEK EPA 
Pa Me wan nela 


SAN 2 AS A33, “321 


"933 PJB eta Af pile AA ag 


pra SL y 1090 2 #23 


IG 
Pe A3 inder CG Na 


BU 


3591. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf ra. ia berkata: "Ke- 
tika mereka (Muhajirin) tiba di kota Madinah, maka Rasulullah saw. 
mempersaudarakan antara Abdurrahman (bin 'Auf) dan Sa'd bin Rabi". 
Ia berkata kepada Abdurrahman: "Sesungguhnya aku adalah golongan 
Ansbar yang terbanyak hartanya, maka bagilah hartaku dua bagian. Dan 
aku memiliki dua orang isteri, lihatlah yang lebih mengagumkan padamu 
dari keduanya, lalu sebutkan namanya kepadaku, maka aku akan men- 
ceraikannya. Kemudian jika sudah habis masa 'iddahnya, maka kawinilah 
ia". (Abdurrahman) berkata: "Semoga Allah memberkahimu pada ke- 


Juarga dan hartamu, di manakah pasarmu?". Mereka menunjukkannya 


pada pasar Bani OGainugaa”. Ia tidak kembali, hanya setelah membawa 


“kelebihan keju dan minyak samin. Kemudian ia mengulangi (ke pasar) di 


pagi hari. Kemudian pada suatu hari ia datang, seraya pada (pakaian)nya 
terdapat bekas warna kuning. Nabi saw. bertanya: "Apakah ini?". Ia 
menjawab: "Saya telah kawin". Beliau bertanya: "Berapakah engkau me- 
nyerahkan maskawin kepadanya?". Ia menjawab: "Satu biji kurma dari 
emas atau seberat satu biji kurma dari emas". Ibrahim bimbang". 


, 


PENA Eta JGKSECASG NOAY 





Tan Bag GAS A5 Par 2.92 


PENS 
Hg PETA apa 


ES, La Sena ena sep SES AN isa 
A83, H5 Genk nan AMAN 


Pan ha Ga #00 


Bam, Kw 
PIK pap aa AN ah ra 
SN Iga 77 Aa na Bi P3 Pa 


0179 


Ka nj 13506 LA AT 


AAA Sab UN JB ea 25 KG 


“Bengal dlas 


3592. Dari Anas ra, ia berkata: "Abdurrahman bin 'Auf datang 
kepada kami dan Nabi saw, mempersaudarakan antara dia dan Sa'ad bin 
Rabi' -orang yang banyak hartanya-". Sa'ad berkata: "Sungguh sahabat 
Anshar mengetahui bahwa saya adalah yang terbanyak hartanya. Saya 
akan membagi harta antara aku dan kamu dua bagian. Dan saya memiliki .. 
dua isteri, lihatlah yang lebih mengagumkan kepadamu dari keduanya, 
maka saya akan menceraikannya. Sehingga bila sudah habis masa 
'iddahnya. maka engkau mengawininya". Abdurrahman Derkata: "Semoga 
Allah memberkahimu pada keluargamu". 

Kemudian ia tidak kembali pada hari itu, sehingga i ja menyisakan sesuatu 
dari minyak samin dan keju. Ia tak berhenti, kecuali hanya sebentar, se- 
hingga Rasulullah saw. datang, seraya pada (pakaian)nya terdapat bekas 
warna kuning. Rasulullah saw. bertanya kepadanya: "Apakah ini?". Ia 
menjawab: "Saya mengawini seorang wanita Anshar". Beliau bertanya: 
"Berapakah engkau menyerahkan maskawin kepadanya?". Ia menjawab: 


105 






































"Seberat satu biji kurma dari emas". Beliau bersabda: "Buatlah perja- 
muan makan, walaupun dengan satu kambing". 


SDS Jah BER AAN -YOAY 
Buas YEN Sa Drg 
AG CAN Yi aan 43 Kau 


3593. Dari Abu Hurairah ra., ia bercerita bahwa sahabat Anshar ber- 
kata: "Bagi-bagilah pohon kurma antara kita dan mereka (Muhajirin). Be- 
liau menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Kalian mencukupi kami akan 
pemeliharaannya dan bersekutu dengan kami akan buahnya". Mereka 
menjawab: "Kami mendengar dan patuh". 


ne Ny ker 


BAB 


MENYINTAI SAHABAT ANSHAR ADALAH SEBAGIAN DARI 
IMAN. 


KANAK SAAG-t0t 


AR . “23 231, Yi Ia 2111 


A "aa GE Bi 16 t. 


TAN nan AN Aa (Bad 15 Tan 


3594. Dari Barra” ra, berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: 
"Tidak ada yang menyintai sahabat Anshar, melainkan orang beriman. 
— Dan tidak ada yang membenci mereka, melainkan orang munafik. Barang 
siapa menyintai mereka, maka Allah menyintainya dan barangsiapa mem- 


. 106 








benci mereka, maka Allah membencinya". 


AN IE ge KE aa UI -xoaD 


ss. 3 xp - NP .. 2 PPA ea 
Oa) d9 MN ani Aa: Bk g dala 


MEN 2 


2595. Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tan- 
da iman ialah menyintai sahabat Anshar dan tanda kemunafikan ialah 


membenci mereka". 


n beprura dr Ka an NY 


agan 


A EN San 


BAB 


SABDA NABI SAW KEPADA SAHABAT ANSHAR: "KALIAN 
ADALAH ORANG YANG PALING SAYA CINTAI". 


KASN SEE RN AS IYA 


6 st JA aa INA 
PEN Ain SEN AA TE NE ik 

NN TERA sa 
3596. Dari iss ra., berkata: "Nabi saw. melihat beberapa wanita 


dan anak-anak berdatangan -Aku menduga bahwa (Anas) berkata: "Ka- 
rena pengantin"-, lalu beliau berdiri tegak seraya bersabda: "Wahai 


A 


- 


107 





















































Allah, kalian adalah orang yang paling aku cintai". Beliau menyabdakan- 
nya tiga kali. 


Mal AS JB Asa aon Sip -yoav 


LAN nye Ap NN 
Ahn Lah TN POP 


Ion NG 5. 
3 AOA era 


3597. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Seorang wanita dari sa- 
habat Anshar datang kepada Rasulullah saw. dan ia membawa serta anak 
kecilnya. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Demi Dzat yang 
diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya kalian adalah orang yang pa- 
ling aku cintai". Dua kali. 


B3 Jana 


BAB 
PENERUS (PENGIKUT) SAHABAT ANSHAR 


Bra ES (SU 3P- YAA 
NU 215 "ai AE LS 3G DLS 


drg 210 


- KUE IA 


3598. Dari Zaid bin Argam ra, Sahabat Anshar berkata: "Wahai Ra- 
sulullah saw., setiap nabi memiliki penerus (pengikut) dan sesungguhnya 
kami menjadi penerusmu. Maka doakanlah kepada Allah agar Dia men- 
jadikan penerus-penerus kami dari golongan kami". Lalu beliau mendo'a- 


108 





kannya. Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Ibnu Abi Laila, ia ber- 
kata: "Zaid telah menduga hal tersebut". | 


K3 (6 BN ak Haa xOra 
“ Kit And 4. aa P A3 
Eta 5 marah BA 
LAS Jana 103 asu NAIG 
DE LET IIA Nb peda 


Sd 3G 
SINGA Ka 29, 


3599. Dari Abu Hamzah ra. salah seorang Sahabat Anshar berkata: 
"Sesungguhnya setiap kaum memiliki penerus dan sesungguhnya kami 
telah menjadi penerusmu. Maka do'akanlah kepada Allah agar Dia men- 
jadikan penerus kami dari golongan kami". Nabi saw. bersabda: "Wahai 
Allah, jadikanlah penerus-penerus mereka dari golongan mereka". 'Amr 
berkata: "Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu Abi Laila". Dia ber- 
kata: "Zaid telah menduga hal tersebut". Syu'bah berkata: "Aku mengira 
dia itu Zaid bin Argam". 


KE yA 


BAB 

KEUTAMAAN BEBERAPA TEMPAT TINGGAL SAHABAT 

 ANSHAR. 

, Lg ATU Na Tua 22 gl san 0 a95 : 
An KOES Sisa aa KANE. 
P, PA Pa . £ PP 
AN AAN AN sh Us dngaute 


109 






































SMA 


« LAN 23 9 Ta A5 90 te. AD Ha BPipan AR 
Kel Nan hapal PUSAT " KENA Ja 3 


ag AA Ip KAN 
| PS Anas j3 
3600. Dari Abu Usaid ra. berkata: Nabi saw. bersabda: "Sebaik-baik 
,tempat tinggal sahabat 'Anshar ialah Bani Najjar, Bani Abdil Asyhal, Ba- 
ni Harits bin Khazraj, lalu Bani Sa'idah. Dan pada setiap tempat tinggal 
sahabat Anshar terdapat keutamaan". Sa'd berkata: "Aku tidak pernah 
melihat Nabi saw. kecuali beliau mengutamakan atas kita". Lalu dikata- 
kan: "Beliau telah mengutamakan kalian atas orang banyak". 


Na Hadla 01131 EA PRP, "33 
Dadan gdas uh AN LARAS sat LA KAS NT 
Iin ENG KA Ka aa Pang 


nah 


Sagu An Sirapeyai 


3601. Dari Abu Usaid ra., ia mendengar Nabi saw. bersabda: "Se- 
baik-baik sahabat Anshar -atau beliau bersabda: "Sebaik-baik tempat 
tinggal sahabat Anshar-ialah Bani Najjar, Bani Abdil Asyhal, Bani Harits 
dan Bani Sa'idah". 


XL t h dea nk Na ea ANA Wa 233 Ir YAN 
IN. 411 Ala 2.4 
3 Kaji F 3. ENY, NYA KE 


. 


Dika Cina TEMAN Ae Sanga 


ea TEA Han Par ba A2 221 3 
aan tag SANA 
Aa Ie yr, ARA Ta Aya: pu At te . AS 


110 


KENA PPA DIP ea LUPA AN 


P. 2 


Jet ka 55 Hp Mn Gaal 


3602. Dari Abu Humaid ra., dari Nabi saw: , beliau bersabda: "Se- 
sungguhnya sebaik-baik tempat tinggal sahabat Anshar ialah tempat ting- 
gal Bani Najjar, (Bani) Abdil Asyhal, tempat tinggal Bani Harits, lalu 
Bani Sa'idah. Dan pada setiap tempat tinggal sahabat Anshar terdapat 
keutamaan". Kemudian kami menemui Sa'd bin "Ubadah, lalu ia berkata: 
"Wahai Abu Usaid, tidakkah engkau mengetahui, bahwa Nabi Allah saw. . 
melebih utamakan (sebagian) sahabat Anshar, lalu beliau menjadikan kita 
yang akhir?". Kemudian Sa'd menemui Nabi saw. seraya berkata: "Wahai 
Rasulullah, tempat tinggal sahabat Anshar dilebih utamakan (sebagian 
atas yang lainnya), lalu kami dijadikan yang akhir". Beliau bersabda: "Ti- 
dakkahi cukup bagimu untuk menjadi orang-orang utama". 


SE LSM, AN 
Aap Tp PT KW MENGAN ah yana 
kanal Pas Ng 


BAB 


SABDA NABI SAW KEPADA SAHABAT ANSHAR: "BER- 
SABARLAH, HINGGA KALIAN MENJUMPAIKU DI TE- 
LAGA". DIKATAKAN OLEH ABDULLAH BIN ZAID DARI 
NABI. 


dad 


4GA 94 8... 
SN jet Aa AS 


s1 ANA 21 
GI lai WAT 
v2 


#. 2 


Pena 
Ld tantayat 3d JG 6 


N 


P4 


Ca 









































2 (EP | 


no 21 4 
. | “ 2 » 2. 
PRIA Sp AI 
3603. Dari Usaid bin Hudlair ra., Sesungguhnya seorang laki-laki 
dari sahabat Anshar bertanya: "Wahai Rasulullah saw, tidakkah engkau 
mempekerjakan aku sebagaimana engkau mempekerjakan fulan?". Beliau 


bersabda: "Kalian akan menjumpai pengutamaan sesudahku, maka ber- 
sabarlah, sehingga kalian menjumpaiku di telaga". 


Ae Jaa Abg NY. 


Kep SI 
IA S Tr SLS, Ja J Lag Sena 
1 Ya 040 
CL IAT 
3604. Dari Anas bin Malik ra. mengatakan: "Nabi saw, bersabda ke- 
pada sahabat Anshar: "Sesungguhnya kalian akan menjumpai pengutama- 


an sesudahku, maka bersabarlah sehingga kalian menjumpaiku, sedang- 
kan tempat perjanjian kalian jalah telaga". 


Mia de BE SIKA .0 
IN Iga AN ENAN 
& Da r YENNY 


Ing Jak SE ras JELG 


kata 93 
KRI 


3605. Dari Anas bin Malik ra. ketika pergi bersama (Yahya bin 
Sa'id) menuju Al Walid, ia berkata: "Nabi saw. mengundang sahabat 
Anshar agar beliau memberikan hasil negeri Bahrain kepada mereka". 
Mereka si dat "Janganlah, kecuali bila engkau memberikan hasil 


BA 


N 


TN 
2 


112 





yang setara dengannya kepada saudara-saudara kami dari sahabat Mu- 
hajirin". Beliau bersabda: "Apabila tidak (engkau terima), maka bersabar- 
lah sehingga kalian menjumpaiku. Sesungguhnya akan terjadi pengutama- 
an atas kalian sesudahku". 


KA 4 PAT 
uggde 2 Nan 
22 gta mhs 


BAB 


DO'A NABI SAW. : "DAMAIKANLAH SAHABAT ANSHAR DAN 
SAHABAT MUHAJIRIN 


mo 


4 VP Iegan gn RI 14 Pn P3 
Kep ab Joa SES AS SMAN. 1 
SAK | AAS Ners Ka Aa SAT 
AAN ee AS Imas Sa ag 
NG 
AG SEM IS san GHoP ea 


Je WEI, A1 


3606. Dari Anas bin Malik ra., mengatakan: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tiada kehidupan, melainkan kehidupan ahirat. Maka damaikanlah 
sahabat Anshar dan sahabat Muhajirin". 

Dan dari Anas ra. dari Nabi saw., seperti tersebut di atas. Dan beliau ber- 
sabda: "Maka Ampunilah sahabat-sahabat Anshar". 


PEN SKI Kh Ie LA XV 
33 ala IP PT jadi 


113 
































is AK e- 2 Naya er KERANA P3 | 


ENI, 253. P3 Gate (an Y 2 P3 at 


3607. Dari Anis bin Malik ra. mengatakan: "Sahabat-sahabat An- . 
shar pada hari (perang) Khandag berkata: "Kami adalah orang-orang 
yang berjanji setia kepada Muhammad untuk berjihad selama kami hidup 
selama-lamanya". Lalu beliau menjawab mereka: "Wahai Allah, tiada ke- 
hidupan, melainkan kehidupan ahirat. Maka mulyakanlah sahabat Anshar 
dan sahabat Muhajirin". 


Sapne 2 Hae Caedb yaa 10 14 KR ae AN 
Naa “9 CS EL Jasa s4 


3 
- 12 


J6 TAN Pe ai: H3 pas ul 
asa 


3608. Dari Sahi ra., ia berkata: "Rasulullah saw. datang kepada 3 
mi disaat kami sedang menggali parit dan memindahkan tanah di atas 
punggung". Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Wahai Allah, tiada ke- 
hidupan, melainkan kehidupan ahirat. Maka ampunilah sahabat-sahabat 


Muhajirin dan Anshar". 


114 


Ha La mena ek 


Pe 
& Ap NS) 


BAB 


FIRMAN ALLAH: "DAN MEREKA MENGUTAMAKAN 
(ORANG-ORANG MUHAJIRIN), ATAS DIRI MEREKA 
SENDIRI, SEKALIPUN MEREKA DALAM KESUSAHAN", 


(AL HASYR : 9). 


Ae EP aU ap REK aan 15 YA 
INAP GEA Pat AA SG AGadle 
ah , Pe 24 01 3h UG Ka am 

MTA Ina S5 Naa 2 Agu, 
AE ash Pd MU IG 
AAA Stanyara KR Tan Ja Sa Ng 2 
— al, Sasa HAabean 3 Ikelph 
So LAN HE KAN SEA 39 
ga en engan pln aa SANA Ha Sa 
Cb Ea SANI NA SUSU 


5 dl Ta PT Ke 


Keddii 3a3 Ba JS ang A AA AS Jaa Kn 
PPA Aa TEA CAS 
Pasha R5) 2004 PP 

Pena Pa MPN 


5 17 uraa Ad 
3609.. Dari Abu Hurairah ra., Sesungguhnya seorang laki-laki datang 
kepada Nabi saw., lalu beliau meminta (jamuan) kepada isteri-isteri be- 


1S 














liau. Mereka menjawab: "Yang ada pada kami hanyalah air". Rasulullah 


saw. bertanya: "Siapakah yang akan menempatkan (dalam perjamuan) 
-atau menjamu- orang ini?". Seorang laki-laki Anshar menjawab: "Saya". 


Kemudian ia pergi dengannya kepada isterinya, seraya berkata: "Mulya- | 


kanlah tamu Rasulullah saw". (Isteri) nya menjawab: "Yang ada pada ka- 
mi hanyalah makanan anak-anakku". 
Ia berkata: "Sediakanlah makananmu, nyalakanlah lampumu dan tidur- 
kanlah anak-anakmu ketika mereka menghendaki makan malam". Lalu 
(isterinya) menyediakan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan 
anak-anaknya, lalu bangun, seolah-olah ia sedang memperbaiki lampunya 
dan memadamkannya. Mereka berdua meyakinkan dia (tamu) seolah-olah 
keduanya telah makan, maka semalam keduanya dalam keadaan lapar. 
' Ketika pagi hari mereka berdua datang kepada Rasulullah saw., lalu be- 
liau bersabda: "Semalam Allah meridlai perbuatan kalian berdua". 
Kemudian Allah menurunkan: "WAYU'TSIRUUNA 'ALAA ANFUSI- 
HIM WALAU KAANA BIHIM KHASHAASHAH, WAMAN YUUOA 
SYUHHA NAFSIHI FAULAAIKA HUMULMUFLIHUUN". (Dan 
mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, 
sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari ke- 
kikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung). (Al Hasyr : 9). 


maen ag 16 Jaga Jp 5 


Ke 13 2 £ 


Lia 
Pd 
td 
e.. .. 


BAB 


SABDA NABI SAW.: Kai MEREKA YANG BER- 
BUAT BAIK DAN MAAFKANLAH MEREKA YANG BER- 
BUAT JAHAT". 


Sana) Ne papa be. 
3 Han EN NE AOA ea 
Gn ASN LSN ME USS JEI SI 


116 





46, Oper Patagarsat ME 


ASIA Sat Naa 
KA LO Fan ant Kato Lyarg (7 Sasa B3 TA 


4, 


"2 LE I alad sa ga ta 
Weni SIN AN A  Eh “II 


ya Pa ba 


1 an ol 2 eta 


3610. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Abu Bakar dan ? Abbas 
ra. melewati tempat pertemuan sahabat Anshar, sedangkan mereka me- 
nangis". ('Abbas) bertanya: "Apakah yang membuat kalian menangis?". 
Mereka menjawab: "Kami menuturkan kedudukan Nabi saw. dari kami". 
Kemudian ia masuk kepada Nabi saw., lalu bercerita kepada beliau ten- 
tang hal tersebut. (Anas) meriwayatkan: "Lalu Nabi saw. keluar dan be- 
liau membalut kepalanya dengan tepi selimut". (Anas) meriwayatkan: 
"Lalu beliau menaiki mimbar dan beliau tidak menaikinya lagi sesudah 
hari itu. Beliau memanjatkan puji kepada Allah dan menyanjung-Nya, 
lalu bersabda: "Aku berpesan kepadamu akan sahabat-sahabat Anshar, 
sesungguhnya mereka adalah tempat menyimpan rahasiaku dan keper- 
cayaanku. Mereka telah menunaikan apa yang (wajib) atas mereka dan 
masih tetap apa yang menjadi hak mereka. Maka terimalah mereka yang 
berbuat baik dan maafkanlah mereka yang berbuat jahat", 


94 yag Nai Lha ,.. 
ah AP ba EA» 1 
TSI SE La 241 pn 4 Tart 


Smua dala 
4, 
AN La - Ob Aa bana Te 
A3 TA 
Apa 


aa Beng aa TA 


-“ 


117 








Kadas Aa ge AAN KN 
HE 21218 21414 


4 229 z TNI 


, .6? se A4 97 
Ke 
3611. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia mengatakan: "Rasulullah saw. keluar 
seraya terdapat selimut yang diselendangkan di atas kedua bahunya. Dan 
di atas (kepala) beliau terdapat pembalut berwarna kehitam-hitaman, se- 
hingga beliau duduk di atas mimbar, lalu memanjatkan puji kepada 
Allah, kemudian bersabda: "Adapun sesudah itu, wahai manusia, sesung- 
guhnya manusia bertambah banyak, sedangkan sahabat Anshar menjadi 
sedikit, sehingga mereka bagaikan garam di dalam makanan. Maka ba- 
rang siapa dari kalian yang menguasai sesuatu (urusan) yang merugikan 
seseorang atau yang bermanfaat baginya, maka terimalah mereka yang 
berbuat baik dan maafkanlah mereka yang berbuat jahat". 


ENYA BEAN 
ALA, ja PB 2.4 
AN AG SEN 983 


990 LA anta 0 


METE, HN ui Pe Oa) 


3612. Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw., bersabda: "Sahabat 
Anshar tempat menyimpan rahasiaku dan kepercayaanku. Manusia akan 
bertambah banyak, sedangkan mereka menjadi sedikit. Maka terimalah 
mereka yang berbuat bek dan maafkanlah mereka yang berbuat jahat". 


PPA Is 23 5 Wanpaaa In Btatah 


BAB 
SIFAT-SIFAT TERPUJI SA'D BIN MU'ADZ RA. 


Aa jet Ik 3s Aalal an ag7el AK yY 


118 





9. £ nya 


AS pen Agan pp hate . 
TE nyata 9.7 ANA AI 


198 Td Ld 


“Ola ga 


3613. Dari Barra” ra., berkata: "Pernah dihadiahkan kepada Nabi 
saw. pakaian baru dari sutera, lalu para sahabat-sahabat beliau menyen- 
tuhnya dan kagum akan kelembutannya. Maka beliau bersabda: "Apakah 
kalian mengagumi kelembutan (pakaian sutera) ini?, sungguh sapu tangan 


Sa'd bin Mu'adz itu lebih bagus dan lebih lembut dari pada (pakaian 
baru) ini". 


Pa Ga 


, 1439) “ 911 9 1 
An Iis P3 APA Yaa Iga KS An Pa £ 5 2g 
AIO Pa “Aa Tin 
BA 2 eka — 2: TIA IA, 
21 24 In Lan ee 
Depan 3 peak AN rise 
Ong tan Ha Ana jar SN So 2 di CE : 2. 
NI na 1 
3614. Dari Jabir ra., Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "'Arasy 
berguncang karena meninggalnya Sa'd bin Mw'adz ra". Lalu seorang 
laki-laki berkata kepada Jabir: "Sesungguhnya Barra” berkata: "Katil 


(tandu jenazah) berguncang". Lalu (Jabir) menjawab: "Sesungguhnya di 
antara dua kabilah ini terdapat kedengkian". Aku mendengar Nabi saw. 


bersabda: "'Arasy berguncang karena meninggalnya Sa'd bin Mu'adz ra." 


8 Tera hadi Pa PA, 1 . 2... 
WAPKA Aa Ea YO 


119 











KE) ken den BANI Ga Wasan ja 
HS - Na Asta Ka 2 AN Iban Da 23 
ERA APA ANA an NN | 
SEE La BEN PL ENG 
HA ya (An Ka, 


3615. Dari Abu Sa'id Al Hudriy ra., Sesungguhnya orang-orang 
setuju atas putusan Sa'd bin Mu'adz. Kemudian beliau mengirim per- 
utusan kepada (Sa'd), lalu ia datang dengan menunggang kuda. Ketika ia 
sampai di dekat masjid, maka Nabi saw. bersabda: "Berdirilah kepada se- 
baik-baik kalian atau kepada pemimpin kalian", lalu beliau bersabda: 
"Wahai Sa'd, sesungguhnya mereka itu setuju atas putusanmu". Ia men- 
' jawab: "Sesungguhnya saya memutuskan hukum pada mereka, yaitu di- 
bunuhnya wanita yang memerangi mereka dan menawan anak cucunya". 
Beliau bersabda: "Engkau telah Jaa dengan hukum Allah atau 
hukum Yang Maha Raja". 


2143 3 mp PAN AN 


ia ap ea 


BAB 


SIFAT TERPUJI USAID BIN HUDLAIR DAN 'ABBAD BIN 
BISYR RA. : : 


SO) - 


120 


Gala Pee Mada NATA 
Haa Pena) Lah, 314, MATAN 
GEA JAN KALA 

Pi a73 
Pebny Aa je 5 ANN CG 
Anas ds Hi Ion 


3616. Dari Anas ra., "Sesungguhnya dua orang laki-laki keluar dari 
sisi Nabi saw. pada suatu malam yang gelap. Ternyata ada cahaya pada 
tangan keduanya, sehingga mereka berdua berpisah, lalu terpisahlah ca- 
haya itu bersama keduanya. 

Ma'mar meriwayatkan dari Tsabit dari Anas ra.: "Sesungguhnya Usaid 
bin Hudlair dan seorang laki-laki Anshar". 

Hammad meriwayatkan dari Tsabit dari Anas ra.:" "Usaid bin Hudlair 
dan ' Abbad bin Bisyr di sisi Nabi saw.". 


LA En 


. TG, 
“Ea "2 


BAB. 
SIFAT-SIFAT TERPUJI MU'ADZ BIN JABAL RA. 


KAI Ina 23179 
Aa Pn Me LE uv 


nia Penari An Tea sada hu 


Ag 





PI CP v0 114 21 70 
daan Bip kana Saga papa 


3617. Dari Abdullah bin "Umar ra., Aku mendengar Nabi saw. ber- 
sabda: "Mintalah untuk dibacakan Al Our'an dari orang empat, yaitu dari 


Ibnu Mas'ud, Salim hamba Abu Hudzaifah, Ubaiy dan Mu'adz bin 
Jabal". 


ANN SEN ena Gn 
335 WAN 5S sat "sena 
SEA 


BAB 


SIFAT TERPUJI SA'D BIN 'UBADAH RA. 'AISYAH BER- 
KATA: "DIA SEBELUM (BERITA DUSTA) ITU ADALAH 
SEORANG LAKI-LAKI YANG BAIK". 


(ai ek KALA onde JELAS -Y IA 
7 LIA 39 


page Po YEN EN KI 7 
pa Sir YAN ore SP ASAN 


ni . 


PR 55 drag es 


T9e LARI Al jaan HASAN PU Ta Li 
PL . 
Pa Rap 


4 


y 


3618. Dari Abu Usaid ra., Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik 
“tempat tinggal sahabat Anshar ialah Bani Najjar, Bani Abdil Asyhal, Bani 


122 


Harits bin Khazraj, lalu Bani Sa'idah. Dan pada setiap tempat tinggal 
sahabat Anshar terdapat keutamaan". Sa'd bin 'Ubadah berkata -dia ada- 
lah pendahulu dalam Islam-: "Aku meyakini Rasulullah saw. telah meng- 
utamakan atas kita”. Lalu dikatakan kepadanya: "Beliau telah meng- 
utamakan kalian atas orang banyak". 


AIA La AU Bea 


BAB 
SIFAT-SIFAT TERPUJI UBAIY BIN KA'AB RA. 


oa... 9), Ge Us 2 09OL ac 
kg pinta 2 Ibgpange rana 
AN MATI, 3 JB tuk 


de 2 KN ENYA IPA UG ye pas plega AE Aha Lis 


1 


AA Ai iii da TA NN 
Punya 


3619. Dari Masrug ra., berkata: "Abdullah bin Mas'ud disebut-sebut 
di sisi Abdullah bin 'Amr, lalu ia berkata: "itu adalah seorang laki-laki 
yang senantiasa aku cintai". Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Pe- 
lajarilah Al Our'an dari orang empat, yaitu Abdullah bin Mas'ud -beliau 


memulai dengannya-, Salim hamba Abu Hudzaifah, Mu'adz bin jabal dan 
Ubaiy bin Ka'ab ra.". 


Maan Na Kal 2, LI 32 pay, 
Wen 7 LE Bintan, yet ja Y Aata 

















3620. Dari Anas bin Malik ra., Nabi saw. bersabda kepada Ubaiy 
ra.: "Sesungguhnya Allah menyuruhku agar membacakanmu "LAM YA- 
KUNILLADZIINA KAFARUU MIN AHLIL KITAABI". Ia bertanya: 
"Apakah Dia menyebutkan namaku?". Beliau menjawab: "Ya". Kemudian 


ia menangis. 
124 IT Daan FA 8 1h m1138 4 
d SS» r Aa . A , 
Ls2) 5 Cup Ae atak 
| “BAB 
SIFAT-SIFAT TERPUJI ZAID BIN TSABIT RA. 





A2 Aa | s9. 


1 £ pa 9 PN 2107 

AG AJA Tea aal GPUE N) 
Pan ALI Lan PAI TA, JAN aU 5 129) 

IE AWAN EN Gate AI AAS AA 


.' 2 33 
, . (Da Land 
3621. Dari Anas ra., Yang menghimpun (menghafal) Al Our'an pa- 
da masa Nabi saw. ialah orang empat, seluruhnya dari sahabat Anshar, 
yaitu Ubaiy, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid dan Zaid bin Tsabit. Aku 
bertanya kepada Anas: "Siapakah Abu Zaid itu?". Dia menjawab: "Salah 
seorang pamanku". | 


Pa Ma 0 "AIA MAKA ANA ITA 
1 . - - . | | 
KAN Aa AANG HPA Aa dala 


913, 01 21 13 - 

AAN 0 daa Il Bal 
BAB 

SIFAT-SIFAT TERPUJI ABU THALHAH. 


” 


AN NG kta al ran 


P 


penanda .. 110 Sh a21 9.5 4 2. Pa” 
AN Pee Dea PAKAN 


a14 


& Na Sar hyun n 010, Pe 230 
Pd S9 IP L) - ny9 “ls 10 PI UNI PD) 
Du Mean pa JAN IN KAA Cab ME AS 


” 


1213 16 1 In gac (P 2233 Paikta Pera 
| SI Ga MANA aan PEN OB UYG 


Pen Sana AU” - LA PA KU U LINI 
| PA SA Kn ALI 
| TN 2 SA an Ul, 
4 TA Mu - . ega 181 PA KACA LO MK, 2 a04 Pa 
, IIS NU aa Kla, SENANG 
! Ld 


? 1.0 P c ?5, “4 Ni 2 . 
2G EA Kagak IE Li 3 5 1 


.. 


Pen NU 


| AA Kal AAA LAN S3 5 si 
2.1 


3 


Sg 3622. Dari Anas ra., ia berkata: "Pada perang Uhud, orang-orang te- 
$ rusir dari Nabi saw. sedangkan Abu Thalhah di hadapan Nabi saw. ber- 
F. perisai dengan perisainya. Abu Thalhah adalah seorang pemanah yang 
p- sangat kuat tali busurnya. Pada hari itu ia mematahkan dua atau tiga 
"busur. Ada seorang laki-laki lewat dengan membawa tempat anak panah. 


:: Latu beliau bersabda: Hamburkanlah tempat anak panah itu kepada Abu 


r 





Thalhah". Nabi saw. berdiri tegak melihat kepada kaum. Lalu Abu Thal- - 2 Fi tpa a TA . “Iu Na Ae KA aa NW 4 
5-5 ? | mad 


2 pa ar,“ -.. 





hah berkata: "Wahai Nabi Allah, Demi ayah, engkau dan ibuku, jangan- 1 3 5 » No anna Kena, An ar : 
lah engkau melihat dari atas, niscaya terkena salah satu anak panah kaum 5. 2 , An ad ga 9 22 IL 
itu atas dadaku bukan bagian atas dadaku". Sungguh aku telah melihat - LIP Tan la ag 2 he - DS dd 2 
»Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim menyingsingkan kain. Aku 3. IAIN Kd SAN ta 191p Ba WNA Lagi 
melihat gelang betis keduanya, (ketika) mereka berdua memindahkan 5. 19 Oa ai 5 Sai Yun —) 0 ai yai 
geribah di atas punggung keduanya sambil menuangkannya pada mulut- 4 m EL na ASK Ina PAN ALL Gm 112 
mulut kaum itu. Kemudian mereka berdua kembali, lalu mengisinya. Ke- 3 &a ya (Ya Na Aj AI Has DNA 
mudian keduanya datang, lalu menuangkannya pada mulut-mulut kaum 1 aan pat LUKA Yohan ana bh 
itu. Dan sungguh pedang itu jatuh dari tangan Abu Thalhah, dua atau tiga 1 & : Jamtuag Jana J J gag Uldo- ) Samin Lagi JB 
kali.” 3g Ih Aya n40 GG 4 Maya ny II LA, T 
Ta NP Pe EA YAAA AKA 
| : Menhan | 0 AN MSI 2, 33 
' , 4 Ie 1 . 2. 7 4 
AN PELOU UN IAN € 17 ne | 4 Ing 1Iofamt 9 Ah5 Lau Lag. KKSING A3 
“ - Pu NA IKM, SD - 
, $ £ A NI 4 9.2.9 ISA 
| - MP ENI M AN pa Me aa 
2133 La... 3 9 Ika An 003 49, 
SIFAT-SIFAT TERPUJI ABDULLAH BIN SALAM RA. | SEE 15 UNJ 4 Na “5. 2922 E 
) 2 AL Ip ha P0 1 sel Tn 
FK) ee Na 11792 z 20 802 2 1294 TN ls N Yoh .. ” di tg aa. 
| Sa JEANS 01 aa PES NAN Ko MA RR Mein ap Hua 
| 1 - AL JAR Pot PIN - an riya "5 , '& Tn ..4 “1.1 5 1 141 
AS ANA Ben JI Ji nga ISA MA D ndantw dan Lara) Jah 83 pala 3 
Ham 1 iotas PP ne Ma 2 MS 2 KAN 10 29, PA IG PA 
aja Tr 5 Ao SA Pena NA LAN aa OI 
“ 2 : . 3 pg . ,, 


| . J sd, MTI A Jaga AP KUNO IAI 23 yr 
! daan Un LM 1 .9 A £ » “ - 6 “ « ANA N aw PP 
VLBEEII KA IA Shae SN € AAN gaada Ng AMS an Ap 
g 2 23 Obat Se - » 1 AN Tatanan 24 Nu yi 28 2115 AU Ia LA 
| - Lg LE PIN Ie SN 292 | 
3623. Dari 'Amir Sa'd bin Abi Waggash ra. ia berkata: "Saya tiada 1 KA ga LOL 9 IL 
'pernah mendengar Nabi saw. bersabda kepada seseorang yang sedang 3 . LN Olablaae ja 
berjalan di muka bumi, bahwa ia termasuk penghuni surga selain kepada 
Abdullah bin Salam". Ia berkata: "Padanya turunlah ayat "WASYAHIDA - : 
SYAAHIDUN MIN BANII ISRAANILA 'ALAA MITSLIHI". (Dan 3624. Dari Oais bin "Ubbad ra., berkata: "Aku duduk di dalam mas- 

















Lanang. saksi dari Bani Israil mengakui kebenaran yang serupa dengan  — jid Madinah, lalu seorang laki-laki masuk, pada wajahnya ada bekas 
Al Our'an). (Al Ahgaaf: 10). : | kerendahan diri (kepada Allah)". Mereka berkata: "Ini adalah seorang 
126 | 127 




















































































































laki-laki penghuni surga". Kemudian ia shalat dua rakaat dengan me- 
ngerjakan yang fardlu saja di dalam kedua rakaat itu. Lalu ia keluar dan 
aku mengikutinya, lalu aku berkata: "Sesungguhnya pada saat engkau 
memasuki masjid, mereka berkata: "Ini adalah seorang laki-laki penghuni 
surga". Ia menjawab: "Demi Allah, tidak sepatutnya bagi seseorang untuk 
mengucapkan sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Dan aku akan ber- 
cerita padamu, mengapa itu terjadi?. Aku pernah bermimpi pada masa 
Nabi saw., lalu aku menceritakannya kepada beliau. Aku melihat (dalam 
mimpi) seolah-olah aku di dalam taman -ia sebutkan luasnya dan kesu- 
burannya-, di tengahnya ada tiang besi, bagian bawahnya di tanah dan 
bagian atasnya di langit. Pada bagian atasnya ada ikatan tali. Kemudian 
dikatakan kepadaku: "Mendakilah". Aku menjawab: "Aku tidak mampu". 
Lalu datanglah seorang pelayan mengangkat pakaianku dari belakang. 
Aku mendaki hingga berada di puncaknya, lalu aku memegang ikatan tali 
itu. Dikatakan kepadaku: "Peganglah". Aku bangun dan ikatan tali itu 
benar-benar di tanganku. Kemudian aku menceritakannya kepada Nabi. 
Beliau bersabda: "Taman itu adalah taman Islam, tiang itu adalah tiang 
Islam dan ikatan tali yang kuat itu adalah kamu memeluk agama Islam 
sampai meninggal. Laki-laki itu ialah Abdullah bin Salam". 


ek Ma | Agra .2 2 Pn 2 2019 P 

AA ara Mp3 ai Dora IIS MYO 
Watt - Fata at “ 8 -? $) 4 4 

Keaba PEN Beta AA 


Es Denah | PENA 
Tap 
IG H per “5 


3625. Dari Abu Burdah ra., ia berkata: "Saya datang di Madinah, 
lalu bertemu Abdullah bin Salam, lalu ia bertanya: "Tidakkah engkau da- 
tang, maka saya akan memberimu makanan tepung halus dan kurma dan 
(tidakkah) engkau masuk di rumah?". Kemudian ia (Abdullah) berkata: 
"Sesungguhnya engkau di tanah (daerah) yang di sana telah tersebar riba. 


128 





B.. Apabila kamu memiliki hak atas seorang laki-laki, lalu ia menghadiahkan 

3 kepadamu (sesuatu) seberat jerami atau seberat biji gandum atau seberat 

£ “biji-bijian makanan ternak, maka janganlah mengambilnya. Karena 
sesungguhnya itu semua adalah riba". 


2 01291 


3 Pr pa EN NG Dir ah 


| Kanaan HN ape ae 


k 
- BAB 


TT PERKAWINAN NABI SAW DENGAN KHADIJAH DAN 
. KEUTAMAANNYA. 


PAKA AP Lg IN 

4 1g “ Pak AS Ca JBA “9 
Aga A 

- 3626. Dari 'Ali bin Abu Thalib ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: 


"Sebaik-baik wanita (di masanya) ialah Maryam dan sebaik-baik wanita 
# (di masanya) ialah Khadijah". 





? # 


KAN IN GEN AE NUYV 
kene Aa aa 
8 | GAS AAA TUK P3 dtng san 3 
, PA SAN ae Siau 


3 4 23 EA 


3 tai - 


5 — 3627. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Saya tiada pernah cemburu ter- 


5 129 



































da s3 .$ . PN 
| Ak Ga kep 


hadap isteri Nabi saw. sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah -dia 
meninggal sebelum beliau. mengawiniku-, ketika saya mendengar beliau 
menyebut (nama) nya. Dan Allah memerintahkan beliau untuk menyam- 
'paikan berita gembira kepadanya tentang rumah dari bambu. Dan sung- 
guh beliau menyembelih kambing, lalu beliau menghadiahkan kepada 
teman-teman wanita Khadijah sesuatu yang mencukupi mereka". 


aa K PNG Get Al 3) pe IYA 
MN NA ANA Na 
Kas AANG Na Nay nga 
PAN ESA GA GOP SA PN NATA 

3628. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Saya tiada pernah cemburu ter- 


hadap seorang wanita sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah, karena 
seringnya Rasulullah saw. menyebut (nama)nya". 'Aisyah berkata: "Be- 


liau mengawiniku setelah dia, dengan (selisih) tiga tahun, Tuhan -atau 


Jibril as- memerintahkan beliau untuk menyampaikan berita gembira ke- 
padanya.tentang rumah di surga dari bambu". 


. #0 Pp 


Eee Waie 5e ye ya 


jay re BNN Aa aa aan 


1 Than 


Cc 


Math Inn, 
v3? NER Sh 
BAE NEraa tepi 


daa L an Ae aa 


| : Hn IG 3 AG 


F ,..-3629. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Saya tiada pernah 2 ter- 
! hadap salah seorang isteri Nabi saw. sebagaimana cemburuku terhadap 
| Khadijah, padahal saya tidak pernah melihatnya, tetapi karena Nabi saw. 
f| “sering menyebut (nama)nya. Dan terkadang beli:u menyembelih kam- 
'. yping, lalu memotong-motongnya menjadi beberapa bagian dan kemudian 
beliau mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah". Terkadang saya 
1 “berkata kepada beliau: "Seolah-olah tiada wanita di dunia selain Kba- 
mg dijah". Beliau menjawab: "Sesungguhnya dia (adalah wanita yang utama) 
$ dan dia (adalah wanita yang bijaksana) dan dari dialah aku mendapatkan 
3 Fa 2 ag 3 Ia 5 
(327 ANN Ld An CA AAA HAN 
PEN NN : AN, 


"NA 5 

84 

"3 2, 

“'-...P an Ae An Pa Hr : 
1 En Fe 


peranan: 23 


Mt : 3630. Dari Isma'il, ia berkata: "Saya bertanya kepada Abdullah bin 
| Abi Aufa ra.: "(Apakah) Nabi pernah menyampaikan berita gembira ke- 
“pada Khadijah?". Ia menjawab: "Ya, yaitu tentang rumah dari bambu, 
tiada berbantah-bantah dalam rumah itu dan tiada lelah". 





KASN j3 MEA FE SY) 


3 Sa A mana 2 Bem) Pan Sp 


1 
n 


2 


| Pioewan ama aa 


3 
3 at 
hh . 


3631. Dari Abu Hurairah ra.,ia berkata: "Jibril datang kepada Nabi 
| saw, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, inilah. Khadijah telah datang de- 






























































ngan membawa bejana yang berisi lauk pauk atau makanan atau mi- 
numan. Maka ketika dia datang kepadamu, bacakanlah kepadanya salam 
dari Tuhannya dan dariku. Dan sampaikanlah berita gembira kepadanya 
tentang rumah di surga (terbuat) dari bambu, tiada berbantah-bantah di 
dalam rumah itu dan tiada rasa lelah". 


Ag Sa Wara eh abi 


tahi 
Pura 15 PPPA AN A 


25 as Ona ET 


BN oa Bina Sela 
LN na 


3632. Dari 'Aisyah ra., Ia berkata: "Halah binti Khuwailid -Saudara 
Khadijah- minta izin kepada Rasulullah saw. Lalu beliau mengenalnya 
(sebagai) permintaan izin Khadijah, maka beliau terkejut karena hal itu 
dan bersabda: "Wahai Allah, (jadikanlah ia) sebagai Halah". ' Aisyah ber- 
kata: "Saya cemburu, lalu berkata: "Sesuatu yang engkau sebutkan, yaitu 
seorang nenek dari suku Ouraisy yang merah kedua rahangnya dan telah 
binasa oleh masa. Sungguh Allah telah memberimu pengganti dengan 


(wanita) yang lebih baik dari padanya". 
. 
MEA A 


2. y P La 
We dede 
. BAB 
MENYEBUT (NAMA BAIK) JARIR BIN ABDILLAH AL 
BAJALIY RA. 


L) 


Et 


aya 


yg NW 55212 2 JA 2219 


Tenaga JB SAN Gan mp Y UV 


132 








4 
9 





KE 323 
TAN 
AI 39 


agak 


ana 
LUPA 


ket Lt jasa Fa 
Si ae KA 


3633. Dari Oais ra., ia berkata: Jarir bin Abdillah ra. berkata: "Ra- 
sulullah saw. tiada pernah menghalangiku (untuk masuk) semenjak aku 
memeluk agama Islam. Dan beliau tiada pernah melihatku, kecuali de- 
ngan tersenyum". 


nd IN yA PR . Pee 2 

Pn YAA AA GMNI 
PENA TYAN Nag Tu 2“ PIPA IN 19 en 1 
4 Geng : Nae 
Kane SA 2 IE AAN “Sig 


Aa F3 IG, LA 1 215 
ANE 2775 aa Be go an tantenya 


121 KI, PI 8S 


3634. Dari Oais ra. dari Jarir bin Abdillah ra., ia berkata: Pada za- 


man jahiliyah ada sebuah rumah yang disebut dengan Dzul Khalashah, 


dan disebut juga dengan Ka'bah Yaman atau Ka'bah Syam. Kemudian Ra- 
Sulullah saw. bertanya kepadaku: "Apakah engkau seseorang yang me- 
nyenangkanku dari Dzil Khalashah?". Jarir berkata: "Lalu saya bergegas 
kepada beliau bersama seratus lima puluh penunggang kuda Dari Ah- 
mas". Jarir berkata: "Lalu kami menghancurkan rumah itu dan kami 
membunuh orang yang kami dapatkan di situ. Kemudian kami datang dan 
menceritakannya kepada beliau, lalu beliau mendo” akan kami dan (pen- 


. duduk) Ahmas". 


133 



























































BAB 


MENYEBUT (NAMA BAIK) HUDZAIFAH BIN YAMAN AL'AB 
SIY RA. 


2S YO 
Itaa ea ap 
HE NASA RN ME HERI, 
AAA Ian AG At FEAT renta 


KO 24, TA MAN YG jsa ta. Ys Ta , Matta 
PSS Ls MEN Gaji Per Kasi 6 


mg 
P4 
Tea 


Tea Tatan 


3635 Dari "Aisyah ra., ia berkata: "Pada hari perang Uhud orang- 
orang musyrik terkalahkan dengan nyata, lalu Iblis berteriak: "Wahai 
hamba-hamba Allah, (bantulah) barisan belakangmu". Maka barisan de- 
. pan mereka kembali kepada barisan belakang, lalu mereka menyerang 
bersama barisan belakang. Kemudian Hudzaifah ra. melihat, tiba-tiba ja 
bertemu ayahnya, lalu ia memanggil: "Wahai hamba-hamba Allah, ayah- 
ku ayahku". 'Aisyah berkata: "Demi Allah, mereka tak kan terlepas (dari 
peperangan). sampai mereka membunuhnya". Lalu Hudzaifah berkata: 
"Semoga Allah memberi ampunan kepada kalian". Ayahku ('Urwah) ber- 
kata: "Demi Allah, dari kalimat itu selalu tersisa kebaikan pada Hudzai- 
fah, hingga ia bertemu di sisi Allah swt". 


134 


200i eh on 2 NA au 
LN s2 kan AS : AB Ka 


BAB 
MENYEBUT (NAMA BAIK) TAN BINTI 'UTBAH RA. 


PE Iar 19 88 TA HE GE aan DA | 


1 20, 


Az Sy OI ANA 
JAE N Aaja Iya tali 

PATRA PARA Eee tera iv 
Gate Era Ntar 


“A3 an 
J 21 - P AN 


| 39333 AND PA KING A eU Ia 


3636. Dari 'Aisyah ra, berkata: "Hindun binti 'Utbah ra. datang, lalu 
berkata: "Wahai Rasulullah, tidak ada di atas permukaan bumi dari para 
penghuni kemah bulu yang lebih aku cintai untuk menjadi hina dari pada 
penghuni kemah bulumu. Kemudian pada hari ini, tidak ada di atas per- 
mukaan bumi penghuni kemah bulu yang lebih aku cintai untuk menjadi 
mulia dari pada penghuni kemah bulumu". Beliau bersabda: "Dan (saya) 
demikian juga, Demi Dzat yang diriku di dalam kekuasaannya". Ia ber- 
kata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang lelaki 
yang amat kikir, maka apakah saya berdosa memberi makan dari harta 
miliknya kepada keluarga kami?". Beliau menjawab: "Saya tidak men- 
duganya, kecuali dengan kadar yang dibenarkan (secukupnya): 


2) 0 
dea ga EA 5 KAN ea 
BAB 
CERITERA TENTANG ZAID BIN 'AMR BIN NUFAIL RA. 


4 


KN JELANG AA AE ANE NTNV 


. 
























































4 tngh (G: PL, PN Le Td SI 1 25 FK Naa 
FANS Ja TA KENA AS 


AI Pa BU FP id san Jak 
153 BTA NIA Mp3 0 
IN SA ERA MEA 


| 
p 
» IK 30 he 2320 61 0. IN 


Id Uas 2 ppae NT Sip aga 
P. ea # 171143 2141 OLI 
Gea apalah 39 


KIah UN Catat Ne GA Sa 
TA 


36.37. Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar ra., Sesungguhnya Nabi 
saw. bertemu dengan Zaid bin ' Amr bin Nufail di bawah lembah Baldah, 
sebelum wahyu diturunkan kepada Nabi saw. Kemudian dipersembahkan 
kepada Nabi saw. sebuah hidangan makan, lalu beliau enggan mema- 
kannya. Selanjutnya Zaid berkata: "Sesungguhnya saya enggan memakan 
sesuatu yang kalian sembelih di atas berhalamu dan saya enggan me- 
makan selain sesuatu yang nama Allah disebutkan padanya". Dan sesung- 
guhnya Zaid bin 'Amr mencerca orang-orang Ouraisy akan sembelihan 
mereka dan ja berkata: "Kambing dijadikan oleh Allah, untuknyalah 
Allah menurunkan air dari langit dan untuknyalah Allah menumbuhkan 
tanaman dari bumi, kemudian kalian menyembelihnya pada selain nama 
Allah, karena tidak percaya pada yang demikian itu dan karena meng- 
agungkan kepada selain Allah". 


AIA og WAT Pn PENA NE YA 
Jan 


94 SE Pak AMA Ea ah 3 AN Oa 


136 





Na 
“OS 


Sila He kA 3E Pa aa ara Pr pe Ye 
SES UG aa SG (taka 
TAN 3 Oa Ades 
Dea aa BP EN PENA 
LG banjar 3G ta gal PAN 
ea Sesat atah SALA Kap Banda 
da3 S3 EN Ip pen OM We rae PPn Bin Alta 
MG An AG Ib et INN 
Pp Benda Ud 

PM AP NA BANI, 


Pn Kn Saga SES. ag AA GAN 
Haha 


1 3638. Dari Ibnu "Umar ra., Sesungguhnya Zaid bin ' Amr bin Nufail 
Ng pergi ke Syam untuk bertanya tentang agama dan untuk mengikutinya. 
| Kemudian ia bertemu dengan seorang pendeta agama Yahudi, dan ia ber- 
# tanya kepadanya tentang agama mereka, lalu berbicara: "Barangkali saya 
g hendak memeluk agama kalian, maka ceriterakanlah kepadaku". Pendeta 






















































































itu menjawab: "Tidak seyogianya engkau memeluk agama kami, sehingga 
engkau mendapat bagianmu dari murka Allah". Zaid berkata: "Saya tidak 
akan lari, melainkan dari murka Allah dan saya tidak mampu menang- 
gung sedikitpun dari murka Allah selamanya dan bagaimana saya me- 
nguasainya?, maka apakah engkau dapat menunjukkan diriku pada 
(agama) yang lainnya?". Pendeta itu menjawab: "Saya tidak menge- 
tahuinya, hanya agama yang lurus". Zaid bertanya: "Apakah Agama yang 
lurus itu?". Ia menjawab: "Yaitu agama Ibrahim as, dia tidak beragama 
Yahudi, tidak pula beragama Nasrani dan ia tidak menyembah, selain 
Allah". Zaid keluar (pergi), lalu bertemu dengan seorang pendeta agama 
Nasrani. Kemudian ia menuturkan seperti tersebut di atas. Pendeta itu 
menjawab: "Tidak seyogianya engkau memeluk agama kami, sehingga 
engkau mendapat bagianmu dari kutukan Allah". Zaid berkata: "Saya ti- 
dak akan lari, melainkan dari kutukan Allah dan saya tidak mampu me- 
nanggung sedikitpun dari kutukan Allah dan murka-Nya selamanya, dan 
bagaimana saya menguasainya?, maka apakah engkau dapat menunjukkan 
diriku pada (agama) yang lainnya?". Pendeta itu menjawab: "Saya tidak 
mengetahuinya, hanya agama yang lurus". Zaid bertanya: "Apakah agama 
yang lurus itu?". Ia menjawab: "Yaitu agama Ibrahim, dia tidak beragama 
Yahudi, tidak pula beragama Nasrani dan ia tidak menyembah, selain 
Allah". Ketika Zaid telah mengetahui ucapan mereka tentang nabi Ibra- 
him as, maka ia keluar. Ketika ia keluar, maka ia menengadahkan kedua 
tangannya, lalu berucap: "Wahai Allah, sungguh saya bersaksi bahwa 
saya memeluk agama nabi Ibrahim". 


AA IYA 


14421 


Da2 KI 
Pep ahaga KN BEN 
LAS ERA Bo AE Ana L 
Kota MAN Kana SJ PAN 
NG 2 SR RA 


138 





- Kasa AAL 
1 3 | 3639. Dari Asma' binti Abu Bakar ra., ia berkata: "Saya melihat 
# Zaid bin 'Amr bin Nufail ra. sedang berdiri, dengan menyandarkan pung 





3 3 10 
Ini 333 Onir 


gungnya pada Ka'bah seraya berkata: "Wahai orang-orang Ouraisy, Demi 
Allah, tiada dari kalian (seseorang) yang memeluk agama nabi Ibrahim 
selain diriku. Ia (Ibrahim) menghidupkan bayi-bayi perempuan yang di- 
kubur hidup-hidup. Ia (Ibrahim) berkata kepada seorang laki-laki di saat 
menghendaki membunuh puterinya: "Janganlah engkau membunuhnya, 


4 saya mencukupimu akan beaya makannya". Lalu laki-laki itu mengam- 


bilnya. Ketika puterinya tumbuh remaja, maka nabi Ibrahim berkata ke- 
pada ayah puteri itu: "Jika engkau menghendaki, maka saya serahkan dia 
kepadamu. Dan jika engkau menghendaki, maka saya mencukupimu akan 
beaya makannya". 


BAB 


" PEMBANGUNAN KA'BAH 


4 An 7 BUNG AE -ytb 
KA Peer ar ea pengap “5 
| Dik Ja Kang aa Lagi 
, MLS DNA SA Papan 1g 
3 PA Pe YR PAN AN Pe 
1 3640. Dari Jabir bin Abdillah ra., berkata: "Ketika Ka'bah dibangun, 


! maka Nabi saw. dan "Abbas berangkat memindahkan batu. Kemudian 
| "Abbas berkata kepada Nabi saw.: "Taruhlah kain sarungmu di atas leher- 


139 










































































mu, niscaya engkau terhindar dari batu". Lalu beliau tersungkur ke tanah 
dan kedua matanya menengadah ke langit. Kemudian beliau sembuh dan 
bersabda: "Kain sarungku, kain sarungku". Lalu beliau mengikatkan kain 
sarungnya pada (leher) baliau". 


Pa Liran JI NA NA 
LN BP LAN ARANY ne 
WEE ML dak 


At 126234 Lara er SI 


3641. Dari 'Amr bin Dinar dan 'Ubaidillah bin Yazid ra., mereka 
berdua berkata: "Pada masa Nabi saw. belum pernah ada tembok di se- 
keliling Baitullah. Mereka menjalankan shalat di sekeliling baitullah, 
sehingga ketika "Umar (berkuasa), ia membangun tembok di sekeliling- 
nya". 'Ubaidullah berkata: "Temboknya pendek, lalu Ibnuz Zubair mem- 
bangunnya". 


- PTu/ #0 g 9 
gelak 3 


BAB 
HARI-HARI (PADA ZAMAN) JAHILIYAH. 


Eagasl Hee nat ea Pee AA “Naa 


NN EN AN, 
NAN rara 
NE paru 


Ai 2 


2 GS Maguan 


140 





Aa na 


KA 


Td 2d 9 2 1.9 , dad 
Ata JA ag MASA 23K LA, 

3642. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Hari 'Asyura jalah hari yang 
mana orang-orang Ouraisy berpuasa pada zaman jahiliyah. Dan Nabi 
saw. berpuasa pula pada hari itu. Kemudian ketika beliau datang di Ma- 
dinah, maka beliau berpuasa dan menyuruh (orang lain) berpuasa di hari 
itu. Dan ketika tiba bulan Ramadlan, maka barang siapa menghendaki, ia 


berpuasa dan barang siapa menghendaki, maka ia tidak berpuasa pada 
hari itu ('Asyura)". 


LE gak upon 
TA eneg 813 & Ag 
(AL sp Pa , 5 


22 Data SN TAS BATA ea 


Ls CA Anas and API ra S6 a94 An 
Setan Ig Lah, 
SBS Et Teng ohe, $0 Dela. 


3643. Dari Ibnu "Abbas ra., ia berkata: "Mereka (orang-orang Ou- 
raisy) berkeyakinan bahwa sesungguhnya 'Umrah pada bulan-bulan haji 
itu termasuk kejahatan di bumi. Mereka menamakan bulan Muharram 
dengan nama Shafar dan mereka berkata: "Ketika luka di punggung unta 
telah sembuh dan bekas lukanya telah sirna, maka tibalah saatnya 'umrah 
bagi siapapun yang beribadah 'umrah". Ia berkata: "Lalu Rasulullah saw. 
dan sahabat-sahabat beliau datang pada hari keempat seraya membaca 
talbiyah dengan beribadah haji. Nabi menyuruh mereka agar menjadi- 
kannya ibadah 'umrah". Mereka bertanya: "Apa sajakah yang halal (bagi 
kami)?". 

Beliau menjawab: "Semuanya halal". 


KANAN MEN ASA anaia At 


. Yaa 


141 



















































































DAR AW Ia IS AL 


3644. Dari kakeknya Sa'd bin Musayyab (Hazn), ia berkata: "Pada 
zaman jahiliyah pernah datang banjir, lalu memenuhi (lembah) di antara 
dua bukit". Sufyan berkata: "Dan ia (Hazn) berkata: "Sesungguhnya ini 
adalah hadits yang memiliki kisah panjang". 


Gaga MESIN IAI ro 
9, TS Dg CL PNG LI LIGA 
(SIG SAI Naa Dan jne Iya 


Za ye Pk KESITMU IE -. Iree 99 954 “ks 
gag aren 41 banya . 21 
Aa GI Ha IS Sala ka Bas 

ta La #1 02 III AA 19 7 
Nb ntah yg IN Bin tt 
NA ALA eta ANAK MSG ENG ACA Rea 
br HE AU Sad S1 Elia 
9, 3x 20 14 Pd 


HAla Bin BESI dian Sina Has 


, 


Can IE LELANG LE AA 
Panu MA Bem RU Ki Jr SY 


au LA) PET Lt PN 


3645. Dari Oais bin Abi Hazim ra., ia berkata: Abu Bakar ra. men- 
datangi seorang wanita dari kabilah Ahmas yang bernama Zainab. Kemu 
dian ja melihat wanita itu tidak berbicara, lalu ia bertanya: "Mengapakat 


dia tidak berbicara?" Mereka (para sahabat) menjawab: "Dia berhaji 
dengan berdiam diri". Ia berbicara kepada wanita itu: "Berbicaralah, 


142 








sesungguhnya (perbuatan) ini tidak dibalalkan, ini termasuk perbuatan 
orang-orang jahiliyah". Maka wanita itu berbicara, lalu bertanya: "Siapa- 
kah engkau?". Ia menjawab: "Seseorang dari sahabat Muhajirin". Wanita 
itu bertanya: "Siapakah sahabat Muhajirin itu?". Ia menjawab: "Dari suku 
Ouraisy". Dia bertanya: "Dari suku Ouraisy manakah engkau?" Ia men- 
jawab: "Sungguh engkau adalah orang yang banyak bertanya, saya Abu 
Bakar ra". Dia bertanya: "Apakah yang menetapkan kami atas perkara 
yang baik ini (Islam), yang didatangkan oleh Allah setelah zaman jahili- 
yah?". Ia menjawab: "Yang menetapkan kalian atas perkara (Islam) ini 
ialah selagi para pemimpinmu tegak (pada jalan yang benar) besertamu". 
Dia bertanya: "Siapakah para pemimpin itu?". Ia menjawab: "Tidakkah 
kaummu memiliki beberapa pembesar dan tokoh yang memerintah me- 


reka, lalu mereka mentaatinya?". Dia menjawab: "Ya". Ia berkata: "Me- 
reka itulah para pemimpin atas semua orang". 


Aa 2. dan 


PA AANG Gea Rana 
TE 2 Ten (Gs65 EA) PA ). 
Ablgnaa al SEM Ae Kar La: 


- 
(ak Thea #1 


PAN A3 2m barel Cage 
igsitetaa Mandi HAN 
Habaa, aa 1353 Aa agan 


Oa 


DAU aga “iga Naa sia 
az NAK Kara 


9212 


abi TEE PANEN ERA aa MAF LB 


143 


































































































Latap 
3646. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Seorang wanita berkulit hitam 
tunduk terhadap sebagian orang-orang arab, padahal dia memiliki rumah 
kecil di dalam masjid". 'Aisyah berkata: "Lalu wanita itu datang kepada 
kami, terus berbicara di dekat kami. Ketika ia sudah rampung dari pem- 
bicaraannya, maka ia berkata: "Hari selempang itu termasuk keajaiban 
Tuhan kami, ingatlah, sesungguhnya Tuhan telah menyelamatkan diriku 
dari negeri kafir". Ketika ia memperbanyak bicara, maka 'Aisyah ber- 
tanya kepadanya: "Apakah hari selempang itu?". Ia menjawab: "Juwai- 
riyah pergi menuju sebagian keluargaku, seraya ia memakai selempang 
dari kulit, lalu terjatuh dari padanya. Kemudian seekor elang kecil turun 
di atasnya, dia mengira selempang itu sebagai daging, lalu dia meng- 
ambilnya. 
Mereka menuduhku mengambilnya, lalu mereka menyiksaku, sehingga 
dari urusanku ini mereka mencari di kemaluanku. Pada saat mereka be- 
rada di sekelilingku, sedang saya dalam kesusahan, tiba-tiba datanglah 
elang itu, sehingga ia menghadap pada kepala-kepala kami. Kemudian 
elang itu melemparkan selempang, lalu mereka mengambilnya. Seterus- 
nya saya berkata kepada mereka: "Inilah perkara yang kalian tuduhkan 
kepadaku, padahal saya terbebas dari padanya". 


PA AN Aa AN MA Gu. 
dada AN Hot yelag KL AS HN V 
Sa In AN Et MN LAN ULAR KEL 
SEL S3 ARI IIS UJI SB GAN IU 09 

(3 TA AG Na 
SU ENI LA 

3647. Dari Ibnu "Umar ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: "Ingat- 

lah, barang siapa bersumpah, maka janganlah bersumpah melainkan de- 
ngan (nama) Allah". Orang-orang Ouraisy pernah bersumpah dengan 


(nama) nenek moyangnya. Lalu beliau bersabda: "Janganlah bersumpah 
dengan (nama) nenek moyangmu". 


SE ASI AAS SNN EN 


144 


27 3 G1 99134 LI ON 0 Pm.) ai 
Ia ND laga ( gag ADI SIK 


ang 


(SET 


KN Rar 129 122 LAILA a 230.7. 
AAN pa Ada gan SENI SAS IC 


3648. Dari Abdurrahman bin Oasim ra., ia meriwayatkan : "Sesung- 


| guhnya Oasim berjalan di depan jenazah, seraya ia tidak berdiri kepada- 


nya. Dan ia menceriterakan dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Dulu orang- 


1 orang jahiliyah berdiri kepada jenazah. Ketika mereka melihatnya, maka 


berkata: "Engkau (dulu) bersama keluargamu, kini engkau tidak (bersama 
mereka) untuk kedua kalinya". 


“4 


# 


1 “ 92 2Ih ye 1003 NS NS. 0 2 31 


bad 


| NO gan | 032 G4 122 4 23,3 IX, I yaa (UM 
1 ") . » 2.2 "an keug , P 
| | v Id eh Sada Kn ad , B3 


“ 
?& 


994, Ya 5 ) 


3649. Dari 'Amr bin Maimun ra., ia meriwayatkan: "Umar ra. ber- 


| kata: "Sesungguhnya orang-orang musyrik tidak bertolak dari Jam'in 


1 (Muzdalifah), hingga matahari terbit di atas gunung Tsabir. Nabi saw. 
|. berselisih dengan mereka, maka beliau bertolak sebelum matahari terbit". 


AP KN Na de aa 
| “an la JS Gg an gia -10, 
| 3650. Dari 'Ikrimah ra, "WAKA'SAN DIHAAOAA", ia berkata: 


| “(artinya) ialah (gelas-gelas) yang penuh terus-menerus". 


4 


145 





PE Na In an 1g 90 52 0134 | , seorang hamba yang mengeluarkan upeti kepadanya. Abu Bakar ra. 
Ora PAP AMA UNG A1 0) | perah makan dari upetinya, lalu pada suatu hari hamba itu datang mem- 


2G ek #8 bawa sesuatu, kemudian Abu Bakar memakannya. Hamba itu bertanya 
w 3 | |  kepaaanya: "Tahukah engkau, apakah ini?". Abu Bakar berkata: "Apakah 
| f-— itu?". Ia menjawab: "Saya pernah mendukuni seseorang pada zaman jahi- 

liyah. Dan saya tidak dapat mendukuni secara baik, kecuali saya me- 
nipunya. Kemudian ia memberikan sesuatu itu kepadaku. Maka inilah se- 


3651. Dari Ibnu 'Abbas ra., berkata: Saya mendengar ayahku ber- 
do'a pada zaman jahiliyah: "Minumilah kami dengan gelas-gelas yang 


























penuh". "Mg suatu yang engkau telah memakannya. Lalu Abu Bakar ra. memasukkan 
alan : Mg tangan (ke mulut)nya, dan memuntahkan segala sesuatu yang ada di pe- 
t 0 19 GI Gu KA YARNL on1 | - rutnya". : 
Ande A2 JUTA 2 IS Yo 


ILY NATA £ LAB on 11 - SR 2 2 aka Pn 2... 
MAA MAA AAN BAL | enam sein arLagns ru 


0) AL NG | ad APA TA AAN SI 1 110, PEN Ore YA Keoeat I-TN P7 TIA Lg... 
MASA PURA Jaa AA Aj AS is 





4 — b) - 1, SAR Ap 3 - # “yh »' a P) 33, Pa 
3652. Dari Abu Hurairah ra., berkata: Nabi saw. bersabda: "Sebe- , j 25 ZA 23 3 3 , aU 
nar-benar kata-kata yang diucapkan penyair ialah kata-kata labiid: Ea - an ) ( jet ni Kas ba 
lah, setiap sesuatu selain Allah adalah batal. Dan Umayyah bin Abu Gi Te Iu 
hampir masuk Islam". Te PAP 


Puki, 2060 05 - 3654. Dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata: "orang-orang jahiliyah men- 
3 e' FAN NE Ae NOY | jual-belikan daging unta yang disembelih dengan janin unta yang me- 
na 2, - pen NA KY op NIA 1 y ngandung". Ia berkata: "(Arti) janin unta yang mengandung ialah bila se- 
A PT Lal dad 8 . 1 K | Ya) $ £ ' . dna 
3 2 dari 203 391999 Ja mg ekor unta melahirkan janin yang ada di dalam perutnya, kemudian janin 
SS AP ATP ATA 
Pa K Te “na sa Ni 3 8 & NA 43 | yang lahir itu mengandung. Maka Nabi saw. melarang yang demikian 
Sa . Pap 31 . - bd . Po... 
As ha Sdr Val JS Pap daa | itu". 
& va. : s1 In 0 tA 3 Oa IP MP7 Bak - 21 i 3 ut Pp 's 49 & “20 | 
EDISI AE SI AA ON Guntur gate tarroo. 
Lt AT A11 17 YG “ 11 sela '- 2 “117 1 224 992 sa. Y 4 "Au 4 
s $ : AA TP Ik AE ente,  —-1 MS AL, PN KA LN, 
Ne Oa AA DJI IR AN 
4 21 AIO 2310 desa, 2 AP , TA en KG ah” AL 
CA YNA ek AE Ke NS | AAN INA AT 














z 3 2 "2 Ja2a. 


3g 1... 
1 3655. Dari Ghailan bin Jarir ra., Kami datang kepada Anas bin Ma- 
3653. Dari "Aisyah ra., ia berkata: "Abu Bakar ra. pernah memiliki : lik, lalu ia berceritera kepada kami tentang sahabat Anshar. Dan ia 



















































































ia po 147 



























































perkata kepadaku: "Kaummu telah berbuat sesuatu pada hari demikian". 


ANE OP 2 LATAN 


SUMPAH (ATAS ORANG-ORANG YANG TERTUDUH 
MEMBUNUH) PADA ZAMAN JAHILIYAH. 


CE JIE GA METE MN 


#20 


AR Sip Ph aga @ Ana 


bh 


sm. 


PEP 9G 


2 AG GAS oa Jp 
Naa Be La a3 Seda dp Kong ah ol 
MANA J2 AP) Gn ya HI 
3 peang SS and) Be 1 Ns 
SF NN EA EA EL ara 
TA EN SAN ata Yedadas: 
daa HS RAGA DAA ENAM 
IA Welbiga £ Ba KAI NIS 
SES IG He ga : Lag Begal 


2633 CARA 33 MEN 


15 era 


PA NA ANYABPeIk 
0 pr kap 3? Pe peer 
LL Ap JB OB JL AE 
rn SesorsnsKasejea 


ta 


Ba nan PISA YAN Wan SK) 


Ca 


pasa JG SIN d YAI 

Hiks S9 ai ad 5, “ala mal YG 
Aa RU Lina susi KAI 
Cab Ss Ea 5 213 31 


eny BA IE, NP 
dn DES AG YA SI Ia bad an 
SEE aa pa VA HL 1213 GG 
SES ME GA, 

Lin 5 5 SEA Ya Ohaa Di Ga yan 
SUS ACUIS MI SI 
JA ray Una BU AAS 
SIGN, ME sa SEC alas 






































203 AA 29 NY :. PEN OP LAN AG 
MANGA dala Dao GA Menduaa 
N0020 R1 0 9, “4 Aa Naa, a41 Pa 
Lean ALAN Gap III Nolan adi SN 33 


: 3. ”4 
“3 ps 
Cd 

3656. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: "Sesungguhnya sumpah (atas 
orang-orang yang tertuduh membunuh) yang pertama kali terjadi di za- 
man jahiliyah ialah ada pada kami, Bani Hasyim. Ada seseorang (Amr 
bin 'Algamah) dari Bani Hasyim diupah seseorang (Khaddasy) suku Ou- 
raisy dari kabilah yang lain. Kemudian (Amr) pergi bersama (Khaddasy) 
dengan untanya, lalu lewatlah seorang laki-laki (lain) dari Bani Hasyim 
yang terputus tali pegangan kantungnya. Ia berkata: "Tolonglah (berilah) 
aku tali yang dapat kuikatkan pada tali pegangan kantungku, seraya unta- 
unta itu tidak lari". (“Amr) memberinya tali, lalu orang itu mengikat- 
kannya pada pegangan kantungnya. 
Ketika mereka berhenti, maka unta-unta itu ditambatkan, kecuali satu 
unta. Lalu orang yang mengupahnya bertanya: "Mengapa unta ini tidak 
ditambatkan di antara unta-unta itu?". (Amr) menjawab: "Dia tidak me- 
miliki tali". Ia bertanya: "Di mana talinya?". (Ibn Abbas) berkata: "Lalu 
ia melemparnya dengan tongkat yang menyebabkan kematiannya". Ke- 
mudian seorang laki-laki penduduk Yaman lewat. ' Amr bertanya: "Apa- 
kah engkau menghadiri musim (haji)?". Dia menjawab: "Saya tidak 
menghadiri, namun acapkali saya menghadirinya". Amr bin Algomah ber- 
tanya: "Apakah engkau dapat menyampaikan surat dariku sekali dalam 
setahun?". Ia menjawab: "Ya". (Ibnu 'Abbas) berkata: "Lalu ('Amr) me- 
nulis: "Ketika engkau menghadiri musim (haji), maka berserulah "Wahai 
keluarga Ouraisy". Ketika mereka menjawabmu, maka berserulah "Wahai 
keluarga Bani Hasyim". Apabila mereka menjawabmu, maka tanyakanlah 
tentang Abu Thalib, lalu ceriterakanlah kepadanya, bahwa si Fulan telah 
membunuhku disebabkan tali. Dan matilah orang yang diupah ('Amr). 
Kemudian ketika yang mengupahnya (Khaddasy) datang, maka Abu Tha- 
lib mendatanginya, seraya bertanya: "Apakah yang diperbuat teman ka- 
mi?". Ia menjawab: "Dia ('Amr) sakit, lalu saya menjaganya dengan baik 
dan mengurus penguburannya". 
Abu Thalib berkata: "Sungguh dia adalah keluarga (kabilah) itu darimu". 


150 





Lalu ia tinggal (diam) sesaat. 

Kemudian laki-laki yang mendapat pesan untuk menyampaikan (surat 
dari ('Amr) menghadiri musim haji, ia berkata: "Wahai keluarga 
Ouraisy". Mereka menjawab: "Inilah suku Ouraisy". Ia berkata: "Wahai 
Bani Hasyim". Mereka menjawab: "Inilah Bani Hasyim". Ia bertanya: 
"Di manakah Abu Thalib?". Mereka menjawab: "Inilah Abu Thalib". Ia 
berkata: "Si Fulan menyuruhku untuk menyampaikan surat kepadamu, 
bahwa seseorang telah membunuhnya disebabkan tali". Selanjutnya Abu 
Thalib mendatangi orang (yang membunuh) itu dan berkata kepadanya: 
"Pilihlah dari kami salah satu dari tiga perkara, yaitu bila kamu meng- 
hendaki, maka bayarkanlah seratus unta, karena kamu telah membunuh 
teman kami. Dan bila kamu menghendaki, maka lima puluh orang dari 
kaummu bersumpah, bahwa engkau tidak membunuhnya. Dan bila eng- 
kau enggan, maka kami membunuhmu sebab (pembunuhan). Kemudian ia 
mendatangi kaumnya, lalu mereka menjawab: "Kami akan bersumpah". 
Maka datanglah seorang wanita Bani Hasyim yang ada di bawah (tang- 
gungjawab) seorang laki-laki dari mereka, dan ia telah melahirkan anak 
untuknya. Wanita itu berkata: "Wahai Abu Thalib, saya suka engkau 
membolehkan anakku ini (sebagai pengganti) seseorang dari lima puluh 
laki-laki. Dan janganlah engkau mewajibkan sumpahnya, sekiranya 
sumpah-sumpah itu diwajibkan. Lalu Abu Thalib melakukan(nya). Se- 
orang laki-laki dari (Bani Hasyim) datang kepadanya, dan berkata: "Wa- 
hai Abu Thalib, engkau menghendaki lima puluh orang lelaki untuk 
bersumpah sebagai ganti seratus unta, setiap orang lelaki dikenakan dua 
unta. Inilah dua unta, maka terimalah keduanya dariku dan janganlah 
engkau mewajibkan sumpahku, sekiranya sumpah-sumpah itu diwajib- 
kan". duanya. Kemudian datanglah empat puluh delapan orang, lalu me- 
reka bersumpah. Ibnu 'Abbas ra. berkata: "Demi Dzat yang diriku di da- 
lam kekuasaannya, belum sempurna satu tahun, dari empat puluh delapan 
orang itu terdapat mata yang bergerak". 


AI ee ANNU TT TAI MP TRa MPR, 

& RA sad Babinsa 2 AE NOV 
- 2942 GEN A01 5, Ih 9 2. 

CP asah ngga au) AS Adya JAMI A 48 


OI LL ON danya2n 940102 9 Ine 2021 2, £ ,.. 
SAN ea pa SESI SIGLI TAS) Hg Ale Ul 


151 












































Tara 


PENA Ane KASI YAN 


3657. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Hari Bu'ats adalah hari yang di- 
persembahkan Allah kepada Rasul-Nya saw. Rasulullah saw. datang se- 
dangkan kelompok mereka tercerai-berai. Tokoh-tokoh mereka terbunuh 
dan terluka, lalu Allah mempersembahkan kepada Rasul-Nya karena 
masuk Islamnya mereka". 


Ha GEN OGAN GA ig”. oo NTON 
sala Ja Bea 22283 AN Kls 


Ia aa yr 39 reyan 
Na Ha &£ Narang A Ke 12 ran “0 
Nat 1 


3658. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Berjalan cepat di dalam 
lembah antara bukit Shafaa dan Marwah tidaklah sunnat. Sesunguhnya 
orang-orang jahiliyah berjalan cepat di lembah itu dan mereka berkata: 
"Kami tidak dapat melewati aliran air lembah, kecuali dengan berjalan 


cepat". 


LS Span Al Gap eenk "3 Sa 


TA Kep PELI 13 pa JAYA 
kasi ang kasa 


. ha 7, 
KANG 5, 2 YEN, Aa 
PN an PPA Aa 274 35 74 Na 
Ma plan Pa 3 Sa OK 
3659. Dari Ibnu ' Abbas ra., ia berkata: "Wahai manusia, dengarlah 


dariku apa-apa yang aku katakan kepadamu, dan perdengarkanlah ke- 
padaku apa-apa yang kalian katakan, dan janganlah kalian pergi." Kemu- 


152 





dian mereka berkata: "Ibnu 'Abbas ra bertutur kata, Ibnu 'Abbas ra ber- 
tutur kata: "Barang siapa bertawaf (berkeliling) Baitullah, maka (mulai- 
lah) bertawaf dari belakang Hijr. Dan janganlah kalian menyebut (Hijr 
itu) Hathim, sesungguhnya pada zaman jahiliyah ada seorang laki-laki 
bersumpah, lalu ia melemparkan cambuk, terompah atau busurnya". 


Fan at, BEN Oaangap SEA. | 
0028 Here 1234, yaa SAS 


3660. Dari 'Amr bin Maimun ra., ia berkata: "Pada zaman jahiliyah 
saya pernah melihat seekor monyet yang dikerumuni beberapa monyet. 
Sungguh ia telah berzina, lalu mereka (monyet-monyet) itu melontari dia 
dengan batu. Kemudian saya (juga) melempari dia dengan batu bersama- 
sama mereka". 


2391 - # 
Jaa Aa: TE sk « urteyag ATU. 
ATP KAK AE GA SG LN SEAL Si 
LAN Gian OA 
3661. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Beberapa perangai orang- 
orang jahiliyah ialah mencerca pada keturunan dan meratapi (orang 
mati), dan Ibnu ' Abbas lupa yang nomor tiga. Sufyan berkata: "Mereka 


meriwayatkan bahwa nomor tiga itu ialah meminta hujan dengan bin- 
Ba " 


Keras se Is PA 212 tg 


DIUTUSNYA NABI SAW. 
303 


PENA Paya ANA SAE 














Muhammad saw. bin Abdillah bin Abdil Muththalib bin Hasyim bin Abdi 
Manaf bin Oushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luay bin Ghalib 
bin Fihr bin Malik bin NadiIr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah 


bin Ilyas bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan. 


D0 3242 LM IL 32 1... 

ss. Kar di £ 2G Grage NA DP Lu tan J 
Ao ar Ja BN gag AAA 

PP 

Pan Pra - 2 PNG TAG ea La. 03 L- . 

. bad .. D 
J Him AN : 2 Ja 4 : 2 2 
” “0 IA ame 235 
P) | - 

3 SA ngadean ha 39 
3662. Dari Ibnu "Abbas ra., ia berkata: "(wahyu) diturunkan kepada 
Nabi saw. saat beliau berusia empat puluh tahun. Beliau tinggal di Mak- 
kah tiga belas tahun. Kemudian beliau diperintahkan berhijrah, lalu 
beliau hijrah ke Madinah, tinggal disana sepuluh tahun, kemudian beliau 


3 ks 


ie 


wafat". 


MAL 


2. 2 OT 14 
dos AS ria ya 
BAB 


APA YANG DITERIMA NABI SAW DAN SAHABAT-SA- 
MABAT BELIAU DARI ORANG-ORANG MUSYRIK DI KO- 
TA MAKKAH. 


- s8 NG Pa 3 9,094 Pd 
Pa PTBA AA MAA AI G3 24 
Ade IL Igo ee KAU 


. - 
z 


154 


Daan Rae» MIN) Pend Pa TAN ANA 2ANANNNANNNONNNNPE rar eee””? 


.. Iu LOLA nanah Au, Pi 
LAN aa KAN P3 3563 AS Pp 
23 .. 


LNALI 10 A19 24. , 2 A1 313 
KN LT GEA YUL Kl AG II SS 35 
AAA DA Gn ate IS 


2 TU GI Ke La 9 IL AN Ia 90 & 
SEN 009 Aa ye NA LA aa 
PO gag Sp an LA oya 


. Pn 1 Dp 
“ 


TI DE IL ITA San 

aa 2 : 0343, Laci 5 32 - 3, 8 

ab Inda (TA EN 3 un Ae KA ae 1 
Jl 2? SIS Ka AA Ta 


#2”? 21 


Ae Je SN 305 NS 


3663. Dari Khabbab ra., ia berkata: "Saya datang kepada Nabi saw 
saat beliau berbantalkan selimut bulu hitam dan di dalam naunga , 
Ka'bah, sedangkan kami menerima kekerasan dari orang-orang mus Rr 
Lalu saya bertanya : "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdo'a ah 2 
Allah untuk kami"?. Beliau duduk, sedang wajahnya memerah, lalu bei 
ng Sean dulu orang-orang sebelum kalian disikat dengan sikat 
Haa E-belulangnya, tiada lagi daging maupun otot. (Kejadian) 
alang pat memalingkan dia dari agamanya. Dan sebuah gergaji 
li atas tempat belahan (rambut) kepalanya, lalu dibelah menjadi 
Me jet itu tidak dapat memalingkan dia dari agamanya. TEA 
aan ban MEA maan ae (agama) ini, sehingga pengendara 
baka rara Iramaut tidak merasa takut, melainkan 
Bayaan ra. menambahkan: "Dan serigala atas kambingnya" 


.L Ita 42 TE Al Lt bt 0 
AN kota 3: 3 disana UNAS TE - YT 
3 2 Pe 


3 3 2 & ea OI Ik SPK 5. 9 a04 


- 


155 























Lho Ara pang Pe 153 Pak ia 
ad 2 dele Kaen 2 MEA ARA Eu lal, 
da Nan 2 AIA ar LT. 


nan 5 


- 
Taja 


3664. Dari Abdullah ra, ia berkata: "Nabi saw. pernah membaca 
(surah) An Najm, lalu beliau bersujud. Tidak seorangpun tertinggal, ke- 
cuali ia bersujud. Hanya seorang lelaki yang saya melihatnya telah meng- 
ambil segenggam kerikil, lalu mengangkatnya dan ia bersujud di atasnya. 
Lelaki itu berkata: "(Batu) ini mencukupkan bagi diriku". Sesudah itu, 
sungguh saya melihat dia terbunuh dalam keadaan kafir kepada Allah". 


NN aga BKN 


- 


SAGNALA Jas ba ERA ba ala He 
Bgn Sg nd 
AKG ITEM Da 
Kant TPA eren asha 
PAT AN Naa 
Meera ai Eng ANN HA ig daa) 
Ha NU yA Medina anna 3 


SES 


Jua sdalagi ae paka 


3665. Dari Abdullah berkata: "Pada saat Nabi saw. bersujud, se- 
dangkan di sekeliling beliau ada beberapa orang Ouraisy, maka datanglah 


156 





w 1 
Cc 
z 
1 
fo) 
1 
« 


'Ugbah bin Abi Mu'aith membawa ari-ari (selaput pembungkus janin) 
unta yang disembelih. Ia melemparkannya di atas punggung Nabi saw., 
maka beliau tidak dapat mengangkat kepalanya. Kemudian Fathimah da- 
tang, mengambil ari-ari itu dari punggung beliau dan ia mendo'akan 
celaka atas orang yang melakukannya. Kemudian Nabi saw. bersabda: 
"Wahai Allah, ikutilah sekelompok orang Ouraisy, yaitu Abu Jahal bin 
Hisyam, 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin 
Khalaf -atau Ubaiy bin Khalaf, Syu'bah yang bimbang". Lalu saya me- 
lihat mereka terbunuh pada hari perang Badar, mereka dimasukkan ke 
dalam sumur, selain Umayyah bin Khalaf -atau Ubay-. Ia (Umayyah) te- 


lah terpotong-potong anggota tubuhnya, maka ia tidak dimasukkan ke 
dalam sumur". 


SA ang: 12 JAE “uya AKU 
Aa WA HEIYE CEnyade 


TOP Hana 


Lgi Aa dil Aa ah 
ae jo, 
2 “Aga PEN IOI COLA 
Ma AT Nge Png aa KANE, ag 
3,53 ana Aa NAS CP TAU TP PS 
AA Ara 25 Ka PRABA 


29” » 


Te K3) les 


Ha N Can 


#8 
“ 
. 
2 


pt 


Aa 


3666. Dari Sa'id bin Jubair ra, berkata: "Abdurrahman bin Abza 
menyuruhku, seraya berkata: "Tanyakanlah kepada Ibnu 'Abbas ra. me- 
ngenai dua ayat ini, bagaimanakah keadaannya?" WALAA TAOTULUN 


157 





























NAFSALLATII HARRAMALLAAIIU". (Dan janganlah kamu mem- 
bunuh jiwa yang diharamkan Allah. (Al An'aam: 151). 


“WAMAN YAOTUL MU'MINAN MUTA'AMMIDAN". (Dan barang 


siapa yang membunuh seorang mu 'min dengan sengaja). (An Nisaa': 93). 
Kemudian saya bertanya kepada Ibnu ' Abbas, ia menjawab: Ketika di- 
turunkan ayat yang(tersebut) di dalam surah Al Furgaan, maka orang- 
orang musyrik Makkah berkata: "Sungguh kami pernah membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah, dan kami memanggil (nama) Tuhan lain me- 
nyertai (nama) Allah, dan kami pernah melakukan perbuatan keji". Lalu 
Allah menurunkan ayat "ILLAA MAN TAABA WA AAMANA". (Ke- 
cuali orang-orang yang bertaubat dan beriman. (Al Furgaan : 70). Ayat 
inilah untuk orang-orang musyrik. 

Adapun ayat yang (tersebut) di dalam surah An Nisaa”, yaitu ketika se- 
orang laki-laki sudah mengetahui Islam dan syari'at-syari'atnya, kemu- 
dian ia membunuh, maka pembalasannya ialah neraka Jahannam". Se- 
lanjutnya saya menuturkannya kepada Mujahid, lalu ia berkata: "Kecuali 
orang-orang yang menyesal". 


AD Jap ENG KAP 3) SEN TV 


7 7 


Kd nana” Ane 29,09 20 Aa PN 
Pend N SEN KEKAYAAN 
Na KI AA SAN LO 


. 2x aah .. 7 Sa (- PL 
NA ane 33 AI Gas 


9 4114 


cng pan agenA YOI AKI 
| 124539 AKAN 3 yee « belas 

e $ P2 Agt Ge A1 

BI IDN IS AA AS LSG 


be Ra $ 97 2091 14 
Per di 1 4 
20 | Arti air 
3 “My 


3667. Dari 'Urwah bin Zubair ra., meriwayatkan: "Saya bertanya 
kepada Ibnu 'Amr bin 'Aash ra.: "Ceriterakanlah kepadaku tentang per- 


158 





buatan orang-orang musyrik yang sangat keterlaluan terhadap Nabi saw.". 
Ia menjawab: "Ketika Nabi saw. shalat di Hijr Ka'bah, tiba-tiba "Ugbah 
bin Abi My'aith datang meletakkan pakaiannya di leher beliau dan 
menjeratnya dengan keras sekali. Kemudian Abu Bakar datang meme- 
gang kedua bahu 'Ugbah dan mendorongnya (jauh) dari Nabi saw., se- 
raya berkata "ATAOTULUUNA RAJULAN AN YAOUULA RABBI- 
YALLAAHU". (Apakah kalian hendak membunuh seorang lelaki karena 
ia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah". (Ghaatir: 28). 


MASUK ISLAMNYA ABU BAKAR ASH SHIDDIIO RA. 
bnr ITL IL Gn Lega Nee 2 0190 PN 
denga ISA Jaan al) pa KELENATA 
Opa 20 LI nah a34 € ra 4 
yA v90g EL Ig dust anon IA mala 


3668. Dari 'Ammar bin Yasir ra., berkata: "Aku pernah melihat Ra- 


sulullah saw., di mana tak seorangpun yang menyertainya, kecuali lima 
orang hamba, dua wanita dan Abu Bakar ra.". 


“akad 


3 
Aga AN 9, .. 9 0 
o 
KAI Jap Huda, 
BAB 
MASUK ISLAMNYA SA?!I) BIN ABI WAOOASH RA. 


ot 34 Naga Da ut 3... .. 
aa AA Ae NA ng YA 
ae Na AN AN pn 


159 


























3669. Dari Sa'd bin Abi Waggash ra., berkata: "Tiada seseorangpun | 
yang masuk Islam, melainkan pada hari aku masuk Islam. Dan sec- 
sungguhnya saya berdiam selama tujuh hari. Sungguh diriku adalah orang 
ketiga yang masuk Islam". | 


Sa daya SA 
Ne! Pena 


? 


BAB 
MENUTURKAN JIN DAN FIRMAN ALLAH : "KATAKAN- 
LAH (HAI MUHAMMAD) : "TELAH DIWAHYUKAN KE- i 
PADAKU, BAHWASANYA TELAH MENDENGARKAN SE- 
KUMPULAN JIN (AKAN ALOUR'AN)". 


St SE Ilanga Sep PAKAAA NA. 
ai Ia dana SENJA 2g | 


20 Wat Pe ne: n 
Hias SAS 315 NC KENA “IS NN ora 


A01, ” 


3670. Dari Ma'n bin Abdurrahman ra., ia berkata: Saya mendengar 
ayahku berkata: Saya bertanya kepada Masrug: "Siapakah orang yang 
memberitahukan kepada Nabi saw. akan jin pada suatu malam, yang 
jin-jin itu mendengarkan Al Our'an?" Masrug menjawab: 2Ayahinu: 
yakni Abdullah bin Mas'ud- berceritera kepadaku, bahwasanya yang 
memberitahukan (kepada beliau) akan jin-jin itu ialah pohon”. 


160 


SK apononnga pet PAT ASIA 
CA PUn ren see nata Tel 13 


21, 


Daan GE GAN 
KANG rrE Td SN dan TAG pai 32 ag 


aa 


PARA ARA NASA 

ja SARA AI 5 KMR esa 
Kak aje TP: ai 

IIA EKO eneng JP Maan 

A2 : SS Tp Papan Pr TAAT 


Pd 


MAh GI 


S3 


35 


3671. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya ia bersama Nabi saw. me- 
mikul kantung kulit untuk air wudlu' dan hajat beliau. Ketika ia meng- 
ikuti beliau dengan kantung itu, maka beliau bertanya: "Siapakah ini?" Ia 
menjawab: "Saya adalah Abu Hurairah". Beliau bersabda: "Carikanlah 
aku beberapa batu, niscaya aku bersuci (dari buang air) dengan batu itu. 
Dan janganlah engkau datang kepadaku membawa tulang dan kotoran 
binatang”. Kemudian saya datang kepada beliau membawa beberapa batu 
yang saya pikul di ujung pakaianku, sehingga saya meletakkannya di 
samping beliau. Lalu saya berpaling, sehingga ketika beliau selesai, maka 
saya berjalan bersama beliau. Kemudian saya bertanya: "Bagaimanakah 
perihal tulang dan kotoran binatang?". Beliau menjawab: "Kedua-duanya 
adalah makanan jin. Dan sesungguhnya pernah datang kepadaku se- 
kumpulan jin Nasibin-dia adalah sebaik-baik jin-, lalu mereka memintaku 
bekal. Maka saya berdo'a kepada Allah untuk mereka, semoga tidak me- 
lewati (menemukan) tulang dan kotoran binatang, kecuali mereka men- 


161 




















2 j IA ge 1210 “PN et oat de Make P PI, 22 49 
dapatkan makanan padanya". | 1 &) 3 ja ARSY ENI Jls Lg 43 danuan ad 
| 1 ,, II IK Ky La. Hg 
' d0 9 3 3 Adu - SA AGS Aan do IS AS 
As (153 | Yo i 4 2 BAL NU Na LA 2 G4 
S0 2) 2 T Pra 5. | V. LIS Jian » So IN SI Pa Pane 
| Sa Ko SE ISA IU PR AN IG 
MASUK ISLAMNYA ABU DZAR AL GHIFARIY RA. | PAN NAN AN TOP  A KA ana 
| | | LIL 0 IA NN gap Doa 
In 200 0 TA AA II ah ae 1G 99 | 1 Ta AA EA Ki Yan pp Ga KE JG 
Saua PA JBL 5 MENU | A15 UE MAA, Wen Una 
' 3 aa , 37 8 2 AA &, PIN Ga 7 1 IL ra SS Sa KA PAN . la 
SIN NA ekadagnh ON ena agen nga 
Mela AE yA Dus AG | ee oa AS - 
" A59 matan aa 2. A3 .. T 4 Dt. i Ane RN IE | 0 gak) C Sh x 
AN Ta LE 3 YA memalg elead J PAN AA aya “9 eU MDR Loe D y9 
Fm, ad, aa s1 yt Ga ..” 2, S3 Pa Aa Pe 1 H3 OK Ig Aa Ia jaad Aa 2g AS 
ah baja Iloentoi Ade pen AenS | SAE LP Ga Sale Hu AI 
ago A2 KANAL II KU ag La g9ai j 5 '. Naa 
Sak —. Sa ABI za | rn LA said SN JE LAS 
MAAN aa Aa NI sr SEN asas 
.3 2 N 64 1 13 20,0 PUMA (NI 1 22,09 ” ap PP .n i 
Wa PA an EM AN AN AA KA AA ANA AA TAN PLAT 
Land NN UR MAN AN GAYA KR 1 GG 1 | sg " 
Aye SAS aa SN Sair (53353 | LL GBLA NS at LIL NT GL yoy aah 
Te se 7 r) Ag 0 A09. ma yah 99X PP | Ae eka Fla, Oa Ds HA 0 41 ni 
Mon aga dora Ja A3 dada kada Gasa | sa CAK Geni aan "Tete aje 
, y : .- ( “9 


5) 
211 101 20020 227 4 44144 2953 ey 


2 


5 


2 
ed 20. rd 


IN Tn s | Na Y 2 KAP Pa. “4 1 9190121 GD 
JPn desah! 23159 Aa Iso TP san Haa DA GAN AN Ga Sea AE AYI 


( 


2101 316. Le 14294 TI £ PET PR Lan 1 
Ke San A3 | KE ENE, 


162 | 163 














3672. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Ketika (berita) diutusnya 
Nabi saw. sampai kepada Abu Dzar, maka ia berkata kepada saudaranya 
(Anis) "Pergilah menuju lembah ini (Makkah), lalu beritahukan kepadaku 
perihal laki-laki ini yang mengira, bahwa dirinya adalah nabi yang datang 
kepadanya berita dari langit. Dengarkanlah ucapannya, lalu sampaikanlah 
kepadaku". Kemudian saudara laki-laki itu pergi, hingga ia tiba di lem- 
bah itu dan mendengarkan ucapan beliau. Ia kembali kepada Abu Dzar, 
seraya berkata kepadanya: "Saya melihat beliau memerintahkan budi 
pekerti yang mulia, dan (mengucapkan) perkataan yang bukan syi'ir". 
Abu Dzar berkata: "Engkau tidak dapat memenuhiku dari apa yang aku 
harapkan". Lalu ia berbekal dan membawa gerabah berisi air, hingga ia 
tiba di Makkah dan datang ke masjid. Ia mencari Nabi saw., padahal ia 
tidak mengenal beliau. Dan ia tak suka menanyakannya, hingga tiba se- 
bagian malam. 'Ali melihat Abu Dzar ra., lalu mengetahui bahwa dia 
adalah orang asing. Ketika 'Ali melihatnya, maka ia mengikutinya. Salah 
seorang dari keduanya tidak bertanya kepada temannya tentang sesuatu, 
hingga tiba waktu pagi. Kemudian ia mengangkat gerabah dan bekalnya 
ke masjid, dan pada hari itu ia senantiasa tidak terlihat oleh Nabi saw., 
hingga tiba waktu sore. Maka ia kembali ke pembaringannya, lalu 'Ali 
lewat bertemu dengannya dan bertanya: "Tidakkah telah tiba saatnya bagi 
seseorang untuk mengetahui tempat tujuannya, lalu tinggal diam di sa- 
na?”. Kemudian 'Ali. pergi bersamanya. Salah seorang dari keduanya 
tidak bertanya kepada temannya tentang sesuatu, hingga ketika tiba hari 
yang ketiga, maka "Ali kembali seperti yang sudah disebutkan. Ia tinggal 
diam bersamanya, kemudian bertanya: "Tidakkah engkau dapat menceri- 
terakan kepadaku, apakah yang membuat kedatanganmu?". Abu Dzar 
menjawab: "Jika engkau memberikan janji kepadaku bahwa engkau hen- 
dak menunjukkanku maka saya lakukan". Kemudian ia melakukan(nya) 
dan berceritera kepadanya. 'Ali berkata: "Sesungguhnya beliau adalah 
benar, beliau adalah Rasulullah saw., Ketika engkau memasuki waktu 
pagi, maka ikutilah aku. Sesungguhnya bila saya melihat sesuatu yang 
saya khawatirkan atas dirimu, maka saya berdiri seolah-olah sedang me- 
numpahkan air. Apabila saya berlalu, maka ikutilah aku, sehingga engkau 
masuk di tempat masukku". Kemudian ia melakukan(nya), ia pergi seraya 
mengikutinya, hingga datang kepada Nabi saw. Ia masuk bersama "Ali, 
lalu mendengarkan ucapan beliau dan ia masuk Islam di tempat beliau. 
Selanjutnya Nabi saw. bersabda kepadanya: "Kembalilah kepada kaum- 


164 


mu, lalu ceriterakanlah kepada mereka, sehingga perintahku sampai ke- 
padamu". Ia menjawab: "Demi Dzat yang diriku di dalam Tepian 

sungguh aku hendak meneriakkan (kalimat tauhid) di hadapan Be 
Ia keluar, hingga ia datang di masjid. Lalu ia berteriak dengan suaran a 
yang keras: "Saya bersaksi, bahwa tiada tuhan selain Allah dan 2 
sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah". Kemudian Bea 
orang berdiri, mereka memukulnya, sehingga membarihgkannya. ' Abbas 
datang, lalu menelungkupkannya, ia berkata: "Celakalah kalian tidakkah 

kalian mengetahui, bahwa dia itu dari kabilah Ghifar. Dan sesungguhn a | 
jalan perniagaanmu ialah ke Syam?". Lalu ' Abbas Ben aNNbanA 
dari mereka (orang-orang musyrik). Kemudian Abu Dzar mengulangi 
kembali esok harinya pada kalimat tauhid tersebut, lalu mereka SA 


kulnya dan memberontak kepadan ” 
Dan padanya. Maka "Abbas menelungkupkan- 


IOI na og 0 LN 09 
AS an C AG IA IL, 


BAB 
MASUK ISLAMNYA SA!ID BIN ZAID. 


.9 


aa 5. DX...» .. 4 1. - 
AN Yi boha DJ NY 
NISN TE ag LG SA II AN In 


3 
CA 3 nanya, LA s1 2942 
SKS Kay Ka 253 2 Yin 2 Sina yag 


3673. Dari Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufai i 
: 2 ail ra., ia berkata di da- 
lam masjid Kufah: "Demi Allah, sungguh aku melihat diriku dan sesung- 


guhnya "Umar itu orang yang mengikatku Islam " 
sendiri masuk Islam. Dan Andaikan Kena aa naa 


maka sesuatu yang kalian perbuat terhadap "Utsman tentu (harus sirna)". 


Uhud sirna (dari tempatnya), 


165 


“A 




















Aa ena MEN, 3 
WLAN 25 ons Nakal 


BAB 
MASUK ISLAMNYA 'UMAR BIN KHATHTHAB RA. 


AMA ang gr KENA 


An N PATIN 20343 
LE BL ya 


3674. Dari Abdullah bin Mas'ud ra, berkata: "Kami selalu mendapat 
kemenangan semenjak "Umar masuk Islam". 


Wu PAR JS Kegjakeia yaa 
PE Wa Ae AE LA AS el 


3 
BU aa Ge Hakan gp Aa Tata) 
SAB IE, RB AAA 
LG SA NE EN 
MEN Hr EN PA AS 





3675. Dari Abdullah bin "Umar ra., berkata: "Pada saat ia ('Umar) 
di rumah ketakutan, tiba-tiba datanglah 'Ash bin Wa-il As Sahmy ayah 
'Amr memakai selimut bergaris dan baju dalam yang dikelim dengan su- 
tera-dia adalah dari Bani Sahm dan mereka itu kawan sumpah setia kami 
pada zaman jahiliyah-. Kemudian 'Ash bertanya: "Bagaimanakah ke- 
adaanmu?". 'Umar menjawab : "Kaummu mengira, bahwa mereka akan 
membunuhku karena aku masuk Islam". 'Ash berkata: "Tiada jalan ke- 
padamu". Setelah dia mengucapkan kalimat itu, saya ("Umar) merasa 
aman. Lalu 'Ash keluar, bertemu orang-orang yang membanjiri lembah 
(Makkah), ia bertanya: "Hendak di manakah kalian?". Mereka menjawab: 
"Kami menghendaki ini, putera Khaththab yang telah berpindah agama". 
'Ash berkata:"Tiada jalan kepadanya". Maka ben itu kembali 
(pulang)". 


He Ae Ona Gea an 
AIA IS WAT Pa Gpp sol | 
PEPAWAR BIS plate Apar Ade HI as 
Ss kak AW Kyo Ea ED | 
| LISA Hii Hanya 
3676. Dari Abdullah bin 'Umar ra., bea "Ketika 'Umar masuk 
Islam maka orang-orang berkumpul di dekat rumahnya. Mereka berkata - 


""Umar berpindah agama". (pada saat itu) saya masih muda berada di 
atas atap rumah. Lalu datang seorang laki-laki memakai mantel dari 


167 

















sutera bercorak, ia berkata: "Sungguh 'Umar telah berpindah agama, ma- 
ka tidaklah mengapa. Saya adalah tetangganya". Ibnu 'Umar berkata: 
"Lalu saya melihat orang-orang itu meninggalkan dia". Ia bertanya: 


"Siapakah orang ini?". Mereka menjawab: "?Ash bin Wa-il". 


2 T g9A £ r.a a02 
PA YA jet Aan AU 3 mey KE -ANY 


INN KN In 
anal MABA BIBYAS So 
333 3 EN aa, PAN eig 
MA er TNPYA TT aa 
er KE na ke Pepes NU Iilen AG JG 
an Hita ta Sina ASI Ala BI 
BSE, PA Bara duta 
AK AS 
Ta, PA AN JB Ga 


“2? 


2 


13 GAN Tak EA 
2 CN Na Pe PA 2 “ii KN 3 NS Aa Pi 
bana AN, Masa 22135 an 


Gl j5 Ta 





(AA Aa BALAS benjina dea yaa 


3677. Dari Abdullah bin 'Umar ra., berkata: "Saya tidak pernah se- 
kalipun mendengar 'Umar, yang karena sesuatu ia berkata: "Sesung- 
guhnya saya menduga sesuatu itu seperti demikian", melainkan sesuatu 
itu terjadi seperti yang ia duga. Pada saat "Umar sedang duduk, tiba-tiba 
lewat seorang laki-laki tampan. "Umar berkata: "Sungguh dugaanku 
salah, atau sesungguhnya orang ini tetap pada agamanya di zaman ja- 
hiliyah, atau sungguh dia adalah dukun mereka. Hadirkanlah laki-laki itu 
kepadaku". Kemudian.ia dipanggil menghadap 'Umar. Ia mengatakan 
(dugaan)nya kepada lelaki itu, lalu berkata: "Saya tidak pernah melihat 
(sesuatu) seperti hari ini, yaitu seorang lelaki muslim dihadapkan pada 
(pembicaraan)". Ia (“Umar) berkata: "Sungguh saya mewajibkan atas diri- 
mu, kecuali yang telah engkau. ceriterakan kepadaku". Laki-laki itu 
berkata: "Dulu saya adalah dukun mereka di zaman jahiliyah". 'Umar 
bertanya: "Apakah yang lebih menakjubkan, sesuatu yang dibawa datang 
oleh seorang jinmu?". Dia menjawab: "Pada suatu hari ketika saya di 
pasar, maka jin itu datang kepadaku, lagi saya tahu ada ketakutan pada- 
nya". Lalu jin itu berkata: "Tidakkah engkau mengetahui jin dan ke- 
putusasaannya. Putus harapannnya setelah ia berpaling (kembali). Ia da- 
patkan unta-unta muda serta kain (penutup) rengkanya". "Umar berkata: 
"Dia benar, pada saat saya tidur di dekat tuhan-tuhan mereka, tiba-tiba 
datang seorang lelaki membawa anak sapi lalu menyembelihnya. Kemu- 
dian seseorang berteriak. Saya belum pernah mendengar sekalipun sese- 
orang berteriak yang lebih keras suaranya daripada dia. Dia (yang ber- 
teriak) itu berkata: "Wahai orang yang gemar bermusuhan, urusan yang 
berhasil, seorang lelaki yang petah lidahnya". Lagi dia berkata: "Tiada 
Tuhan melainkan Engkau". Kemudian sekumpulan orang itu melompat. 
Saya berkata: "Saya tidak meninggalkan(nya), hingga saya mengetahui 
apa-apa yang ada di belakang (orang) ini". Lalu (yang berteriak) itu me- 
manggil: "Wahai orang yang gemar bermusuhan, urusan yang berhasil, 
seorang lelaki yang petah lidahnya". Lagi dia berkata: "Tiada Tuhan me- 
lainkan Allah". Selanjutnya saya berdiri, maka kami tidak terikat (dengan 
apapun), karena sudah dikatakan "Ini adalah nabi". 


Her NA RAS Aan YEN 
Ll SENI ANA Mae 


169 




















L) 


Ga Tn - A12 Pd 39 2 & 
. PENA AP Peta pala 


3678. Dari Sa'id bin Zaid ra, ia berkata kepada sekumpulan orang: 
"Andaikan saya. melihat diriku, (maka) "Umar ialah orang yang meng- 
ikatku dan saudara perempuannya pada Islam, padahal dia sendiri belum 
masuk Islam. Andaikan gunung Uhud runtuh, maka sesuatu yang kalian 
perbuat terhadap "Utsman tentu harus runtuh". 


s& Kas | 
, | 7 -“- . (4 


BAB 
TERBELAHNYA BULAN 
MERE SRG SIS 2 
JNE esa er Alay! ml “KVA 


1 


, - P 390 


PLN, Tana na 2S 1 

AN AAN A3 PN ATAS Si Iga 
Ip ok ga a1ha 
NA Ea 


3679. Dari Anas bin Malik ra., "Sesungguhnya penduduk Makkah 
memohon Rasulullah saw. untuk memperlihatkan bukti. Kemudian beliau 
'memperlihatkan bulan terbelah dua kepada mereka, hingga mereka me- 
lihat gunung Hira” ada di antara dua belahan itu". 

PPA LA DUA KANAK AIA La aan 
La red GAN JO AS AN pj AN UE 3G YAN 
N 0 ayat 211 4 AP 01 Ih 2. 5 
LION A SN Ja non Ag dala al) AP C3) 

si sx. 


Jaa A53 


. 


3680. Dari Abdullah ra. berkata: "Bulan terbelah pada saat kami 
beserta Nabi saw. di Mina". Lalu beliau bersabda: "Saksikanlah",. Dan 


170 





yang satu belahan menghilang ke arah gunung. 


EN Pa 12 23243 »” tt. G. P) . 

SE AI Vagan A pa AE yA naa 
: AN 910 133 P4 da Of 0. a20 

Handle dai aan oa JS 


3681. Dari Abdullah bin "Abbas ra.. " 
. "Ses Sera 
terbelah di masa Rasulullah saw." Gta lt 2 


2. 
8 


3682. Dari Abdullah ra., ia berkata: "Bulan pernah terbelah". 


9 ARA en "LL Le ” 
SA SERAT EA Aa 
SI pa laa in 5 
AU Cara 2 0252 20, ag TAK 210 NA 
aa Ong 
Hai PAR AA 
BSA AN 


BAB 


HIJRAH KE HABASYAH. 'AISYAH MERIWAYATKAN : 
Snp SAW BERSABDA : "AKU DIPERLIHATKAN KAM- 
naa (TEMPAT) HIJRAHMU YANG BERPOHON KURMA 
aa ANTARA DUA DAERAH BERBATU HITAM". MAKA 

ERHIJRAHLA 
H ORANG-ORANG YANG PERNAH BER- 


1 NA ban P3 ».. , 32.5 
JS EA AKA SG KY 


“ 


8 HIJRAH KE ARAH MADINAH. DAN KEMBALILAH 


ORANG-ORANG YANG y 
SYAH KE Aa PERNAH BERHIJRAH DI HABA- 


KE SIS RAK EN TNY 


g L2041 Hiaagan 14 , Pe 
1 Ugal! SA UP , TANI al Na 


171 


Ea Ta Pe 
Casa 2 - Hua II aa Dilla 240 Ne 
Ka pare SEN Nash 
NAN apa ya: Na Ken le 
Na Sa AG ES 
MAN Aas IOS LN 
sasa ie yana ee ea 

Agak 22 nda en 3G 


Pera MAMA EN PIA A3 BEN 
“ LN 7. ran 
pang pesan J5 ik SN sa Ia 
ed 7 Pa 


Pena SENI Latah AN J2 AA lgu 
KA Ea INI II AA ba e32 3) 


# 


Den RS BSN, aya “ Ia 10 
REK Aan, sig Ge rae | 


1 8 Sayarat AD 
anal ni MPa puja 2 DA Li 
7 3 Manna . p ' , 5, AI N 
PPU PAN SS AN GA 


ISica se 15 


& 


172 





ANE JS SG WI 
Agt gan ay Henpengasdu KE, AL 
gataa an Ling PENA ATeW 

nara Pr TN Ra aan 
,5 an Ga aa at Leak IAI ae A3ah NO 
Ap BAN SE Bani ee 


Han ea 1 2 dl 2 AI 
KY AAA 15 PAS SIR 21 IG HUNAA 
Aisyah SE ITE: sesd 


td | 0 21 4, Pad a- 93 
PERAN ada aa EA SG: 


. 
# 


2: Ia 


Hastag ABE RL an L blara 32 tree 


AA KK AAA 


3683. Dari "Ubaidillah bin 'Adiy bin Al-Khiyar, Sesungguhnya 


Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bertanya kepada- 
nya: "Apakah yang menghalangimu untuk berbicara kepada Utsman 
tentang saudara lelakinya, yaitu Walid bin 'Ugbah. Sungguh semua orang 
sering (membicarakan) apa yang diperbuatnya. "Ubaidillah berkata: "Lalu 
| saya bermaksud menuju 'Utsman. Ketika ia keluar untuk shalat, maka 
. Saya berkata kepadanya: "Sungguh saya mempunyai kehendak padamu, 
| yaitu nasihat (untukmu)." Dia berkata: "Wahai seorang lelaki, aku mohon 


173 





perlindungan kepada Allah dari (godaan)mu". Kemudian saya berpaling. 
Ketika saya telah merampungkan shalat, maka saya duduk dengan Mis- 
war dan Ibnu Aswad bin Abdi Yaghuts, lalu saya berceritera kepada ke- 
duanya tentang apa yang saya katakan pada "Utsman dan yang dia kata- 
kan padaku. Mereka berdua berkata: "Engkau sudah menyelesaikan 
kewajibanmu". Ketika saya duduk bersama keduanya, tiba-tiba datang 
utusan "Utsman kepadaku. Lalu keduanya berkata: #Allah memberi ujian 
padamu". Saya berangkat, hingga masuk kepada 'Ustman lalu ia bertanya: 
"Apakah nasihatmu yang telah engkau sebutkan tadi?". Ubaidillah berkata: 
"Laju saya mengucapkan syahadat", kemudian berkata: "Sesungguhnya Allah 
mengutus Muhammad saw. dan menurunkan Al Kitab kepada beliau. Dan 
engkau termasuk orang yang dapat memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, 
"engkau beriman kepada-Nya, engkau berhijrah dua kali yang pertama, engkau 
pernah bersahabat dengan Rasulullah saw. dan melihat perjalanan hidup 
beliau, namun semua orang sering membicarakan keadaan Walid bin "Ugbah. 
Maka adalah wajib bagi dirimu untuk menegakkan hukuman had atas 
dia". Utsman bertanya padaku: "Wahai keponakanku, apakah engkau pernah 
menjumpai Rasulullah saw.?" Ia (Ubaid) berkata: "Aku menjawab: "Tidak, 
namun ilmu beliau sampai kepadaku sebagaimana ia sampai kepada gadis 
di dalam pingitannya". Ia berkata: ""Utsman mengucapkan syahadat", lalu 
berkata: "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad saw. dengan membawa 
kebenaran dan Dia menurunkan Al Kitab kepadanya. Saya termasuk orang 
yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Saya percaya pada sesuatu 
yang Muhammad saw. diutus menyampaikannya. Saya berhijrah dua kali 
yang pertama seperti yang kamu katakan. Saya pernah bersahabat dengan 
Rasulullah saw. dan berjanji setia kepadanya. Demi Allah, aku tidak 
mendurhakai dan memperdayakannya, hingga beliau dipanggil di sisi 
Allah. Kemudian Allah menjadikan Abu Bakar berkuasa, maka demi 
Allah saya tidak mendurhakai dan memperdayakannya. Lalu ”'Umar ber- 
kuasa, maka demi Allah saya tidak mendurhakai dan memperdayakannya. 
Selanjutnya saya berkuasa, apakah bagiku tiada hak atas kalian sebagai- 
mana mereka memiliki hak atas diriku?". Ia menjawab: "Ya". ' Utsman 
bertanya: "Maka apakah (maksud) berita-berita yang sampai kepadaku 
dari kalian?. Adapun sesuatu yang engkau sebutkan, yaitu tentang ulah 
Walid bin 'Ugbah, maka kami akan menindaknya dengan benar jika 
Allah menghendaki". "Ubaidillah berkata: "Lalu 'Utsman menghukum ji- 
lid Walid empat puluh kali jilidan. Dan ia menyuruh 'Ali menghukum 


174 








1 “ jilid akan dia, lalu ia menghukum jilid akan dia". 


ALL LA 9 PAN Ah Pra ... 
dok plg kana Moi ea ay AE KAS 


AE AKA Ga naga 
. daan an - “ 3 ". r) 2 


- en” - 4 aa Ha 2 

IL ANA UI IE AA ade In 
ah 4 Arina 2A0I ALE IL 0D an aa 2, 
BA ana 


TA Fe MEN AS, 


Ana Dari ?Aisyah ra., "Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu 
. mah menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, 
didalamnya ada beberapa gambar. Mereka berdua menaturkannya aa 
Nabi saw., lalu bersabda: "Sesungguhnya mereka, ketika seorang yang 


: 1 . saleh meninggal, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Dan 


mereka menggambar di dalamnya dengan gambar-gambar itu. Mereka 
adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari Kiyamat" 


an AN An aa TA 
Ad jeans Ende Hala aue -YanO 


2 

292 Kao 140 yh PA INA ULP P4 s5 
LAGI AD USA Pp 

1 294 AL 947 91 .. P) 4 919 SA 2A0 HAM . 
(Hah Ha MAAN ID GI yaay Jaa ANA 
. z6 PI Peda P/ Ye @.: 
| NN | : 

3685. Dari Ummu Khalid binti Khalid ra., berkata: "Saya data 

1 2 : datan 
dari Habasyah, sedangkan saya masih gadis kecil. Lalu Remlilah Ka 
memberiku pakaian kain hitam bercorak, kemudian Rasulullah san 


menghapus corak itu den " 
Aa gan tangannya dan beliau bersabda: Bagus, 


175 





























das KANE IE sa Bye aa 

pesan SN IPA Soha 
Ha an Jom clad AT Ara GEN Eat la PN LAN Yen 
Ne Lana Ie AE OA HI aa Aban 


.2 


“GIS NE RA 


| 3686. Dari Abdullah ra., ia berkata: "Kami pernah mengucapkan sa- 
lam kepada Nabi saw. di saat beliau sedang shalat, lalu beliau menjawab 
akan (salam) kami. Ketika kami kembali dari hadapan raja Najjasyi, 


maka kami mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau tidak men- : 


jawab akan (salam) kami". Maka kami berkata: "Wahai Rasulullah, se- 


sungguhnya kami mengucapkan salam kepadamu, lalu engkau menjawab 
akan (salam) kami". Beliau bersabda: "Sungguh di dalam shalat itu ada 


. kesibukan". Kemudian saya bertanya kepada Ibrahim: "Bagaimanakah: 


"cara engkau melakukannya?". Ia menjawab: "Aku menjawab (salam itu) 
. Mi dalam hatiku". 


| kegah Tag PAN APN 
2 Tasaya ar aa, 2 
Pnerar anjani, 
Kab ana pena #10, napa 
3 aa 


3687. Dari Abu Musa ra., '“Telah. sampai kepada kami (berita) ke- 
luarnya Nabi saw. di saat kami di Yaman, maka kami mengendarai Pe- 
tahu. Kemudian perahu itu membawa kami sampai kepada raja Najjasyi 


3 za 


“176 





! di Habasyah. Kami berjumpa Ja'far bin Abu Thalib, lalu tinggal bersama- 
| nya sampai' kami datang. Lalu kami berjumpa Nabi saw. ketika beliau 
$- menaklukkan Khaibar, beliau bersabda: "Bagimu adalah dua kali hijrah, 
#” wahai para pemilik (pengendara) perahu". 


w ae AA as Ya yah 


BAB 
MENINGGALNYA RAJA NAJJASYI 


Penilaian 12216 BE AM 
Fata Pera Ba enya 33 kz Nai 


co Kabat SK 7. 1 


asus, 


- 3688. Dari Jabir ra., Nabi saw. bersabda ketika Mbak raja 
1 $- Najjasyi: "Hari ini seseorang yang saleh telah meninggal, maka berdirilah 
1 |. dan shalatlah atas saudaramu Ashhamah": 


4 SN pa LAIN ANE AH XM 
Ke ea 
: SENIN NEK | 
3689. Dari Jabir bin Abdillah Al Anshariy". Sabenunda Nabi 


# Allah saw pernah shalat atas raja Najjasyiy, lalu beliau membariskan ka- 
#' mi di belakangnya. Saya berada di baris kedua atau ketiga". 





2. maa SENI Aa Pena: 
3 SN Na aa BAN 
17 











3690. Dari Jabir bin Abdillah ra., "Sungguh Nabi saw. pernah shalat 
.atas Ashhamah An in Najjasyiy, lalu beliau membaca takbir empat kali". 


| KeatiIya AJE Asah KENA Pa 
Ha Asa BNI Ak 
Kau (ARE 


3691. Dari Abu Hurairah ra., "Sesungguhnya Rasulullah saw. me- 
nyampaikan berita kepada mereka tentang An Najjasyi raja Habasyah 
pada hari ia meninggalnya, beliau bersabda: "Mintakanlah ampunan (ke- 
pada Allah) untuk saudaramu". 


de ALA vs PPP 


ta Ja Aan, LAS ytar 
| » engan ba 1-4 AN ara Sadari ne 


' 3692. Dari Abu Hurairah ra. "Sesungguhnya Rasulullah peka 
membariskan mereka di tempat shalat, lalu beliau shalat (atas mayit) dan 
membaca takbir empat kali". 


| sn. AG, 3 
Tg Ne EA PA DL 
, ( 
| BAB 
— JANJI SETIA ORANG-ORANG MUSYRIK AKAN (PEMBU- 
NUHAN) NABI SAW. 


Ha afi JA-ray 


d Ti Ba ai Kak sio 2 .. At) 
Sya as Tapak 


.. 8 





3693. Dari Abu Hurairah ra., berkata: Rasulullah saw. bersabda di 


3 saat beliau menghendaki perang Hunain: "Tempat pemberhentian kita 


besok, jika Allah menghendaki, adalah di Khaif Bani Kinanah di mana 
mereka berjanji setia (tetap) pada kekufuran". 


2 0 RI 
SPA 
BAB 
KISAH TENTANG ABU THALIB 


L tx 
Aa 
TI 
2g 
rs 
Bg 
Re 
3 
ES 
Naa 


Pagu Pora pa an 
3 III JUS FA BE UAN 
Pamer 


2 


3695. Dari ' Abbas bin Abdul Muththalib ra., ia berkata kepada Nabi 
saw: "Apa saja yang engkau dapat menolaknya dari pamanmu?, sungguh 
dia dulu menjagamu dan marah demi kamu". Beliau bersabda: "Dia (Abu 
Thalib) berada di neraka yang dangkal. Andaikan tiada diriku, tentu dia 
berada di neraka pada tingkat yang paling bawah". 


BN SA EL ae -xaaD 


NS 00 


NT on a92, - “agl c 
DES yanto Mandeh In BEN dala 
£ 2 Le 4 s P c s2.” 
AN YAN EA 
IL Wa PL UC LAN Lab 1 
j i 5 


179 


















































SE RAI TIE Sa ca H5 cedati 


PENARI Tatap 

Sa! PANAH api IS, reg 
pan Sdh abasag Iu an 
Naa 4194, ea KAOS PO UNIKA H3 RELA 23 Sus £ 


3695. Dari Ibnul Musayyab, dari ayahnya "Sesun hn 
ketika Abu Thalib mendekati wafat, maka Nabi Dang aa ngo 
sedang di dekatnya ada Abu jahal. Lalu beliau bersabda: "Wahai paman- 
ku, ucapkanlah "Tiada Tuhan selain Allah", yaitu kalimat yang dapat aku 
jadikan hujjah (alasan) bagimu di hadapan Allah". Abu jahal dan Ab- 
dullah bin Abi Umayyah berkata: "Wahai Abu Thalib, (apakah) engkau 
berpaling dari agama Abdil Muththalib?". Mereka berdua senantiasa 
bercakap-cakap padanya sehingga ia mengucapkan akhir sesuatu yang ia 
katakan kepada mereka, yaitu: "Tetap pada agama Abdil Muththalib". 
Lalu Nabi saw. bersabda: "Sungguh aku hendak memintakan ampunan 
bagimu, selagi aku tidak diiarang untuk itu". Maka turunlah ayat "MAA 
KAANA LINNABIYYI WALLLADZIINA AAMANUU AN YAS- 
TAGHFIRUU LILMUSYRIKIINA WALAU KAANUU ULII OUR- 
BAA MIN BA'DIMAA TABAYYANA LAHUM ANNAHUM ASH- 

. HAABUL JAHIIM". (Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang 
yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun 
orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka, 
bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. 
(At Taubah : 113), 

Dan turunlah ayat "INNAKA LAA TAHDII MAN AHBABTA." (Se- 


sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 


kamu kasihi). (Al Oashash : 2 


8 


s# pun 1 . #99 
Was as NI, M kan NA 


180 





AA AN: ek IIA Te AL 149: Kit 15 
aa, mn Ka aa AAA 
KA pa yaa 


3696. Dari Abu Sa'id Al Hudriy ra., bahwasanya ia pernah men- 


dengar Nabi saw., di saat paman beliau (Abu Thalib) disebut-sebut diha- 


dapannya, lalu bersabda: "Mudah-mudahan syafa'atku bermanfaat untuk- 
nya pada hari kiamat, maka menjadikannya berada dineraka yang dang- 
kal, lagi mencapai kedua mata kakinya. Dari situlah otaknya mendidih". 


Bige adab en 
Pata apak Dis : Token Sa 
: AA KAS 
BAB 


CERITERA TENTANG ISRA' DAN FIRMAN ALLAH : 
"MAHA SUCI ALLAH, YANG TELAH MEMPERJALAN- 
KAN HAMBANYA PADA SUATU MALAM DARI MASJIDIL 
HARAM KE MASJIDIL AOSHA". 


Ap Anam, Ie Ass - NY | 
Tana Pelan Tes d1 Jab 
KAN SA NE saga A 2 

3697. Dari Jabir bin Abdillah ra., Sesungguhnya ia perah mea- 


dengar Rasulullah saw. bersabda: "Ketika orang-orang Ouraisy mendusta- 
kan diriku, maka aku berdiri di Hijr, lalu Allah menampakkan Baitul 


181 








Magdis kepadaku. Kemudian aku memulai berceritera kepada mereka 
tentang tanda-tandanya, sedangkan aku melihat kepadanya (Baitul 


Da aan, ea Pa 25512) ati LX nga 


Magi” dag & Feng PENA TS, - 
“1 ud “An 2. , #5 
malah Inn dee UI Ring bas 
. BAB 9120 00 KU. 44 2 170 08. 
MI'RAAJ Peang: TES Te. Pan iya La 
| bra EN Le 7 , sa. At - P 
Sya ga Al Ma asto ML IE AAA hn DASAR, Koyaap an IL 
. 21 231 2 (Dp rn 


HI GA Apa Pen Aj DN PEN GEA 














| A3 SIG Goda Galian 33 JELS bad 5ana PANEN Jatah DA 
Para PRA 1 & NG ITA ... ATA ag Aa 263 4 NA - PNP Ka ig s.. 
2) MN la 9 Ba hei bo ad MEI Liya Jab NS LA S3 


menda Bana da Gula Uh Ps PP 
OA: dn 2S ALA Tya akT Aa 
CU 2 MR AR NA, 
at, MS LG yah 
Aa gag KN PAN AA Ta | 
EM MN 2,3 KA OA LN PPA 
Sanu Siaga ngan dag 
ESA LIA, KE E UEA 
Wi Enda 3 en appa (a13 453 


| 189 


La 2d Kaaja anaA3 nga 
Daan SAN SA ea ia 2 Gan 
AS NA SE MEA LE dak 


. 


TEGANGAN IS ana AN 


Kan 


"NPL MOTO PP PLI br Pn 
3: AI Dan yag 3 Kerak en NAN 
gs di 33 MS AE LI | Jana SA IS, 


AS AA I8 age casan 
aa 43 IN 26 pn020a ag gac 
24) SA IL 333 dls dad dala 


. 1G, 28 


ui Sr ae Aa) 


183 




























































































KEIEI Dengan Ipar db | Ktaya 
Pan AJE SN Si Pepatah 
4 Ie age KG Me plan 
TPA BE Al KELANA ale ate Pa 
Pe gNgae P3 SA 
Ian Ia Ip Jt AA EL 
rs J6, Kana SIN IS, Ha NELIG 
PRP 22 ES PERAN 3 
SN AAN Je EA 
Hi Muh. Kera REG, LAN 


sa 
PPI 


War pap tang daa Parera KAT Laka Ta 


| pen ank KA ALAN at maa 


naa. 


apl PING pe 4153 SG, 
KEL PU2 Lea Up AO 5G da MA ala G 


942 240 17 sx 


SA: “36 AM deeh 
SIA un TT aa na 


184 





LEAN OS Fe GAF sg 
Editan iRJ6 AA -h 
TAN yat3, Ngotot ap PA Sian Nay, 
Me CAN N REN seb: Na pnbollat 


58 kas eh | PI Ia 
Adaa ada DA AI | Pakar NA) 


SS, Aan: Mod Sa sp Ab 

e s2 3 VEK DEL ear 

It Fa Mena PAYIA 
Jen Sina LAST S3 Ia Jua PA 


? ns 295 


S3 3s PN TN Hanya se 
KAGISE SATA KE. Aa PU SA 


Feb JA abon 
ue yA 1 nana 972 


Fena Sah An EN RAR ie 


PA IR MEN AIR GIS 


45, Ca? PL , ,” L. 0007 


Tana MTI pera 
3 Asta 2 22. dana ag Sa 


200, 9 101 


Lian, penang ta 


Ll. 


| | He San yaaa an 


185 



























































Te DS LAN nan 


LL aN An Ba MIE Gp ar, 14 
LNG Latah sn IS LE naa 


ORI 2 AG LI DA NS ALT T UB 1 aa 
gonna Sedan Ca SP teng sj olmleda Ja r BA TAP 3, 
| | AN Te aNN MEA 

| | KA AE 

3698. Dari malik bin Sha'sha'ah ra., "Sesungguhnya Nabi Allah 
saw. berceritera kepadanya tentang malam beliau diisra'kan. Beliau 
bersabda: "Ketika aku berada di Hathim-terkadang beliau bersabda: "Di 
Hijr sambil berbaring, tiba-tiba datanglah seorang pendatang lalu ia 
membelah". (Rawi) berkata: Dan saya mendengar beliau bersabda: "Ia 
membelah apa yang ada di antara ini dan ini". Saya bertanya kepada 
Jarud, sedang ia berada di sampingku: "Apakah yang beliau kehendaki 


:.dengan (kata-kata) itu?". Jarud menjawab: "Dari lekuk sembelihan 


sampai bulu ari-ari beliau". Dan aku (Rawi) mendengar ia menjawab: 
"Dari ujung dada sampai bulu ari-ari beliau". 


Ia mengeluarkan hatiku. Kemudian dibawakan mangkuk dari emas yang | 


penuh dengan keimanan. Lalu hatiku dicuci, diisi, kemudian dikembali- 
kan. Kemudian didatangkan seekor binatang merangkak dibawah baghal 
dan di atas keledai, warnanya putih. Jarud berkata kepadanya (rawi): 
"Binatang itu ialah burag, wahai Abu Hamzah". Anas berkata: "Ya, yaitu 
yang meletakkan langkah (kaki)nya pada sejauh pandangan matanya". 

Aku dinaikkan di atasnya, lalu Jibril berangkat denganku, sehingga sam- 
pai ke langit dunia, ia memohon dibukakan. Maka ditanyakan: "Siapakah 


ini?" Ia menjawab: "Jibril". Ditanyakan: "Siapakah yang menyertaimu?". 


Ia menjawab: "Muhammad". Ditanyakan: "(Apakah) ia sungguh-sungguh 


.diutus?". Ia menjawab: "Ya". Dikatakan: "Selamat datang, sebaik-baik 


orang yang datang telah tiba". Lalu ia membuka. Ketika aku telah sam- 
pai, ternyata di sana ada Adam. Jibril berkata: "Ini adalah ayahmu Adam, 
maka ucapkanlah salam kepadanya". Lalu aku mengucapkan salam ke- 
padanya, dan ia membalas ucapan salam(ku), kemudian ia berkata: 
"Selamat datang anak laki-laki yang saleh dan Nabi yang saleh". Tk 
Kemudian Jibril naik denganku, sehingga sampai ke langit kedua, lalu ia 


. memohon dibukakan. Ditanyakan: "Siapakah ini?". Ia menjawab: "Jibril". 
. Ditanyakan: "Siapakah yang menyertaimu?". Menjawab: "Muhammad". 
Ditanyakan: "(Apakah) ia sungguh-sungguh diutus?" Ia menjawab: "Ya". 


Dikatakan: "Selamat datang kepadanya, sebaik-baik orang yang datang 


-telah tiba". Lalu ia membuka. Ketika aku telah sampai, ternyata ada 


186 















Yahya dan "Isa. Keduanya adalah dua anak laki-laki bibi. Jibril berkata: . 


"Ini adalah Yahya dan "Isa, maka ucapkanlah salam kepada keduanya". 
Lalu aku mengucapkan salam, dan keduanya membalas, kemudian 


“1 keduanya berkata: "Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang 


saleh". 
Selanjutnya Jibril naik denganku ke langit yang ketiga, lalu ia memohon 


4 dibukakan. Ditanyakan: "Siapakah ini?". Ia menjawab : "Jibril". Ditanya- 


kan: "Siapakah yang menyertaimu?". Ia menjawab: "Muhammad". 
Ditanyakan: "(Apakah) ia sungguh-sungguh diutus?". Ia menjawab: "Ya". 
Dikatakan: "Selamat datang kepadanya, sebaik-baik orang yang datang 
telah tiba". Maka ia dibukakan. Ketika aku telah sampai, ternyata ada 
Yusuf. Ia berkata:"Ini adalah Yusuf, maka ucapkanlah salam kepada- 
nya". Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia membalas. Ke- 
mudian ia berkata: "Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang 
saleh". 

Seterusnya Jibril naik denganku, sehingga sampai ke langit yang ke- 
empat, ia memohon dibukakan. Ditanyakan "Siapakah ini? Ia menjawab: 
"Jibril". Ditanyakan: "Siapakah yang menyertaimu?". Ia menjawab: "Mu- 
hammad". Ditanyakan" Apakah ia sungguh-sungguh diutus?". Ja men- 


1 jawab: "Ya". Dikatakan: "Selamat datang kepadanya, sebaik-baik orang 


yang datang telah tiba". Maka ia dibukakan. Ketika aku telah sampai, 


| ternyata ada Idris. Ia berkata: "Ini adalah Idris, maka ucapkanlah salam : 


kepadanya". Aku miengucapkan salam kepadanya, dan ia membalas. Ke- 


mudian ia berkata: "Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang 
saleh". bi 


#, Lalu Jibril naik denganku, sehingga sampai ke langit yang kelima, ia me- 
| mohon dibukakan. Ditanyakan: "Siapakah ini?". Ia menjawab: "Jibril". 
f Ditanyakan: "Siapakah yang menyertaimu?". Ia menjawab "Muhammad 
| saw.". Ditanyakan: "Apakah ia sungguh-sungguh diutus?". Ia menjawab: 
f "Ya". Dikatakan: "Selamat datang kepadanya, sebaik-baik orang yang. 
| datang telah tiba". Ketika aku telah sampai, ternyata ada Harun. Ia ber- 
|, kata: "Ini adalah Harun, maka ucapkanlah salam kepadanya". Aku meng- 
f ucapkan salam kepadanya, lalu ia membalas. Kemudian ia berkata: "Sela: 
1. mat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh". 

f Kemudian Jibril naik denganku, sehingga sampai ke langit yang enam, 
| lalu ia memohon dibukakan. Ditanyakan: "Siapakah ini?". Ia menjawab: 
 "Tibril". Ditanyakan: "Siapakah yang menyertaimu?". Ia menjawab: "Mu- 
| hammad". Ditanyakan: "Apakah ia sungguh-sungguh diutus?". Ia men- 
jawab: "Ya". Ja berkata: "Selamat datang kepadanya, sebaik-baik orang 
h yang datang telah tiba". Ketika aku telah sampai, ternyata ada Musa. Ia 


187 

















berkata: "Ini adalah Musa, maka ucapkanlah ana REA Ter 
menguca salam kepadanya, dan ia mem nya. Kem - 
kata: Ta ane datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh". Ketika 
aku melewatinya, ia menangis. Ditanyakan kepadanya: "Apakah yang 
- menjadikanmu menangis?". Musa menjawab: "Aku menangis karena sc- 
seorang anak laki-laki diutus sesudahku. Ummatnya yang masuk surga 
lebih banyak daripada ummatku yang memasukinya". 

Kemudian Jibril naik denganku ke langit yang ketujuh, lalu Jibril me- 
mohon dibukakan. Ditanyakan:"Siapakah ini?". Ia menjawab : "Jibril". 
Ditanyakan: "Siapakah yang menyertaimu?". Ia menjawab: "Muham- 
mad". Ditanyakan: "Apakah 'ia sungguh-sungguh diutus?" Ia menjawab: 


"Ya". Ia berkata: "Selamat datang kepadanya, sebaik-baik orang yang da- 


tang telah tiba. Ketika aku telah sampai, ternyata ada Ibrahim. Ia berkata: 
- “Ini adalah Ayahmu, maka ucapkanlah salam kepadanya". Beliau ber- 
sabda: "Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia membalas ucap- 


an salam(ku)". Kemudian ia berkata: "Selamat datang anak lelaki yang -: 


saleh dan Nabi yang saleh". 
Lalu ditampakkanlah Sidratil Muntaha kepadaku. Ternyata buahnya 
seperti kendi negeri Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Gibril) ber- 
kata: “Inilah Sidratul Muntaha". Ternyata ada empat sungai, yaitu dua su- 
ngai tiada tampak dan dua sungai tampak. Maka aku bertanya: "Apakah 
keduanya ini, wahai Jibril?" Ia menjawab: "Adapun dua sungai yang 
tiada tampak adalah dua sungai di surga. Dan dua sungai yang tampak 
jalah sungai Nil dan Efrat". " A 
Lalu ditampakkanlah Baitul Ma'mur kepadaku. Seterusnya dihidangkan 
bejana berisi arak, satu bejana berisi susu dan satu bejana ber- 
isi madu. Lalu aku mengambil susu. Ia berkata: "Itulah fitrah yang eng- 
kau beserta ummatmu di atasnya". Kemudian diwajibkan atas diriku sha- 
lat lima puluh kali setiap hari. Aku kembali, dan melewati Musa. Musa 
' bertanya: "Dengan apakah engkau diperintahkan?". Beliau menjawab: 
"Aku diperintah shalat lima puluh kali setiap hari". Ia berkata: "Sesung- 
guhnya ummatmu tidak mampu shalat lima puluh kali setiap hari. Demi 
Ailah, sesungguhnya aku telah menguji orang-orang sebelummu dan 
melatih Bani Israil dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada 
Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk ummatmu." Lalu aku kembali, 
dan Tuhan membebaskan sepuluh kali dari padaku. Aku kembali kepada 
Musa dan ia berkata seperti itu. Aku kembali (kepada Tuhan), lalu Dia 


. membebaskan sepulukr kali dari padaku. Aku kembali kepada Musa, dan 


ja berkata seperti itu. Lalu aku kembali (kepada Tuhan), dan Dia membebas- 
| kan sepuluh kali dari padaku. Aku kembali kepada Musa dan ia berkata 


188 




















seperti itu. Aku kembali (kepada Tuhan), lalu aku diperintahkan shalat 
sepuluh kali setiap hari. Aku kembali dan ia berkata seperti itu. Aku 
kembali, lalu aku diperintahkan shalat lima kali setiap hari. Kemudian 
aku kembali kepada Musa, ia bertanya: "Dengan apakah engkau di- 
perintahkan?". Aku menjawab: "Aku diperintah shalat lima kali setiap 
hari". Ia berkata: "Sesungguhnya ummatmu tidak mampu shalat lima kali 
setiap hari. Sungguh aku telah menguji orang-orang sebelummu dan 
melatih Bani Israil dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada 
Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk ummatmu". Beliau menjawab: 
"Aku telah meminta kepada Tuhanku, sehingga aku merasa malu. Tetapi 
aku ridla dan menyerah". Beliau bersabda: "Ketika aku melewati, scse- 
orang berseru: "Aku telah menjalankan kewajibanku dan meringankan 
hamba-hambaku". | 


- MK IR (II Iban EA 
Kg: JW es anl 2 see NA 
12 013 ra Dana IK JI 0102 
HE RIP K3 NS aa 
TANPA Ke 2. 8022 14 Th gan EL LAOLA ) 
| HI Galah Al Ale aa Jana Iga 31 
Ao" Oa TI 2.1 1121 6 13 LA 
Aa 2 AG KAI Lama 
5 : : plang 
233 
3690. Dari Ibnu'Abbas ra., Tentang (penafsiran) firman Allah Karta 


"WAMAA JA'ALNAR RU'YALLATI ARAINAAKA ILLA FITINA- 
TAL LINNAAS". (Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami 


perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia). (Al 


Israa?:60). : : 
Ia berkata: "Itulah penglihatan mata yang ditampakkan kepada Rasulullah 
saw. pada malam beliau diisra'kan ke Baitil Magdis". Ia berkata: "Pohon 
yang terkutuk di dalam Al Our'an ialah pohon Zaggum". 


189 
























































PA FSAT 


IE, ASN p3eh 2, 
AG aa 2 MANA AN 5 


BAB 


BEBERAPA PERUTUSAN SAHABAT ANSHAR KEPADA 
NABI SAW. DI MAKKAH DAN BAI'AT (SUMPAH SETIA) 
"AOABAH. 


SG bio G SE yaa YV.. 
BUGIS, diba Da Aendk dia 15 


Ka 


KAP Ups MEN SB ALA AN Er 


SE yi ge ep 


ar 9 IA 


3700. Dari Ka'b bin Malik ra., ia menceriterakan, Pa 
ketika ia tertinggal dari Nabi saw. pada perang Tabuk karena panjangnya. 
Ibnu Bukair berkata di dalam sebuah haditsnya: "Sungguh aku telah 
menyaksikan malam (Bai'at) 'Agabah bersama Nabi saw. ketika kami 
berjanji setia pada Islam. Dan aku tidak menyukai, bahwa dengan bai'at 
itu diriku mendapatkan mati syahid pada perang Badar. Meskipun perang 
Jasa lebih (sering) disebut-sebut orang dari pada Bai'at 'Agabah itu". 


EN GE aan Panen Sa KV. 


Ka GEA SERI 


3701. Dari Jabir ra. berkata: "Dua pamanku dari ibu Aa me- 
nyaksikan Bai'at 'Agabah bersamaku". Ibnu 'Uyainah berkata: "Salah 
satu (kedua'paman)nya ialah Barra” bin Ma'rur". 


Sa Kei 2 ASP aa, Haa YY.Y 


2 al 


190 





.. 20 7 PE 
» al seselia 
- 


3702. Dari Jabir bin Abdillah ra., berkata: "Aku, ayah dan pamanku 
termasuk Kenna yang ikut serta di Bai'at at ' Agabah". 


Hah onnl ANGEL - SAY 
Sana SU aotan bada 
NN AA KIA J2 Ig) 
Hah pop Nu Ng AAS TA 
2 5 Tar 4 APN ESAI, 


Papan ac 2 Ia 1019? "Y 


AA Dah 
IA BU aib ay Ar Cah Se OLS Ir ai 


dan aa Pp, aah 


Da nee pP Ev 0 5 Wide aga 


“INA DE MALU, KI 


3703. Dari "Ubadah bin Shamit ra., ia termasuk sahabat yang menyak- 
sikan perang Badar dan malam (Bai'at) Agobah, ia menceriterakan, bahwa 
Rasulullah saw. bersabda, sedang di sekeliling beliau ada pembalut dari sa- 
habat-sahabatnya: "Kemarilah, bersumpah setialah (bai'at) kepadaku, 
bahwa kalian tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak men- 
curi, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berbuat dikta 
yang kalian mengada-adakannya di antara tangan dan kakimu dan tidak 
mendurtiakaiku dalam amal kebajikan. Maka barang siapa dari kalian 
yang menepati, pahalanya ada pada Allah. Barang siapa mengenai se- 
Suatu dari hal-hal tersebut, lalu ia dihukum di dunia, maka (hukuman) 
itulah penghapus dosa baginya. Dan barang siapa mengenai sesuatu dari 
hal-hal tersebut, lalu Allah menutupinya, maka urusannya (diserahkan 
kepada Allah. Bila Dia menghendaki, maka menyiksanya dan bila Dia 


191 





menghendaki, maka mengampuninya. Rawi berkata: "Lalu kami ber- 
sumpah setia kepada beliau atas hal-hal tersebut". 


PL) aa, Pra 24 3 P) ” 
aa Kan Tote daya Ha 


Brg 0x ENI 221 91 Bg aa 
Ka PA ERA 


al 


"NX 


AL IGgegne 4 22 II 22 : 
ANISA ALAN sana Ay ole KV £ 


212 &, Mang h G0 YAI year raga esa PL m0 IA AU 201613 OI 0164 
$ NE ASASI 2 AN Jaana LAN 2 Ch LN ar ma gag has Nag pel La 
d0 uh KN, 4 Ap 19 2141” Pa Ra 2-2, ya 0 MAA NA PE LT Mba 
I ENI AA TANI Pan Tea eta na 


SA ARA AI ga 
PE PAN SEN 2 
3 s0, 'p » any Ih PPT , Po Run at 
SEN AGI AN TEJ LSN G3 gn 3 
0 Mat 2064042 0 aral sg 
Pa Ea TEA LG PS 
Ny p 190 P NP nu , 4 5 
DA Sala FAR Band Ia aa, 
. rt La 


“ 9 z3 & : 
1 Ki ma Sih ag 


AKA BIL na 22 AA ANA 
LA AI SNN EN 


. 
- 


Pe AIO KAGET TP RAP 


ai 


3704. Dari "Ubadah bin Shamit ra., ia berkata: "Saya adalah ter- 
masuk beberapa kepala kaum yang bersumpah setia kepada Rasulullah 
saw.". Ia berkata: "Kami bersumpah setia kepada beliau, bahwa kami 
tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mencuri, tidak ber- 
zina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, 
tidak merampas (harta orang lain) dan kami tidak memastikan masuk sur- 
ga, jika kami melakukan hal-hal tersebut. Lalu apabila kami menutup- 
nutupi sesuatu dari hal-hal itu, maka keputusannya ialah kepada Allah". 


An Pak MA IS P3 
Maia Ilte3183 


BAB 


PERKAWINAN | NABI SAW. DENGAN 'AISYAH, KEDA- 
TANGANNYA DI MADINAH DAN PEMBANGUNAN BE- 
LIAU DI SANA. 


KALA NE av 

















3705. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Nabi saw. mengawiniku di wak- 
tu aku berumur enam tahun. Kami tiba di Madinah, lalu singgah di Bani 
Harits bin Khazraj. Aku terserang demam sehingga rambutku rontok, lalu 
memanjang sebahu. Kemudian ibuku Ummu Ruman datang kepadaku -di 
saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku-, lalu ja memang- 
gilku. Maka aku datang kepadanya, sedangkan aku tidak tahu apa yang 
dikehendakinya terhadapku. Ia memegang tanganku, sehingga menghenti- 
kan aku di pintu rumah. Sungguh aku terengah-engah, hingga nafasku te- 
nang kembali. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusap- 
kannya pada wajah dan kepalaku. Lalu ia membawaku masuk ke rumah, 
tiba-tiba ada beberapa wanita anshar di dalamnya. Mereka berkata: "Se- 


192 193 
























































moga mendapat kebaikan, berkah dan sebaik-baik bagian". Ia menye- 
rahkan diriku kepada mereka, lalu mereka mempercantik diriku. Tiada 
(sesuatupun) yang mengejutkan aku, selain keceriaan Rasulullah saw. 
Selanjutnya ia menyerahkan Tara kepada beliau pada saat itu aku ber- 
umur sembilan tahun". 


SEKEN GEGER ar ANE VA 


Is Ta ita Ms A6 


"| . 


A 


IN 


73 


.. 


Ka KANAL TN 


daa Ab sisi 


3706. Dari 'Aisyah ra., Sesungguhnya Nabi saw. bersabda ke- 
padanya: "Aku melihat dirimu dalam mimpi dua kali, yaitu aku melihat 
(rupa)mu di sehelai sutera, dan (seseorang) berkata: "Inilah isterimu, ma- 
ka bukalah (wajah)nya". Ternyata dia adalah dirimu, maka aku berkata: 
"Jika ini adalah (pemberian) dari sisi Allah, maka Dia akan melak- 
sanakannya". 


IL IAI, “#3 ng 


aa 233 dea? Jelang - Yvv 
one PA ERA H2 
Ta Lp p3AE SO UI, Hoki 

PENA AN 


3707. Dari Hisyam dari ayahnya, ia berkata: "Khadijah meninggal 
sebelum kepergian Nabi saw. ke Madinah dengan (selisih) tiga tahun. 
Lalu beliau tinggal (di sana) dua tahun atau kurang lebih dari itu dan 
memperisteri "Aisyah, di saat ja berumur enam tahun. Kemudian beliau 


194 









membangun kota Madinah di saat ' Aisyah berumur sembilan tahun". 


ena 
(LIA Ba aN 
Maja bh dg AA 
PENA NI Hap | 
TAS AN) 


NN 


Et. 


3 


BAB 


HIJRAH NABI SAW DAN SAHABAT-SAHABATNYA KE 
MADINAH. (SABDA) NABI SAW: "ANDAIKAN TIADA 
HIJRAH, TENTU AKU MENJADI SESEORANG DARI 
SAHABAT ANSHAR. DAN (SABDA) NABI SAW: "AKU 
MELIHAT DIRIKU DALAM MIMPI BERHIJRAH DARI 
MAKKAH KE DAERAH BERPOHON KURMA. MAKA SIR- 
NALAH DUGAANKU, BAHWASANYA DAERAH ITU ADA- 
LAH YAMAMAH ATAU HAJAR, TERNYATA ITULAH 
MADINAH, YATSRIB. 


BAR UAN Hub IA 
| Ya LAPAR KUP APN 


, #3 RASA 72 ny1 Ia TN Aa kaya 


195 
























































TS (3 Ne Pe AN UE "1 EA 1 NATA "4 Peang 
aja AG MN Ga In BE Nabi 
Sa 5 2 ana maa 


aa | 


CA ya Pp da s4 AT: Ian Ai 


3708. Dari Abu Wa-il ra., ia berkata: "Kami mengunjungi Khabbab, 
lalu ja berkata: "Kami berhijrah bersama Nabi saw. dengan mengharap 
ridla Allah, maka pahala kami diserahkan kepada Allah. Di antara kami 
ada orang-orang yang tewas, ia tidak mendapat sedikitpun dari pahala- 
nya. Di antara mereka ialah Mush'ab bin Umair, ia terbunuh pada perang 
Uhud dan meninggalkan kain bergaris-garis. Lalu ketika kami menutup- 
kannya pada kepalanya, maka tampaklah kedua kakinya. Dan ketika kami 
menutupkannya pada kedua kakinya, maka tampaklah kepalanya. Maka 
Rasulullah saw. menyuruh kami menutup kepalanya dan meletakkan sedi- 
kit rumput di atas kedua kakinya. Di antara kami ada orang-orang yang 
telah matang buah-buahan miliknya, lalu ia memetiknya". 


31 pen aana 32 


25 LN Io aga Lae Hp NA 
Jan 3 KN Sajak 
AK IE AM GE aa 
BINA ANN Pa SA AI 
Mentah As AS ada pagi 
3709. Dari 'Umar ra., ia berkata: "Saya mendengar Nabi saw. ber- 
sabda: "Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, barang siapa hijrah- 


nya kepada dunia yang akan didapatkannya atau perempuan yang akan 
dikawininya, maka hijrahnya kepada apapun yang ia hijrahi. Dan barang 


196 





siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya ialah ke- 
pada Allah dan Rasul-Nya saw.". 


2 NPL NA 313, PD, 7 "4 1 
1 Ian Olga ken anae AV 
ya Na ea, 


. 


3710. Dari Abdullah bin 'Umar ra. ia berkata: "Tiada lagi hijrah se- 
sudah penaklukani (Makkah)". 


Ta) “0? 


LT 
Jas LAS nde 3 SI yeee ya 
201 PN FLA APA 
al Aa 9G 5 Sa JAE IN Ke YAN 
| “Aa 33 al 209 53 , 
yg Beda Adera NG 
Puud 9 24 
| » s0 009 PA ya td 
asi KB eta AN Ad ( OAleAN Hal Us, 
1 & Sesi 21112 ye AN 
Sg HA ea asa" Pera 
3711. Dari 'Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: "Saya bersama-sama 
'Ubaid bin 'Umair mengunjungi 'Aisyah, kami bertanya kepadanya 
tentang hijrah". Lalu ia menjawab: "Tiada hijrah lagi hari ini, dulu salah 
seorang dari orang-orang beriman lari dengan (membawa) agamanya ke- 
pada Allah dan Rasul-Nya saw. karena takut difitnah. Adapun pada hari 
ini Allah telah menampakkan Islam. Pada hari ini ia dapat beribadah 


kepada Tuhannya di manapun ia menghendaki. Tetapi adalah Jina dan 
niat". 


Hai TEWAS Ng pena 
LAN PA KAN UR APA 


197 





2 41 KIA Sa Berruta del Ta An 


aArer Hana Pa | Pa Kat Jan 


Jar TBU 3 Asi aa 


Aa RS & 2 “2 Pj 


Hah Opa L Aga LP TES Papa 


3712. Dari 'Aisyah ra., bahwasanya Sa'd ra. berkata: "Wahai 
Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui, bahwa tiada seorangpun yang 
lebih aku sukai untuk memeranginya di dalam (membela agama)Mu dari 
pada kaum yang mendustakan utusan-Mu dan mengusirnya. Wahai Allah, 
sesungguhnya aku menduga, bahwa Engkau telah menghentikan pepe- 


rangan antara kami dan mereka". 


?Aisyah meriwayatkan: "Dari pada kaum yang mendustakan NabiMu dan 


mengeluarkannya dari suku Ouraisy". 


Wala 2 1 .? 
4 Ha SG AAA YP 
SIB, 2 Aan KA ae Ae Ana 53 


LA Bo Pata 
2? "4 24 900 
Le 


Ya Da ENI A5 9 


3713. Dari Ibnu 'Abbas ra., berkata: "Rasulullah saw. diutus pada 
usja empat puluh tahun, beliau tinggal di Makkah tiga belas tahun dengan 
mendapat wahyu. Kemudian beliau diperintahkan berhijrah, maka beliau 
.berhijrah selama tiga belas tahun. Dan beliau meninggal pada usia enam 
puluh tiga tahun". 


. 


Lt 5 SIANG ag, 1 9 23114 
KA Dea TS 3 IE Pan AE VA 
13 9 SA an 


aa? Uh WAN Yak Pengie Ara) 


'198 





2) 


EN SA BEN AAS 
” 


- 


Ne KABUR yegaa 


ne ana AN ali Merah 20105, 


3 2100 2. #7. 1909 
ORA at 


An KAK LEE RA iaale at 8 GP EP. 
# Fara oh L) 2 (32 PPT se 
ay nak KIS Aya KAA AN 
5 1 5 2 4 oa” 
Agan Yen Ta KJ : Su 


- 2 ak 
«HA Id 


SEL, PAN - KEI Ia 
His Jia ak Jera 


3714. Dari Abu Sa'id Al Hudriy ra., bahwasanya Rasulullah saw. 
duduk di atas mimbar, lalu bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba di- 
perintah Allah memilih antara diberi keelokan dunia, apapun yang ia 
kehendaki dan suatu tempat di sisi-Nya. Lalu ia memilih tempat di sisi- 
Nya. Kemudian Abu Bakar menangis dan berkata: "Kami menebusimu 
dengan ayah dan ibu kami". Maka kami terheran kepadanya. Orang-orang 
berkata: "Lihatlah orang tua ini, Rasulullah saw. bercerita tentang se- 
orang hamba yang diperintah Allah memilih antara diberi keclokan dunia 
dan suatu tempat di sisi-Nya, sedangkan ia berkata: "Kami menebusimu 
dengan ayah dan ibu kami". Ternyata Rasulullah saw. itulah hamba yang 
diperintah untuk memilih. Abu Bakarlah yang mengajarkannya kepada 
kami. Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling pemu- 
rah kepadaku, dalam persahabatan maupun harta benda ialah Abu Bakar. 


199 


Dan seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari ummatku, tentu AP Ala FO BEAN AM REA KA TAN TIA Ta 
aku menjadikan Abu Bakar. Tetapi persahabatan Islam, tiada satupun 3 u2 ENY) 


pintu yang tersisa di dalam masjid, melainkan pintu Abu Bakar". 


Sa PANAI 


SAS UPI CAGE 


Par Ge 4 21 KAN 
Ea Pa) Kamar 
d5ihag hana Yan) 


De AI Ia Gt 


Keras evo dah 
Dika 2 yan 
Upi ag Sala 


se... 19 1211 Ky” 1 2 gn 
Sa Kan SEN KN La RE, 
K3 RA j3 


.y "JI. 
Kh Igo 
dhan : 205 .3 5 Nya Bag I20 ga sago on 91 NA ANA 3 1 s. 
AP: Paok, 


IPA KAN 

TANYA 
G WIB 5 A5, 
AG 
Ian yod aa) nh Kata 


PI 22 


PNG je Per 
2 ye sn 24, (aa 
ROM IL PNJ 
REI, 
SA SEN 
dp nga anna 
TE NCG Ii tp 
na 2 25 254 dyot0 Na, 
ET iv Lia 


2.69, sanak 21 1 ni 5 
SANA ASN Sa 3 NAN 


CA NASA Aan, 


t 


NN ! Me AS SN SAS 2 dy uan Pa 
Deng Mia 
KA 3 LI JB RN SANG 5 











201 





26, KN EN ASI 
5 ae SIA (3 Ob Ate, 
Kana Agate ah AN at Ge enja dian 
Ae ah PN YAN HA TP TB KESAN 
SANG, Je Nibneedy S 3 Ah 
ALA ANA SAE pp Kal YA 
DAS US) DANA EA 
LI Na BASA RI MI 
2 23 223 1GA dar ap AI dp 
SAAD “14 4 da Jana 13 Ia Par GA barat PP ta 
TN AHA 52 321 aa Atap 
K3 ERA AGAN MT AA $ 
DE Mp PA Apa da Lapan YP 
KA aa 
Mb Iiera Stnya yaastan NA 
AK La MEN Aasala del HI Kodya: A 6 


LAKI Anata Aa reka Lp 21 


202 





- 4 Ph sa 4 2 
AB 3 Rnb RS au Kn G 
ne s ye 1 1 205 
IG . gi 2 Ainan au AP 


sni ee Keep TN TAN 
RAN Per Ata Pa 
La YAAA PN 1 Wis 
Ea) Iyaa) kena 
33 Gusi tab j KA a ANA ON 
(3 Pan BUSI 
TPA TA pi LAN 
(ok #19 AN Pale Dian H3 a Urat Sa 
Kelak DaPaak ian KN ae 
Ly BN AE AAL Sao 
PA Aan pa Pa 
TES INN Sip3eal - IKA 


... KS 








2 010 


Ia ba Eee na Na ra 
pe " dar ab aurat Kla 233 
Kas AAS Halo Tak 133 2S, 
Age NAN s2 DANG Sean 
KAN RA NAN Teen 
Inai Spon ERA WA Dean 
» Gelam KIS Ara Pangpan Tt "3 Naa 
Hang Ta Kudo Ke 2,3 
LO Ea SE Ya ra 3 

SA 23 4 SE MA ella 

Cat sa Ka erie bias rana 
sela 2,9 KAA et 1G AA uaA 
Sec | Sts en Ne 

EN AA UIN 9 Saat, 9 A 2s “4 
re BELA 3 PT 
Sig Pe NA PEN PINTA DAU 

AN, Pan Ai Pena 
Uas 28-1 ra 1 P3 Ira LS 2d BA Neng APA 








CPI TA SANA ek 
INA AN KAA Ia ta fan 
SL sure PN PA 


900 Ag , Sana 


AN Jon ost ada Lay ad : SAY AL 
BEN Ag NA PEN STA saya 
AA SE BN Ya LL 
3 21 a03 Oa pe7g ag AU ad OR senin AD 
Pang Naba bgi 
JAN Fa Ipa ne KG 


ta 


JA genta YAN Fa Tan 4 
Perih PP ATA AN AYIN » 
PA PTEAL Len sari 
Rea PURE ari 23 Ana 
sate 2. Pa MANA eh 
MANA 1 sita, op H Hedi, 
ee rta GE Ae YES 
: MASA Mbak Na LA HE Naa, 
deni 20 ae aras 
Mae ee IN On ik any - ng 




















ABK, Akte Lama Yana MK 
bgs asa, Si natna 
KAL MEP AKA Ka Aa haga le 
PEN. 3 HAN AH 
Naga Bana SE pain 2 IN 
AS, Ainake NY rb) Nas aa ren ah 
MS maa IU EA 
Tapa Panda Anal Sab 45 pa 
an Ba dana 
(He dakota 
AN alta Wa FEE 
Domnapa Op ap oA al Kala W. na 
Ir 2933 ek SA Ca 
TA aan ME G5 Kie Ana sana 
aa sea 2 late kai 
Ba ena KE AYO 
NA Deer Ba akal) 2 aan 
EA PEN TA PE ra A 


206 


N 





ee . Tu 14 1 J0 1. 
.. 


SEIA Elahe Ip Kak an Jo nAh 
saku NI Jah aa Ki JA Sella Ag 
at Ira nya PP NT Ka 1 bagi 
Maag Ir agar 9 Ai aa 
(ran &: PJ Haag una gn.) Haag 15 arya 

Jam 3 ATA "gn Ds aa SA Na 

15, PKPA Hi P1 ear? 
3 panen 1 ba aan ds 20) 
Sa aa Jess LA DSA “do 
NS Kes oasA TANYA C3 AI anda 
A5 3! AG Ser Apa BII 


Pan MN ON AA EN 
PEG ea 3 2 ea » Ga Pata 


PENA AN PAN in ps ny 


3715. Dari 'Aisyah ra. isteri Nabi saw., ia berkata: "Saya tidak per- 
nah mengetahui kedua orang tuaku sama sekali, kecuali mereka berdua 
taat beragama. Dan tiada hari berlalu atas kita, melainkan pada hari itu 
Rasulullah saw. datang kepada kami di dua ujung hari, yaitu pagi dan 
sore. Kemudian ketika orang-orang muslim mendapat cobaan, Abu Bakar 
keluar untuk berhijrah menuju arah daerah Habasyah. Sehingga (ketika) 
sampai di Barkal Ghimad, ia bertemu dengan Ibnu Daghinah, yaitu pe- 


mimpin kabilah Oarah. Ia bertanya: "Hendak kemanakah engkau, wahai 


Abu Bakar?". Abu Bakar menjawab: "Kaumku telah mengusirku, lalu aku 
hendak pergi ke sebuah daerah seraya beribadah kepada Tuhanku". Ibnu 
Daghinah berkata: "Orang yang seperti dirimu, wahai Abu Bakar tidak 
pernah keluar dan tidak dikeluarkan. Engkau memberi (sedekah) orang 
fakir, menyambung sanak saudara, menanggung beban orang yang lemah, 
menyuguhkan jamuan kepada tamu dan membantu kejadian-kejadian 


“207 





























yang hak (benar), maka saya adalah tetanggamu. Kembalilah dan ber- 
ibadahlah kepada Tuhanmu di negerimu". Lalu ia kembali dan Ibnu Dag- 
hinah berangkat bersamanya. Kemudian Ibnu Daghinah berkeliling ke 
beberapa pemimpin Ouraisy pada sore hari, ia berkata kepada mereka: 
"Sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak keluar dan tidak dikeluar- 
kan. Apakah kalian mengeluarkan seorang laki-laki yang memberi 
(sedekah) orang fakir, menyambung sanak saudara, menanggung beban 
orang yang lemah, menyuguhkan jamuan kepada tamu dan membantu 
kejadian-kejadian yang benar?". Orang-orang Ouraisy tidak mendusta- 
kan(nya) di hadapan Ibnu Daghinah, mereka berkata kepada Ibnu 
Daghinah: "Perintahkan kepada Abu Bakar agar beribadah kepada Tuhan- 
nya di rumah, shalat di situ dan membaca apa saja yang ia kehendaki. 
-Janganlah ia menyakitkan kami dengan hal tersebut dan janganlah mem- 
perlihatkannya, karena kami takut ia akan memfitnah (mengganggu) isteri 
dan anak-anak 'kami". Kemudian Ibnu, Daghinah mengatakan hal tersebut 
kepada Abu Bakar. Karena itulah, maka Abu Bakar ra. memulai ber- 
ibadah kepada Tuhannya di rumah, tidak memperlihatkan shalatnya dan 
tidak membaca di selain rumahnya. Kemudian jelaslah bagi Abu Bakar, 
maka ja membangun masjid di halaman rumahnya. Ia shalat dan mem- 
baca Al Our'an di situ. Lalu isteri orang-orang musyrik dan anak-anak 
mereka berdesak-desakan kepadanya. Mereka kagum dan memandang 
kepadanya. Abu Bakar adalah laki-laki yang sering menangis, ia tidak 
mampu menahan kedua matanya di saat membaca Al Our'an. Maka hal 
tersebut menghawatirkan bagi para pemimpin Ouraisy, yaitu orang-orang 
musyrik. Mereka mengirim perutusan kepada Ibnu Daghinah, lalu ia 
mendatangi mereka. Mereka berkata: "Sesungguhnya kami membolehkan 
Abu Bakar dengan jaminan keamananmu agar ia beribadah kepada 
Tuhannya di rumah, namun dia melampaui batas tersebut. Dia mem- 
bangun masjid di halaman rumahnya dan memperlihatkan shalat dan ba- 
caan (Our'an) di situ. Kami takut dia akan mengganggu isteri dan anak- 
anak kami, maka hentikanlah dia. Apabila ia hendak mencukupkan untuk 
beribadah kepada Tuhannya di rumah, maka ia boleh melakukannya. Dan 
apabila dia enggan, kecuali dengan memperlihatkan hal itu, maka minta- 
lah dia agar mengembalikan jaminan keamanan kepadamu. Sesungguhnya 
kami tidak ingin menghianatimu, namun bukanlah kami mengakui 
tindakan terang-terangan kepada Abu Bakar". 

La si berkata: "Lalu Ibnu Daghinah Nan Abu Bakar, ia berkata: 


208 





"Engkau benar-benar telah mengetahui apa yang aku janjikan kepadamu. 
Ada kalanya engkau mencukupkan pada demikian itu (beribadah di ru- 
mah) dan ada kalanya engkau mengembalikan jaminan keamanan kepada- 
ku. Aku tidak suka orang-orang arab mendengar, bahwasanya diriku 
dihianati, karena seorang laki-laki yang sudah aku tetapkan perjanjian 
untuknya". Abu Bakar menjawab: "Sungguh aku akan mengembalikan 
jaminan keamanan kepadamu dan aku senang dengan jaminan keamanan 
dari Allah". Nabi saw. pada hari itu berada di Makkah. Kemudian Nabi 
saw. bersabda kepada orang-orang. muslim: "Sesungguhnya aku pernah 
diperlihatkan kampung (tempat) hijrahmu yang berpohon kurma di antara 
dua daerah berbatu hitam. Maka berhijrahlah orang yang pernah 
berhijrah, menuju Madinah. Dan kebanyakan.orang yang pernah berhijrah 
di Habasyah kembali ke Madinah. Abu Bakar-pun bersiap-siap menuju 
Madinah, lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Pelan-pelanlah, 
sesungguhnya aku mengharapkan semoga diriku mendapat izin".. Abu 


. Bakar bertanya: "Apakah engkau mengharapkan hal itu?, demi ayahku". 


Beliau menjawab: "Ya". Kemudian Abu Bakar menahan dirinya karena 
Rasulullah saw., agar ia dapat menemani beliau. Ia memberi makan dua 
untanya dengan daun Samur selama empat bulan. 'Aisyah berkata: "Pada 
suatu hari ketika kami sedang duduk di dalam rumah Abu Bakar di 
tengah hari, seseorang berkata kepada Abu Bakar: “Inilah Rasulullah 
saw. (datang) dengan bertudung kepala -pada suatu waktu di mana beliau 
belum pernah mendatangi kami pada waktu (seperti) itu-. Abu Bakar 
berkata: "Sebagai tebusan baginya adalah ayah dan ibuku Demi Allah, 
beliau tidak datang pada saat seperti ini, kecuali ada sesuatu (urusan)". 
? Aisyah berkata: "Rasulullah saw. datang seraya minta izin. Lalu ia 
memberi izin kepada beliau dan masuk". Selanjutnya Nabi saw. bersabda 
kepada Abu Bakar: "Keluarkanlah orang-orang yang ada di dekatmu". 
Abu Bakar menjawab: "Mereka hanyalah keluargamu, dengan ayahku 
engkau ditebusi, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Diriku benar-benar 
diizinkan untuk keluar". Abu Bakar bertanya: "(Apakah termasuk) 
sahabat, dengan ayahku engkau ditebus, wahai Rasulullah?" Rasulullah 
saw. menjawab: "Ya". Abu Bakar berkata: "Dengan ayahku engkau 


: aga wahai Rasulullah, maka ambillah salah satu dari dua untaku 


. Rasulullah saw. bersabda: "(Tetapi harus) dengan harga". Aisyah 
me "Lalu kami menyiapkan kedua unta itu dengan persiapan 
secepatnya. Kemudian kami membuatkan bekal untuk mereka berdua di 


209 





























dalam kantong. Kemudian 'Asma binti Abu Bakar memutus ikat 
pinggangnya dan mengikatkannya pada mulut kantong itu. Maka dengan 
demikian ia disebut dengan "Dzatun Nithag" (wanita yang memiliki ikat 
pinggang). 'Aisyah berkata: "Kemudian Rasulullah saw. dan Abu Bakar 
menyusul kegua di gunung Tsaur, mereka bersembunyi di situ tiga 
malam. Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang cerdik lagi cepat 
pemahamannya ikut bermalam di sisi mereka berdua. Ia keluar dari sisi 
mereka berdua pada waktu sahur, lalu pagi harinya ia berkumpul dengan 
orang-orang Ouraisy di Makkah seperti layaknya orang yang bermalam: 
Ia tidak mendengar sesuatu (rahasia) yang akan memperdayakan mereka 
berdua, kecuali ia menjaganya sampai ia membawa berita itu kepada 
keduanya disaat malam mulai kelam. ' Amir bin Fuhairah -bekas hamba 
Abu Bakar- menggembalakan kambing untuk diperah susunya bagi 
keduanya, lalu ia menggandengkan kambing itu di dekat mereka berdua 
di saat sebagian waktu Isya” telah lewat. Maka keduanya bermalam 
dengan mendapat susu segar, -yaitu susu kambing perahannya dan susu 
yang dicelup batu panas-, hingga 'Amir bin Fuhairah menyeru pada 
kambing itu pada waktu menjelang fajar. Ia melakukan hal itu setiap 
' malam selama tiga malam. Rasulullah saw. dan Abu Bakar mengupah 
seorang laki-laki Bani Daiyl, yaitu dari Bani 'Abd bin ?'Adiy untuk 
menjadi pemandu yang ahli, padahal ia telah bersumpah pada keluarga 
'Ash bin Wail As Sanmiy. Ia adalah pemeluk agama orang-orang kafir 
'Ouraisy, namun mereka berdua mempercayainya. Lalu keduanya 
menyerahkan kedua untanya kepadanya dan menjanjikan dia di gua Tsaur 
setelah tiga malam dengan membawa kedua unta mereka pada subuh, 
hari ketiga. Dan berangkatlah 'Amir bin Fuhairah dan pemandu itu 
bersama mereka berdua (Nabi dan Abu Bakar), Lalu pemandu itu 
mengambil jalan pantai bersama mereka. 
Suragah bin Ju'syum berkata: "Beberapa utusan orang-orang kafir 
Ouraisy datang kepada kami, mereka membuat sayembara dengan 
memberi hadiah kepada siapa saja yang dapat membunuh atau menawan 
Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Ketika aku duduk di salah satu tempat 
pertemuan kaumku Bani Mudlij, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari 
mereka, sehingga ia berdiri di depan kami, padahal kami sedang duduk. 
Ia berkata: "Wahai Suragah, sungguh aku telah melihat beberapa orang di 
pantai, aku menduga itulah Muhamamd dan sahabat-sahabatnya". 
Suragah menjawab: "Saya tahu bahwa mereka adalah Nabi dan 


210 





sahabat-sahabatnya, lalu saya berkata: "Sesungguhnya mereka bukanlah 
Nabi dan sahabatnya, tetapi engkau melihat si fulan dan fulan yang pergi 
dengan (mendapat) pengawasanku. Kemudian aku diam di tempat 
pertemuan itu sesaat, Jalu berdiri, masuk dan menyuruh hamba 
perempuanku untuk keluar membawa kudaku, yaitu dari balik bukit, lalu 
menahannya untukku. Aku mengambil lembingku, lalu membawanya 


“keluar dari belakang rumah. Dan aku meletakkan ujung bawah lembing 


itu di tanah dan merendahkan ujung atasnya, sehingga aku sampai pada 
kudaku, lalu menungganginya. Aku mempercepat (lari) kuda itu agar 
membawaku berjalan selekasnya, sehingga aku dapat mendekati mereka 
(Nabi dan sahabatnya). Selanjutnya kudaku tergelincir dan aku 
tersungkur. Aku bangun dan menggapaikan tangan ke tempat anak 
panahku, lalu mengeluarkan beberapa anak panah dari situ. Dan aku 
mencari penjelasan dengan cara (mengundi) anak panah itu, apakah aku 
dapat membuat mereka sengsara ataukah tidak?. Maka keluarlah apa 
yang tidak aku sukai. Kemudian aku menunggang kudaku -sedang aku 
tidak percaya lagi pada (undian) anak panah itu- agar membawaku ber- 
jalan selekasnya. Sehingga ketika aku mendengar bacaan Rasulullah saw. 
-beliau tidak menoleh, sedang Abu Bakar sering kali menoleh-, maka 
kaki depan kudaku terperosok di dalam tanah, hingga mencapai kedua 
lututnya dan aku terpelanting dari atasnya. Kemudian aku menghalaunya, 
maka ia bangkit dan hampir saja ia tidak dapat mengeluarkan (mencabut) 
kedua kaki depannya. Ketika ia kembali berdiri tegak, tiba-tiba pada 
bekas kedua kakinya itu ada debu yang bertebaran di langit bagaikan 
asap. Lalu aku mencari penjelasan dengan cara (mengundi) anak panah, 
maka keluarlah apa yang tidak aku sukai. Aku menyeru kepada Nabi dan 
sahabatnya dengan (meminta) jaminan keamanan, lalu mereka berhenti. 
Kemudian aku menunggang kudaku, hingga sampai kepada mereka. Dan 
ketika aku temui suatu peristiwa, yaitu tertahan dari mereka, terbetiklah 
dalam hatiku bahwa kelak urusan Rasulullah saw. akan menang. Aku 
berkata kepada beliau: "Sesungguhnya kaummu telah menyayembarakan 
hadiah disebabkan engkau". Lalu aku menceriterakan kepada Nabi. dan 
sahabat-sahabatnya tentang apa yang diinginkan semua orang terhadap 
mereka. Aku menawarkan perbekalan dan harta kepada mereka, tapi me- 
reka berdua tidak mengurangi (apapun yang ada pada) ku. Dan mereka 
berdua tidak menanyakan (apapun) kepadaku, beliau hanya berkata: 
"Rahasiakanlah diri kami". Lalu aku meminta kepada beliau untuk menu- 


211 












































lis surat jaminan keamanan, maka beliau menyuruh ' Amir bin Fuhairah, 
ja menulis pada lembar kulit yang telah disamak. Kemudian Rasulullah 
saw. berlalu. 

'Urwah bin Zubair ra. menceriterakan, bahwasanya Rasulullah saw. 
bertemu Zubair di kafilah orang-orang Islam, mereka adalah para sau- 
dagar yang kembali dari Syam. Zubair memakaikan pakaian putih kepada 
Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Orang-orang muslim Madinah telah 
mendengar keberangkatan Rasulullah saw. dari Makkah. Mereka pergi 
pagi hari setiap pagi ke gurun berbatu hitam, mereka menantikan beliau, 
sehingga mereka pulang karena teriknya tengah hari. Pada suatu hari 
mereka pulang, setelah lama menantikannya. Dan ketika mereka kembali 
.ke rumah masing-masing, maka ada seorang laki-laki Yahudi naik ke atas 
benteng untuk sesuatu urusan yang akan dilihatnya. Lalu ia melihat 
Rasulullah saw. dan 'sahabat-sahabatnya berpakaian putih-putih. Fa- 
tamorgana menjadi hilang (dari pandangan) sebab mereka tampak. Orang 
Yahudi itu tidak mampu (menahan diri) untuk berseru dengan suaranya 
yang keras: "Wahai golongan orang-orang arab, inilah pemimpinmu yang 
kalian nanti-nantikan". Lalu orang-orang muslim berhamburan menuju 
senjatanya, mereka menemui Rasulullah di tengah gurun berbatu hitam. 
Beliau berjajar dengan mereka di sebelah kanan, sehingga beliau beserta 
sahabat-sahabatnya singgah di (rumah) Bani 'Amr bin 'Auf. Waktu itu 
pada hari Senin bulan Rabi'ul Awal. Kemudian Abu Bakar berdiri 
(menghadap) semua orang, sedang Rasulullah saw. duduk sambil diam. 
Maka mulailah orang-orang Anshar berdatangan -yaitu mereka yang be- 
lum pernah melihat Rasulullah- menghormat Abu Bakar, sampai matahari 
menyoroti Rasulullah. Lalu Abu Bakar menghadap, sehingga menaungi 
beliau (dari sinar matahari) dengan selendangnya. Maka orang-orang baru 
mengenal Rasulullah saw. pada saat itu. Rasulullah saw. tinggal di Bani 
?»Amr bin 'Auf sepuluh malam lebih sedikit dan dibangunlah sebuah 
masjid yang didasari ketagwaan dan Rasulullah saw. shalat di dalamnya. 
Selanjutnya beliau menunggang untanya berjalan bersama orang-orang 
itu, sampai untanya menderum di Masjidir Rasul saw. di Madinah. Di 
sanalah orang-orang muslim menjalankan shalat pada saat itu. Dulu 
tempat (masjid) itu adalah tempat penjemuran kurma milik Subail dan 
Sahl, yaitu dua anak yatim di bawah perwalian Sa'd bin Zurarah. Pada 
saat untanya-menderum, Rasulullah saw. bersabda: "Insya Allah, inilah 
rumah itu". Kemudian Rasulullah saw. memanggil kedua anak yatim itu, 


212: 






lalu beliau menawar tempat penjemuran kurma untuk dijadikan masjid. 
Kedua anak itu menjawab: "Tidak, bahkan kami menghibahkannya kepa- 
damu, wahai Rasulullah". Rasulullah enggan menerimanya sebagai hibah, 
sampai beliau dapat membelinya dari kedua anak itu. Kemudian beliau 
membangun tempat itu sebuah masjid dan mulailah Rasulullah saw. ber- 
sama sahabat-sahabatnya memindahkan batu bata untuk membangunnya. 
Beliau bersabda, -sambil memindahkan batu bata itu: "Barang yang di- 
bawa ini (batu bata) bukanlah barang bawaan dari Khaibar, ini adalah 
lebih baik dan lebih suci, wahai Tuhanku". Dan beliau bersabda: "Wahai 
Allah, sesungguhnya pahala itu ialah pahala akhirat, maka kasihanilah 
orang-orang Anshar dan Muhajir". TN 


25 dota 5 an ba SA GEA CE WA 
2 14, Pai 0992 4 Pat ne, na » 91. 

CNN AE Ang ade 
HIS J3 LA LAB MSI 


|. 3716. Dari Asma” ra.: "Aku pernah membuat perbekalan makan 
untuk Nabi saw. dan Abu Bakar, di saat keduanya hendak ke Madinah. 
Lalu aku berkata kepada ayahku: "Aku tidak mendapatkan sesuatu apa- 
pun yang dapat kuikatkan, selain ikat pinggangku". Ayah menjawab: 
"Belahlah (ikat pinggangmu)". Kemudian aku melakukannya, maka aku 
disebut Dzatun Nithagain (wanita yang memiliki dua ikat pinggang). 


» 4 NN MMA UN ADA PN NN RN NP 
AI LS EN TESIS KE LI NW 
, ERA PK ANAK t.. a14 
Seda MA ASASI Aa 
ad 


KAL Ae jatah 
4 binga 1 0L NI 04 Perah 179 
Ka g Pl IE NG Seo ja pai 


213 



































LA PA FATA Pa Ka NT 
ten AAA ea 


2 m2 


PAPSAT 


3717. Dari Barra' ra., ia berkata: "Ketika Nabi saw. menuju Madi- 
nah, Suragah bin Malik bin Ju'syum membuntuti beliau. Lalu Nabi saw 
mendoakan celaka kepadanya, maka tersungkurlah kudanya bersama dia". 
Suragah berkata: "Berdoalah kepada Allah untukku dan aku tidak akan 
menyengsarakanmu". Lalu beliau berdo'a untuknya. Barra” berkata: 
“Rasulullah saw. merasa haus, lalu melewati seorang penggembala". Abu 
Bakar berkata: "Aku mengambil mangkuk, lalu memerah sedikit air susu 
didalamnya. Beliau meminumnya, sehingga aku merasa puas". 


2320 210 no 


PAI PRA Ka Lela, “575 GAN 
KB ee Batan 2 2223 AG 


1835 .. s8 PP "ALI NTP "412 


Kang pe ten Kota, HB 2 Aan 
No 335 1 PegaAn ge nyaa 
Serius de Tan en SIP 
KING ny Ip JAS a61 PAMA Kerpar 


3718. Dari Asma' ra., bahwasanya ia mengandung Abdullah bin Zu- 
bair. Ia berkata: "Aku keluar (berhijrah), sedang aku hampir melahirkan. 
Aku sampai di Madinah dan singgah di Oubba', lalu aku melahirkan di- 
situ. Kemudian aku membawanya kepada Nabi saw. dan meletakkannya 
di pangkuan beliau. Beliau minta satu biji kurma, beliau mengunyahnya, 
lalu menyuapkan pada mulutnya (Ibnuz Zubair). Sesuatu yang pertama 
kali masuk di perutnya adalah ludah Rasulullah saw. Kemudian beliau 
mencecapkan kurma pada (langit-langit mulutjnya. Beliau berdo'a dan 
memintakan berkah untuknya. Dia (Ibnuz Zubair) adalah anak yang per- 
tama kali dilahirkan pada masa Islam". | 


214 






ANDI SAE Ha A3 vvig 
Ng Pa) 
pa kanak 


3719. Dari Asma” ra., bahwasanya ia berhijrah kepada Nabi saw., 
padahal ia sedang mengandung. 


2161 1395 ta (22 NA beta 
Io 333 2 JII - Naa KENA, 
s0 "A0 244 an) 
aa del Pa AS KAL KMI 
». 30, P 34 2.0 Kana 

413 ak 1 Se Banana 2 Na | 
yen (12 4 5, PA 15 Na 
3720. Dari "Aisyah ra. ia berkata: "Anak yang pertama kali dilahir- 
kan pada masa Islam ialah Abdullah bin Zubair. Mereka membawanya 
kepada Nabi saw. beliau mengambil satu biji kurma, lalu mengunyahnya. 


Kemudian beliau menyuapkan pada mulutnya. Maka sesuatu yang per- 
tama kali masuk di perutnya adalah ludah Nabi saw." 


ss Ga GAS angsa 
An SNN Id tan 
Pi 215 PP Para 112 P 153,21 
Sea PAN naa 5 TN D3 
DAS AN ta Mira PANEN FG | 
lis NN TA WS 2 NG AN pon 


83 Keane ENY ba 2SNJAN Gas 


215 





Ea Mon ai Inna aa 233 ya an 3 

v IN ae Ae Pp, Pa 
AS dn SA SAN 
KAN UN ANE TO AAA : 
35 yaaa ASAM JASA 
h DA ate IN PAMA FLA 220 
Keran dad GA MS 
sa pia PB j We KANG, er 


3. 3 (AP La 


PAN NO SNN ga NAS 
« 5 s5 “X5 Jend USA FA Pita 


Pe 20913 


Is RE sa ak AAL AL Knee Dang 


114 IIA v3 


Sl BY YaaN 


SAN tan 3114 


HESN RU Ups PA BER 
Na NE RAin ae MANA 
SA Ana TEA Ags DE ASI PA 
SS NY Ags aa Para AE Yaar Sa na 


pe yatn ah MTA 


: AE, PW Atara PN 3 


Agt LAGI 1 aa 


216 





Juna Assate BAE AI oa Tt 
Apa Oi Hadi Ss ain ANIS 
Hn it Tes 
BEBAN LN GS EA 25236 
Hesgas HC NA Tut 
“3 — Ka AN AS a30 Anas 
Pa maen Saja 1 Aa SAS) Saat ypag 
Aa OH, SPN MAAN PENA 
PIK ALAN anto 
Pa AN Aap FesA ka js 
(sia Un WAK DN, Pra aa 
Sebaai, MAN ADE 98 EA 
PA Klas HSNI (3 1 AG, Ha 
SG anita) PA AN IG 
SAS Ta IS AA U Lawa 


. 


LA Lp AP Rn SA Up Papua 


VE ASI SK Pai dl 


217 




















TP ASEAN Ap ala 


3721. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: KEREN saw. menuju 
ke Madinah dengan membonceng Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang 
tua yang dikenal, sedang Nabiyullah saw. adalah pemuda yang tidak 
dikenal". Anas berkata: "Lalu ada seorang laki-laki bertemu Abu Bakar 
dan bertanya: "Wahai Abu Bakar, siapakah lelaki yang ada di depan- 
mu?". Ia menjawab: "Ini adalah lelaki yang menunjukkan jalan kepada- 
ku". Anas berkata: "Seseorang menduga bahwa yang ia kehendaki adalah 
jalan, yakni jalan kebajikan". Kemudian Abu Bakar menoleh, tiba-tiba 
ada seorang penunggang kuda yang pernah bertemu mereka (Nabi dan 
.sahabat-sahabatnya) Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah se- 
' orang penunggang kuda yang pernah bertemu dengan kita". Nabiyullah 
saw. menoleh, lalu bersabda: "Wahai Allah, pelantingkanlah dia". Maka 
ia dipelantingkan kuda(nya). Kemudian kuda itu berdiri sambil meringkik. 
Lelaki itu (Suragah) berkata: "Wahai Nabiyullah perintahkanlah kepada- 
ku apa saja yang engkau kehendaki". Beliau menjawab: "Berhentilah di 
tempatmu, janganlah engkau membiarkan seseorang bertemu dengan 
kami". Anas berkata: "Maka ia (Suragah) berjuang untuk Nabi saw. di 
awal hari dan sebagai penjaga beliau (dari mara bahaya) di akhir hari. 
Rasulullah saw. berhenti di sebelah gurun berbatu hitam, lalu mengirim 
perutusan ke sahabat-sahabat Anshar. Mereka datang kepada Nabi saw. 
dan Abu Bakar. Mereka mengucapkan salam kepada keduanya dan me- 
reka berkata: "Menungganglah “engkau berdua dengan aman lagi dipa- 

uhi". Maka Nabi saw. beserta Abu Bakar menunggang (unta) dan mere- 
ka mengelilingi keduanya dengan senjata. Lalu di Madinah diberitakan: 
"Nabiyullah sudah datang". Mereka naik ke atas sambil melihat dan 
berkata: "Nabiyullah sudah datang". Beliau berjalan, hingga berhenti di 
sebelah rumah Abu Ayyub. Sesungguhnya beliau sedang menceriterakan 
keluarganya, tiba-tiba Abdullah bin Salam mendengarkannya ketika ia 
berada di pohon kurma milik keluarganya, seraya memetik buah untuk 
mereka. Ia bergegas meletakkan apa yang dipetiknya untuk mereka di 
(sebelah rumah) itu, lalu datang dengan membawa (hasil petikan)nya. Ia 
mendengar Nabiyullah saw., kemudian kembali kepada keluarganya. 
Nabiyullah saw. bertanya: "Manakah rumah keluarga kami yang ter- 
dekat?". Abu Ayyub menjawab: "Saya, wahai Nabiyullah, ini rumahku 
dan ini pintuku". Beliau bersabda: "Pergilah, dan siapkanlah tempat tidur 
siang untuk kami". Ia berkata: "Berdirilah kalian berdua dengan men- 
dapat berkah Allah". Maka ketika Nabi saw. datang, Abdullah bin Salam 


218 





juga datang, lalu berkata: "Aku bersaksi sesungguhnya engkau utusan 
Allah dan engkau datang membawa kebenaran. Sungguh orang-orang 
Yahudi tahu bahwa aku adalah pimpinan mereka, putra pimpinan mereka, 
ulama' dan putra ulama. mereka. Untuk itu tanyakanlah kepada mereka 
tentang diriku, sebelum mereka tahu bahwasanya aku telah masuk Islam. 
Karena jika mereka tahu bahwa aku telah masuk Islam, maka mereka 
mengucapkan sesuatu (dusta) yang tiada pernah ada padaku". Nabiyullah 
saw. mengirim perutusan, lalu mereka datang dan masuk kepada beliau. 
Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada mereka: "Wahai golongan 
Yahudi, kecelakaanlah bagimu, takutlah kepada Allah. Demi Allah, tiada 
Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya kalian tahu, bahwa aku adalah 
utusan Allah dengan benar, dan aku datang kepadamu membawa kebe- 
naran, maka masuk Islamlah kalian". Mereka menjawab: "Kami tidak 
mengetahuinya". Mereka berkata kepada Nabi: "Dia mengatakannya tiga 
kali". Beliau bertanya: "Siapakah lelaki dalam kelompokmu (yang ber- 
nama) Abdullah bin Salam itu?". Mereka menjawab: "Dia adalah pemitn- 
pin kami, putera pemimpin kami, ulama” dan putera ulama” kami". Be- 


lau bertanya: "Bagaimana pendapatmu, jika ia telah masuk Islam?". 


Mereka menjawab: "Mahasuci Allah, dia (Abdullah bin Salam) tidak 
akan masuk Islam". Beliau bertanya: "Bagaimanakah pendapatmu, jika dia 
masuk Islam?". Mereka menjawab: "Maha suci Allah, dia tidak akan ma- 
suk Islam": Beliau bersabda: "Wahai Ibnus Salam, keluarlah kepada me- 
reka". Ja keluar, lalu berkata: "Wahai golongan Yahudi, takutlah kepada 


Allah. Demi Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya kalian tahu 


bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau datang membawa kebenaran". 
Mereka menjawab: "Engkau berdusta". Kemudian Rasulullah saw. me- 


: ngusir mereka. 


241 4 (3 1” 


PARA IE LSN SL MEL Yias 55 ANN 
Pi Penaa TAN PGA 
230p Klan Ap AAA TA IG 
Er Tan PAN IKAN al 


219 








.4 mat tan 2014 

3722. Dari "Umar bin Khaththab ra. berkata: "Ia ('Umar) mewajib- 
kan kepada orang-orang Muhajir (membayar) empat ribu bagi setiap 
orang. Dan ia mewajibkan kepada Ibnu ' Umar membayar tiga ribu lima 
ratus. Lalu ditanyakan kepadanya: "Dia (Ibnu 'Umar) itu termasuk orang- 
orang Muhajir, maka mengapakah engkau menguranginya dari empat 
ribu". 'Umar menjawab: "Sesungguhnya ia dibawa berhijrah oleh kedua 
orang tuanya". 'Umar berkata: "Ia tidaklah sama dengan orang yang ber: 
hijrah sendiri". | 


, Pada Shi bni AAA DGN LA SAN 


ti ... 


HA Pr Ken, 
HN JA ANA AG opitar 
ana ah R9) 1 AA 9 091 214 2418 23 5 
Nae Ina PN La apa SUN 
bngt GG 2! nat Nana Tera 3, N ANE , 4 ter 


bd 3 


Bi RA af Uas aa DeN AO Sy aA 


5 , 
pura An Eabaake jie Ji Nan ada kaki 
II 12531 Ya. SN Sae 


.. SA A3 RP A3 yaa Ian pda 


3723. Dari Khabbab:ra., ia berkata: "Kami pernah berhijrah bersama 
Rasulullah saw. demi mengharapkan ridla Allah dan menyerahkan pahala 
kami kepada Allah: Di antara kami ada orang yang telah meninggal, ia 
tidak pernah mendapatkan sedikitpun pahalanya. Termasuk mereka ada- 
lah Mush'ab bin 'Umair, ia terbunuh pada hari perang Uhud. Kami tidak 


' mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya, selain kain bergaris-garis. 


Ketika kami menutupkannya pada kepalanya, maka keluarlah kedua 
kakinya. Dan ketika kami menutupkan pada kedua kakinya, maka keluar- 
lah kepalanya. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh kami menutupkan 


20 













, kain itu pada kepalanya dan meletakkan sedikit rumput pada kedua 
: kakinya. Di antara kami ada orang-orang yang telah masak buah-buahan- 
nya miliknya, lalu ia memetiknya". 


31 BAR, 2 1 20y ng. 
— BUIGS ss PEN Sp Ir 


SESI II Tatu, AAN 


” 


Ka. asudn ana hbe 


bebe 259 g 4 Tea ong Aa (Ka 2) 24 "20 7h -. 
9 da ana, adala ID 


Pi an selat Ld ve. KY 1 3392 .. 1 


ta 


| # a aga ks 4 ig 214 
| 0d am 5 Ae EA, 
d ppi pepe sig LN Sudung Pz/ , 2 Pur 
kah REI Hg nan 


AAN AP Da ka Mean 
3 3 da AA Maa 2. 


7. 
jea 


| 3724. Dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy” ariy ra. ia berkata: 
| "Abdullah bin "Umar bertanya kepadaku: "Apakah. engkau mengetahui 
1 “ apa yang dikatakan ayahku kepada ayahmu?". Aku menjawab: "Tidak". 
| Ia bertanya: "Sesungguhnya ayahku pernah berkata kepada ayahmu, wa- 
$ : hai Abu Musa, apakah membuatmu senang bahwa masuk Islam kami ber- 
| sama Rasulullah saw., hijrah kami, jihad kami dan semua amal kami 
f ialah tetap bagi kami, dan Sesungguhnya arnal yang telah kami lakukan 
1 | sesudahnya dapat menyelamatkan kami dari hal itu secara memadai?". 
: . Ayahko berkata: "Tidak, demi Allah, kami sungguh-sungguh berjihad 


2 





sesudah Rasulullah saw, kami shalat, puasa dan beramal kebajikan. Su- 


dah banyak orang-orang yang masuk Islam di hadapan kami, dan itulah 


yang kami harapkan". Lalu ayahku berkata: "Tetapi, Demi Dzat yang diri 
'”Umar.ada dalam kekuasaannya, tentu aku menginginkan hal itu tetap 
bagi kami dan semua perkara yang kami lakukan sesudahnya dapat me- 
nyelamatkan kami dari hal itu secara memadai". Lalu aku berkata: "Demi 
Allah, sungguh ayahmu lebih baik dari ayahku". 







P0 AE 

ag Bana Kate 
agan 
»« 


00an 298 36 9 


KN kena Jai F jane, seat Neh 2g 
G NA PLAN CIA A5 


. - 
td 


Kat Maa IN AA AT 


da1 2 


4 


AI 0 


an 


























KA #2? 











.. 


Pe) 


3 814 TA TPA PAN 


eng An bag 


57 IE YYro 


VE AIA 


AA sad 313 


Ata 


PAN ANA UBYA us 
PANGI pare Kn ed si 
Pen, Tae Ne NN re Aa DG 142 AN 24, PG 


de Alaga 


ag .. kt Kn 14 a0911 
at Tai ANAK. PEN 


pt0 211 2-24 


Aan fana SG Jeda ale 
Tan 2144 Bab AA 3 
menua So Gaya Ap ang 
IE ENYA EMS ASEP balap 
5, Pa Naa s0 
LB AU SE ME AG 
| Call 39? PAS IG 3, 3 Par 


AN NA Arena YA PAN 
































Gp 


3725. Dari Abu "Utsman, ia berkata: "Aku pernah mendengar Ibnu 

"Umar marah, ketika dikatakan bahwa ia berhijrah sebelum ayahnya". 

— Ibnu "Umar berkata: "Saya dan "Umar datang kepada Rasulullah saw., 

kami mendapatkan beliau tidur tengah hari, lalu kami kembali ke rumah. 

"- Kemudian "Umar mengutusku dan berkata: "Pergilah dan lihatlah, apakah 

beliau sudah terjaga?". Lalu saya datang kepada beliau, masuk dan ber- 

sumpah setia (baiat) kepadanya. Selanjutnya saya kembali kepada 'Umar 

dan memberitahukan bahwa beliau sudah terjaga. Lalu kami pergi kepada 

beliau dengan berjalan cepat, sehingga ia masuk kepada beliau dan ber- 
sumpah setia kepadanya, kemudian saya bersumpah setia kepada beliau". 


: ae OR 5 


AS 


Ian eba AN Gx edar 


222 





aa 


3726. Dari Barra”, 





1441), $ 2109 yh 4- 20 1,” 022 Para 
DE Pen agar 
al Yan aa AX sari Pat: 5 


“49 5 IA PEKAN SN pan Oya - 
Aki Haa -er Host, tea 
AP ERA 35 


2 GI AP 


2 Wa 


ia berkata: "Abu Bakar pernah membeli sebuah 
rengka dari 'Azib, lalu aku membawa rengka itu bersamanya". Barra' 


223 































































































berkata: "Lalu 'Azib, bertanya kepadanya tentang perjalanan Rasulullah 
saw.". Abu Bakar menjawab: "Kami mendapat pengintaian, maka kami 
keluar pada waktu malam. Kami terus berjalan malam dan siang, hingga 
tengah hari berdiri tegak. Kemudian tampaklah sebuah batu karang, lalu 
kami menuju ke sana. Pada batu karang itu ada sedikit bayangan (tempat 
teduh). "Abu Bakar berkata: "Lalu aku membentangkan kulit berbulu un- 
tuk Rasulullah saw bersamaku, kemudian Nabi saw. berbaring di atasnya. 
Selanjutnya aku berangkat sambil memandang apa yang ada di sekeliling 
beliau, tiba-tiba aku bertemu seorang penggembala yang sedang meng- 
arahkan gerombolan kambingnya. Ia menghendaki sesuatu (berteduh) 
pada batu itu, seperti yang kami kehendaki pula. Lalu aku bertanya ke- 
padanya: "Milik siapakah engkau, wahai anak muda?". Ia menjawab: 
"Saya adalah milik sifulan".- Aku bertanya kepadanya: "Apakah pada 
kambingmu terdapat air susu?". Ia menjawab: "Ya". Aku bertanya: "Apa- 
kah kamu dapat memerah susu?". Ia menjawab: "Ya". Kemudian ia 
Pera seekor dari gerombolan kambingnya dan aku katakan kepada- 

: "Bersihkanlah teteknya". Abu Bakar berkata: "Lalu penggembala itu 
an satu mangkuk susu. Aku memiliki tempat untuk air yang di 
atasnya ada secarik kain, aku menyodorkannya pada Rasululiah saw., 
terus aku tuangkan susu itu hingga terasa dingin bagian bawahnya. Aku 
datang dengan membawa susu itu kepada Nabi saw., lalu aku berkata: 
"Minumlah, wahai Rasulullah". Maka Rasulullah saw. minum, sehingga 
aku senang. Kemudian kami berangkat, padahal pencarian itu berada di 
belakang kami". Barra” berkata: "Aku menyertai Abu Bakar ra. masuk 
kepada keluarganya, tiba-tiba 'Aisyah puterinya berbaring terkena sakit 
demam. Lalu aku melihat ayahnya sedang mengecup pipinya dan ber- 
tanya: "Bagaimanakah keadaanmu, wahai puteriku?". 


fa 3db Ht SER Ja PA SA rvyv 
Aan, sabut TA Jt 
3727. Dari Anas ra. pembantu Nabi saw., ia berkata: "Nabi saw. te- 


lah datang, sedangkan pada sahabat-sahabat beliau tidak ada sescorang 


224. 





| yang mulai beruban selain Abu Bakar. Lalu ia menyemir (rambut)nya 
|. dengan inai dan pohon pacar". 


AAA sd NE KEMAJUAN 


KEEIA aa SIS AA tt beda 


(Et: Ia AA, 


3728. Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: "Nabi saw. telah datang di 
Madinah, sedangkan sahabat-sahabat beliau yang tertua ialah Abu Bakar 
ra. Kemudian ia menyemir (rambut)nya dengan inai dan pohon pacar, 


| sehingga berwarna merah padam". 


Pr NE SES 

3. Dae Tai (ZIK - | 
lasu WA GR PA Ab Lagi 
Be ema Lao Ah Heeduaa 


CE 5 SAI Ga Jihad BAR Leg 


G3 


” 
, 


2 Png Pn LN ga 1 JD 5 ab lahh 3Lag 
DA AA King an LAN 
IYA 9X— el an (Gene Ikelg AON 


3729. Dari 'Aisyah ra. bahwasanya Abu Bakar memperisteri seorang 
wanita dari Bani Kalb yang disebut dengan Ummi Bakr. Ketika Abu 
Bakar berhijrah, maka ia menceraikannya,. Lalu wanita itu diperisteri 


225 



















































































sh saudara sepupunya, yaitu seorang penyair yang mengalunkan ka- 
idah ini, ia memuji orang-orang kafir Ouraisy (yang terb 
Ba ba y (yang terbunuh pada 
Ep sea yang ada di dalam sumur Badar?, yaitu (orang-orang yang me- 
miliki) mangkuk d 

Ha 3, gk ari kayu Syiza yang dihias dengan daging ponok 
"Apakah yang ada di sumur Badar?, yaitu para budak wanita dan orang- 
orang yang minum yang mulya". 
Ummu Bakr mendoakan (kita) selamat, maka apaka 

m h sesudah 
diriku dapat selamat". : Si 
"Rasul memberitahukan bahwa kami akan hidup k 
embali, b 

burung hantu dapat hidup lagi". P Ta 


At pe raala 2 IE PAKA Yvu 
13 LG »| AI a Pp, 
LAYAN d SE SLTA esa : 


AA & ra et en aa 
maa GUI: Aan BA 


AN 
: 


233, 5 : 
Gan SA SI 
-. - 
3730. Dari Abu Bakar ra. ia berkata: "Saya bersama Nabi saw. di 
sebuah gua, lalu saya mengangkat kepala, tiba-tiba saya berada di bawah 
telapak kaki kaum. Saya berkata: "Wahai Nabiyullah saw. seandainya 
sebagian dari mereka. ada yang menundukkan pandangannya, maka ia 
dapat melihat kita". Beliau bersabda: "Diamlah wahai Abu Bakar, kita 

3 Allah adalah yang ketiganya (penolongnya)". 


1. 


PIALA PAN Aan 


ANUS GB 35 bugl SAMA La Pan 


. 


Haa53 JG JB dabel ja, Pa 


Jaan 


ge 


226 


elakua pera AU 


' 3731. Dari Abu Sa'id ra., ia berkata: "Seorang arab badui datang 
kepada Nabi saw., ia bertanya kepada beliau tentang hijrah. Lalu beliau 
bersabda: "Kasihan sekali kamu, sesungguhnya hijrah itu amat sulit, ma- 
ka apakah engkau memiliki unta?". Ia menjawab: "Ya". Beliau bertanya: 
"Engkau telah memberikan sedekahnya (zakatnya)?". Ia menjawab: "Ya" 


'Beliau bertanya: "Apakah engkau telah memberikan air susunya (kepada 


orang lain)?". Ia menjawab: "Ya". Beliau bertanya: "Apakah engkau me- 
merah pada hari mengalir (susu)nya?". Ia menjawab: "Ya". Beliau ber- 
sabda: "Bekerjalah dari belakang lautan, sesungguhnya Allah tidak akan 
mengurangi sedikitpun dari (pahala) amalmu". 


BAB 


KEDATANGAN NABI SAW. DAN SAHABAT-SAHABAT- 
NYA DI MADINAH. 


2 940 TO AA MEREK Ta AKA AU 
7.03 


» CA AA, Ter 23, a K, La r "Pi Katy : 
Ta EA 


227 





3732. Dari Barra ra., ia berkata: "Orang i 
5 : yang pertama kali datan 
kepada kita adalah Mush'ab bin 'Umair ra. dan putera Ummi Maan 


Kemudian yang datang kepada kita adalah "Ammar bin Yasir dan Bilal 
ra". 


IS Kep Nae ON Anie MIE oa Naa 
Dua. HAB BASA 53 Ketaatan A8 
ea GEA SNN KS DG, BISA 
ANA Mar $ NN, sean 
3 TA ah AE DESA KENA 
ara Tar 3ga $ 5 AP GS SN 
Kab Aa Ga ag KA c aing BIUS, 
BAGAN pa Para KY CA 
K eps atap Ana nga Maya 
Man Buaya Ba Jansen IU 3S 

KL 


- ... 





ASUH AI Ave 

ana TA GP 
MEN 3 Pa Ap 
IG Se hana, SEM JALAN a PTN 


4, 'p90 


4,3 PAN TS Menata dn ja 

TA Tea HA Anta Sa rar 

Ka Ce 23 . PWI TPA (1 PP ag 
Lasafus sat Badp pa 

"0 Ip yga eU DT aa ga an 


3733. Dari Barra” bin 'Azib ra, ia berkata: "Orang yang pertama ka- 
li datang kepada kami ialah Mush” ab bin '"Umair dan putera Umi Mak- 
tum, keduanya mengajarkan bacaan Al Our'an kepada orang-orang. Lalu 
Bilal, Sa'd dan 'Ammar bin Yasir datang, kemudian "Umar datang ber- 
sama dua puluh sahabat-sahabat Nabi saw., berikutnya Nabi saw. datang. 
Saya tidak pernah melihat penduduk Madinah bergembira seperti kegem- 
biraan mereka bertemu dengan Rasulullah saw. sehingga para hamba 
wanita berkata: "Rasulullah saw. telah datang". Beliau tidak datang, sam- 
pai aku membaca: "SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA", pada bebe- 
rapa surah yang terpisah-pisah. 


La 
” 





























. 
Ah SAN 


2 
ANN 


@ 


Ta 
































3734. Dari 'Aisyah ra. berkata: "Ketika Rasulullah saw. datang di 

Madinah, Abu Bakar dan Bilal ra. terkena sakit demam". ' Aisyah ber- 
kata: "Lalu aku masuk kepada keduanya lalu aku bertanya: "Wahai ayah- 
ku, bagaimanakah keadaanmu? dan wahai Bilal, bagaimanakah ke- 
adaanmu?". "Aisyah berkata: "Ketika Abu Bakar terkena sakit demam, 
maka ia berkata: "Setiap orang mendapat musibah kematian di pagi hari, 
sedangkan kematian adalah lebih dekat dari pada permukaan terompah- 
nya". 
Dan ketika Bilal sembuh dari sakit demamnya, maka ia mengeraskan 
suara seduh sedannya dan berkata: "Ingatlah, hai kiranya syairku, dapat- 
kah pada suatu malam aku bermalam di lembah (Makkah), sedang di 
sekelilingku ada rumput alang-alang dan tumbuhan Jalil". 


Ja TEGANG 3 A ig: AAA Ve 


228 229 





































































































































































































-"Dapatkah pada suatu hari aku sampai di Miyah Majinnah dan apakah 
. tampak kepadaku gunung Syamah dan Thafi1?". 
"Aisyah berkata: "Aku datang kepada Rasulullah saw. lalu memberitahu- 
kan beliau". Maka beliau bersabda: "Wahai Allah, jadikanlah kami me- 
nyintai Madinah, seperti rasa cinta kami akan kota Makkah atau (bahkan) 
' melebihinya, berilah kesehatan padanya, berkahilah sha? dan mudnya 
- untuk kami dan pindahkanlah wabah demamnya ke Juhfah". 


pera LA IN LL P 


kan jeela: IE Sa Sp AN YO 
UI ea “9 2nd HNS AANG Ha Ag 
air Alam l3 eat Ae IG TA Soda Kr 


aa KA ae Gn N 2 
' 


8 Peng Kere 2 A Sedia ME an ag 253 
Pntopa 2-39 21 ena Pa PA 


3735. Dari "Ubaidillah bin 'Adiy bin Khiyar ra., ia berkata: "Aku 
masuk kepada 'Utsman, lalu ia mengucapkan syahadat, kemudian ber- 
kata: "Adapun sesudah itu, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad 
saw. dengan membawa kebenaran. Aku adalah termasuk orang yang me-' 
smenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, dan beriman kepada sesuatu yang 
Muhammad saw. diutus menyampaikannya. Kemudian aku pernah ber- 
hijrah dua kali, aku adalah menantu Rasulullah saw. dan aku bersumpah 
setia kepadanya. Demi Allah, aku tidak mendurhakai dan memper- 
dayakan beliau, hingga beliau dipanggil Sg sisi) Allah". 


5 P4 


BIL AGAN KE #e ge lak AVY 
Hp KEPO RA NI 


230 





ANE bel KN AJA 
es Hi ang : AAA 3. 3 
Sesat LN K3 RU pa 
Y: TE ab Lian 


2 alas J9 S5 2 


-“ 


3736. Dari Ibnu ' Abbas ra., ia menceriterakan bahwa Abdurrahman 
bin 'Auf kembali kepada keluarganya, dan ia berada di Mina pada akhir 
ibadah hajinya "Umar ra. Ia bertemu denganku, lalu berkata: "Abdur- 
rahman". Aku berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya musim 
haji itu dapat menghimpun orang-orang hina dina. Aku yakin engkau 
akan menangguhkan, sampai engkau tiba di Madinah, karena Madinah 
adalah kampung hijrah, sunnah (Nabi) dan kampung keselamatan. Dan 
engkau akan sampai kepada para ahli hukum, orang-orang mulia dan 
orang-orang yang memiliki pendapat (intelektual)". "Umar menjawab: 
"Sungguh aku akan menetap di tempat menetapku yang pertama kali di 
Madinah". 


Hey yalaag KI. PPN YA Ag FVYv 
Peng (TEA 
JIE UNESA 


aan AIA Peta MEI uya 
EK ENG DA IA 


Ui Ass tea JELANG as 1 al 


231 









































































































































a94, Pr PU 


SI JAN KA SIG aa, AISI 

datat boh PAR INK YAN Ng ui 
NAN SA METE Id a31 
#33, 2924 AN 9 PPT Ld YA Ae nj LN 
Jabal ank GUS) Ne TEA ga Ig 


2 2 217 ALA en KANG eh NA 

33 NEK IS 8 IG 3 
4 21X SAY LL AK Oa 241231191 Ke 
dpn el Asu: Joan plain 
... 35 


2 ” Kan ke L oya 4 Gadde hu AS al 


3737. Dari Ummil 'Ala” ra., ia berceritera bahwasanya "Utsman bin 
Madh'un mendapat undian mendiami rumah, ketika orang-orang Anshar 
mengundi akan kediaman orang-orang muhajir. Ummul 'Ala” berkata: 
""UJtsman mengeluh sakit di depan kami, lalu aku merawatnya sampai ia 
meninggal. Kami mengkafaninya dengan beberapa pakaiannya. Nabi saw. 
masuk kepada kami, lalu aku berkata: "Semoga engkau mendapat rahmat 
Allah, wahai Abu Sa-ib. Kesaksianku padamu ialah Allah sungguh- 
sungguh memuliakanmu". Nabi saw. bertanya: "Tahukah kamu bahwasa- 
nya Allah memuliakan dia ('Utsman)?". Aku menjawab: "Aku tidak tahu, 
tebusanmu ialah ayah dan ibuku wahai Rasulullah, maka siapa lagi?". 
Beliau menjawab: "Adapun mengenai dia, memang benar-benar telah ada 
penjelasan. Demi Allah, aku mengharapkan kebaikan untuknya dan aku 
tidak tahu apa yang akan dilakukan pada diriku, meskipun aku utusan 
Allah". Ummul ?Ala' berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menyanjung 
seseorang sesudah itu". Ia berkata: "Peristiwa itu membuatku susah, lalu 
tidur dan aku bermimpi melihat mata air mengalir untuk "Utsman. 
Kemudian aku datang kepada Rasulullah saw. dan memberitahukannya". 
Maka beliau bersabda: "Itulah amal perbuatannya". | 


PL II RUN On IA 
bana 1 23K NB Gel S2 ARIE E NAN 


32510 Lo Nilghg KA Jep G2 AL 9L IA 
pa Hee UN AS la) ea ku AA 


24731 


an Ap d0 4611 KL. 7 P d9 
Ha ala SAN RINA Sega ja 


232 


281 16 MB 138 PAN ALA TAP ag 
ma) PBL SY 





IN Tang ET 


| 3738. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Hari Bu'ats adalah hari yan 
dipersembahkan Allah kepada Rasul-Nya. Rasulullah saw. datang 2 
Madinah, sedangkan kelompok mereka tercerai-berai. Tokoh-tokoh me- 
reka terbunuh karena masuk Islamnya mereka". ita 


1 4 SN ya 9 0 NS y | 
Ia SA PAN AAS TA ya 
Men EL PS Ae ana 


206. Aa IL ALA 3 ae PAKA MK TAU 
Kemala Pas San NI IL 


# 
- . 
- 3 


KUN ena SDI 


CG 


Na 
45 
Cc KAN 


3 - 
0& 


PANEN gan LG 
: bedak ola Lea 


3739. Dari "Aisyah ra., bahwasanya Abu Bakar masuk kepadanya di 


| . saat Nabi saw. berada di dekatnya pada hari raya Fithrah -atau hari raya 


Kurban-. Di dekatnya ada dug penyanyi sedang menyanyi dengan apa 
yang dijadikan lempar-lemparan oleh sahabat-sahabat Anshar pada hari 
Bu'ats. Lalu Abu Bakar berkata: "Suling syetan .dua kali". Maka Nabi 
saw. bersabda: "Biarkanlah mereka berdua wahai Abu Bakar, sesungguh- 


"nya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari raya:kita ialah hari ini" 


IL KAN BIL Lan PE TAK Se 
AAA LA IV, 
& UT Aha Tn AN LA 01 0G SO NPSN - 4 
SE FI EN ISNA Lite kajad 
an Pa ana PN KAK Ntn ... : .. 22334 
Ahad yatpa) PA Aang 


, 2073 3» PT LA 


4 
620 70 PN Te 355 


Aa | 5 , - 5 "Ja Las »a4 ten 
Aa Sana an PN PAPUA SAE TIA 


233 
























































































































































” Pa Ta IPA KU Td 16 at ha gp JA 
Kelh N ha 2 Naga EA 


. » 34 7 Ld PA BPR RON ,, 
PI LAMA JASA 
an Dg PPN Kr 9,0 4 2019 £ s1 2 414 
LA SI 7 “dsaah Lag AS GAJI 


J s0 


: Me ap Ym AIA 14 
WA SEA Ide GEN JENIS 
LAN KIE MN LEIAGS 


4 


DLM ara LAN IN MUAL LT War PA 
Ma 
a2 24 21 “it UI, Pn 1 0J0 AK LP. PP Ia 
SBU as MASSA IA Goa Yg 38 


.. 4 F3 L In eh 21 25 0 NI 0. Ha 
A3 JAE aan JG as lb Sagu Aa 


5 1 Tg A 3.98 0D 
ANE Lai MET 
IBI Rn 


KE NO ST AGAIN 

#8” Td re 10903 Cr 01 LI age AIA 
A1 | AP aa Hari Yi IS ha jm 
AAN ya DP 1 ag 3 aa 3 ea 
» Borladla 


3740. Dari Anas bin Malik ra. berkata: "Ketika Nabi saw. tiba u 
Madinah, maka beliau singgah di perbukitan Madinah pada Pra 
kabilah yang disebut dengan Bani 'Amr bin 'Auf". Anas kan sa 
beliau menetap di kabilah itu selama empat belas maan Maa 
beliau mengirim perutusan ke kelompok Bani Najjar". ja berkata: His 
reka datang dengan menyandang pedangnya". Ia berkata: Sepertiny: 2 
melihat Rasulullah saw. di atas untanya, sedang Abu Bakar ta 
boncengnya dan kelompok Bani Pra Pai 5 ae - ah 

j di halaman rumah Abi Ayyub . a: 
Mean telah tiba waktu shalat, beliau shalat di kandang kam- 


234 














bing”. Ia berkata: "Kemudian beliau memerintahkan membangun masjid. 
Beliau mengirim perutusan ke kelompok Bani Najjar, lalu mereka da- 
tang”. Beliau bersabda: "Wahai Bani Najjar, tawarkanlah harga kebunmu 
ini". Mereka menjawab: "Tidak, Demi Allah, kami tidak mengharapkan 
harganya, hanya kepada Ailah". Anas berkata: "Di kebun itu ada sesuatu 
yang aku katakan padamu, yaitu pekuburan orang-orang musyrik, be- 
berapa lubang di tanah dan beberapa pohon kurma. Maka Rasulullah saw. 
memerintahkan agar pekuburan orang-orang musyrik dibongkar, lubang- 
lubang di tanah diratakan dan pohon-pohon kurma ditebang". Anas ber- 
kata: "Lalu mereka membaris pohon kurma itu di kiblat masjid". Ia ber- 
kata: "Mereka membuat kedua kusen pintunya dengan batu". Ia berkata: 
Mulailah mereka memindahkan batu-batuan itu sambil bernyanyi not 
Rajaz, Rasulullah saw. bersama mereka mengucapkan: "Wahai Allah, 
tiada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka berilah pertolongan 
kepada orang-orang Anshar dan orang-orang Muhajir". 
AN ad yA A3 ANA metal SUN 
ad -“ 
BAB 


MENETAPNYA ORANG-ORANG MUHAJIR DI MAKKAH 
SETELAH MENUNAIKAN IBADAH (HAJI ATAU 'UMRAH- 
NYA). 


An heat Ia JB JG HN YAI YE-xyah 
In ed ISA gala 


3741. Dari 'Ala” bin Al Hadirami, ia berkata: "Rasulullah bersabda: 
"Tiga malam untuk orang muhajir setelah pulang dari Mina". 


KS ga IGO ge 
Horan , 
bana 
DARI MANAKAH ORANG-ORANG MENETAPKAN TANGGAL. 
In 


KAN ea ha DIC SEA HAE NN 


.. 


235 















































































































































Bean KA Ja DIN SELA 3S3333 Ane Para) 


3742. Dari Sahl bin Sa'd ra., ia berkata: "Mereka tidak menghitung 
tanggal (hari bulan) mulai ari diutusnya Nabi saw. dan dari wafat be- 
liau, mereka tidak menghitungnya melainkan mulai dari kedatangan be- 
liau di Madinah". 


a01 4 4, Pa AN Ke Oa AA “24 ac 
HGH ap NE Le AAN 
4972 41X, La PNG pul -5 
bag era, Ab Ah pe anta ta 
2 ? nd 114, " 


3743. Dari "Aisyah ra., ia berkata: "Dulu diwajibkan shalat dua ra- 
kaat, kemudian Nabi saw. berhijrah dan diwajibkan shalat empat rakaat, 
sedangkan shalat Safar dibiarkan tetap dua rakaat menurut yang pertama". 


BAB 


SABDA NABI SAW.: "WAHAI ALLAH, JADIKANLAH HI- 
JRAH SAHABAT-SAHABATKU BERLALU (SELESAI)". 
DAN PENYESALAN BELIAU TERHADAP ORANG-ORANG 


Si MATI DI MAKKAH. 

Para TAI nana Jaana ANE 
naa An AA La baie ea SP Ae Fs 
eh Se Za baeg aa Ine 
236 








4 2 9, Siau Ao PA an In 00162 0 2d 
PN Aa KAA ba pepnga 


LN Turan 1L 0 AN ARI 2 40 s5. p 
yaaa PE EN 
283 901, s 2 

1 Kali Peru TE AGE 
hguap ad AN NG kOnNa 4 YA PALI CC e Sa IKI 
: 23. ANTA er AN 


1x HE IN BEA AS FTI Br 
' pa "X4 
Ah Ha Dj Aa ina paha Y s2 | 


Oa Ta: 2170 ai P 2 ed - 3 21. rin Le y10 
C BEA, 2g 22 ai 
pakan sagak NN ai 13 AAA 
921 3 99019 22 1.7 : 
Pat kah) AA yak NA PEN PA Jadi 
ra “DJ, 33 “4 
. Aci Ag 
3744. Dari Sa'd bin Malik, ia berkata: “Nabi saw. ena 
pada tahun haji wada” karena sakit yang hampir menyebabkan aku mati, 
lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, sakitku sudah sampai pada apa yang 
engkau lihat, padahal saya memiliki harta. Dan tiada yang mewarisiku, 
selain seorang puteriku. Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga 
hartaku?". Beliau menjawab:" Tidak”. Ia bertanya: "Apakah aku boleh 
menyedekahkan separuhnya?". Beliau menjawab: "Sepertiga hartamu, 
wahai Sa'd", sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkari 
ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik, dari pada engkau 


meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada 
orang. Engkau bukanlah seorang yang menafkahkan harta untuk meng- 


237 






































































































































harapkan ridla Allah, kecuali (bila) Allah memberimu pahala karena 
nafkah itu, meskipun hanya sesuap yang kamu suapkan pada mulut 
isterimu". Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku tertinggal se- 
telah sahabat-sahabatku?". Beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu tidak 
akan ditinggalkan, lalu kamu beramal untuk mengharapkan ridia Allah, 
melainkan derajat dan kemuliaanmu bertambah karena amal itu. Ba- 
rangkali engkau tertinggal, hingga beberapa kaum mendapat manfaat da- 
rimu, sementara yang lain mendapat. madiarat darimu. Wahai Allah, ja- 
dikanlah hijrah sahabat-sahabatku berlalu dan janganlah mereka Engkau 
kembalikan ke belakang (agama sebelumnya). Tetapi yang sengsara 
adalah Sa'd bin Khaulah, Rasulullah saw. memujinya karena ia me- 


ninggal di Makkah". 


Meera 9113 PA pir san 

HE Da sansan G4 

Pee Gt Mena maka 

Gea £ £73 NAN e3- TA EN AA 
An Hast 


BAB 


BAGAIMANA RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN AN- 
TARA SAHABAT-SAHABAT BELIAU. 

ABDURRAHMAN BIN 'AUF BERKATA: "NABI SAW. 
MEMPERSAUDARAKAN AKU DAN SA'D BIN RABI! KE- 
TIKA KAMI TIBA DI MADINAH". ABU JUHFAH BERKA- 
TA: "NABI SAW. MEMPERSAUDARAKAN ANTARA SAL- 
MAN DAN ABU DARDA'". 


1. 


Ce yA Sa ELSA AAA PE -NN10 


238 





Segan Ya Crane aa Anna 
48, Pera AIA 53 BNI Ke 
SI INI Sa! LI yaa Kane KE E Keg pa 
IAIN anon eh js 
PAN IIA KANAN, Kn Aesatea 
ear HS ea Pegat Aa Ls 
IBL 5 RP: aya 
Peer ate, Ae ENAM 
Gs 


3745. Dari Anas ra., ia berkata: "Abdurrahman tiba (di Madinah), 
lalu Nabi mempersaudarakan dia dengan Sa'd bin Rabi' Al Anshariy. 
Sa'd menjelaskan kepadanya hendak membagikan istri dan hartanya. 
Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan 
hartamu, tunjukkanlah aku ke pasar". Kemudian Abdurrahman mendapat 
sedikit keuntungan dari (penjualan) keju dan minyak samin. Sesudah 
beberapa hari Nabi saw. melihatnya, seraya pada (pakaian)nya ada bekas 
warna kuning, lalu Nabi saw. bertanya: "Apakah ini, wahai Abdur- 
rahman?". Ia menjawab: "Wahai Rasulullah, saya telah kawin dengan se- 
orang wanita Anshar". Beliau bertanya: "Berapakah engkau menyerahkan 
maskawin kepadanya?". Ia menjawab: "Seberat satu biji kurma dari 
emas". Lalu Nabi saw. bersabda: "Buatlah perjamuan makan, walaupun 
derigan satu kambing". 


“ » 



























































































































































SAN AN INA, 


2 2S AN IST aa 


32 


KAN SA 53 


. -,, 


JG IE Ke pa Aa Ta Na RN EP 
SIAPA IE tian LA AN SALA 
BINUS TE ENG PS 


WAUP 58 A5 mna 2 an SAS 








BALAI ES IA 
Aiu Ea ANN 
AGS, se $ Aap pu sea 


Y KU Kak aa Ian 010 2411 


CAGE JUS dala ng TA WI aU 


9 02011 IAI ANU 2 WA Ona 5 
MATA Aren BNN EN KA bla | 


Dgwan9 FDA Ig 
. HI PN J6 


3746. Dari Anas ra., bahwasanya telah sampai kepada Abdullah bin 
Salam berita tentang kedatangan Nabi saw. di Madinah, lalu ia datang 
kepadanya untuk menanyakan beberapa hal. Ia berkata: "Saya bertanya 
kepadamu tentang tiga hal, tiada yang mengetahuinya kecuali seorang Nabi. 
Apakah tanda-tanda kiamat yang pertama?, makanan apakah yang pertama 
kali dimakan penghuni surga dan mengapakah seorang anak menyerupai ayah 
atau ibunya?". Beliau bersabda: "Tadi Jibril telah memberitahukannya 
padaku". Ibnu Salam berkata: "Jibril adalah malaikat musuh orang Yahudi". 
Beliau bersabda: "Adapun tanda-tanda Kiamat yang pertama ialah api yang 
menggiring manusia dari timur ke barat. Dan makanan yang pertama kali 
dimakan penghuni surga ialah gumpalan yang ada pada limpa ikan paus. 
Adapun tentang anak, apabila mani laki-laki (keluarnya) mendahului mani 
seorang wanita, maka ia serupa dengan anaknya. Dan apabila mani seorang 
wanita mendahului mani seorang laki-laki, maka ia serupa dengan anaknya". 
Ia berkata: "Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya 
engkau adalah utusan Allah". Ja berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang 
Yahudi adalah kaum yang pendusta, maka tanyakanlah kepada mereka 
tentang diriku sebelum mereka mengetahui masuk Islamku". Lalu orang- 
orang Yahudi itu datang. Rasulullah saw. bertanya: "Siapakah laki-laki di 
antara kalian yang bernama Abdullah bin Salam?". Mereka menjawab: "Dia 
ialah orang baik, putera orang baik, orang yang paling utama dan putera orang 
yang paling utama dari kami". Nabi saw. bertanya: "Bagaimana pendapatmu 
jika Abdullah bin Salam masuk Islam?". Mereka menjawab: "Semoga Allah 
melindunginya dari hal itu". Lalu beliau mengulangi (pertanyaan)nya, maka 


241 















































































































































mereka menjawab seperti tersebut di atas. Kemudian Abdullah bin Salam 
keluar menghadap mereka, seraya berkata: "Aku bersaksi tiada Tuhan 
melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah". Mereka berkata: "Dia 
jalah orang jahat dan putera orang jahat kami". Mereka mencercanya. Ia 
berkata: "Inilah yang saya takutkan, wahai Rasulullah". 


TEA Tn (US Lt PL 1 | 
MAAN Jaa da NAK AA ALAN 
Ga Ga Wi AT SAT PUNK COP) 8 ya 


LA ULAR OA ek LK, D9 A0 
AA ay TAS ad danny Abal 


N 


N 


sangka Ryo eta gN aU In $ a da NAS A12 
PSA AAN jp » Isa las HE 
' » Pu 4 01 R1) 
MEA Aa an ESUJGS RN 


PAS yg ' » garang 2 2 19 8 €r 
Cslasl3 BENANG SID AN 
5 pa yag, Ua, 91 Ad td 

AS 2 YNA WI 21 


3747. Dari Abdurrahman bin Muth'im, ia berkata: "Seorang teman 
persekutuanku menjual beberapa dirham di pasar dengan menangguhkan 
pembayaran, lalu aku berkata: "Maha Suci Allah, patutkah ini?". Abdur- 
rahman berkata: "Maha Suci Allah, Demi Allah, sungguh aku telah mea- 
jualnya di pasar dan tiada seorangpun yang mencelanya". Saya bertanya 
kepada Barra” bin 'Azib, lalu ia menjawab: "Nabi saw. tiba (di Madinah), 
sedangkan kami berjual beli seperti ini". Kemudian Barra' berkata: "Apabila 
(jual beli) itu dengan kontan, maka tidaklah mengapa. Namun bila dengan 
menangguhkan pembayaran, maka tidak sepatutnya. Temuilab Zaid bin 
Argam, lalu tanyakan kepadanya, karena dialah orang yang paling besar 
perniagaannya di antara kami". Lalu aku bertanya kepada Zaid bin Argam 
dan ja menjawab seperti tersebut di atas. 


242 





2 4131 6 Z 29 03 P 
A62 PU GL 3 3) , 2139 
dng dala ak IP Card Dago 
DAD IA 03 
AN. nd . 
BAB 
KEDATANGAN ORANG-ORANG YAHUDI KEPADA NABI 


SAW. KETIKA BELIAU DATANG DI MADINAH. 


Tae TEA NA TEA GA AR ON OA Ka ee P Una 
TIPE AS Ah aa ya BJISE ANE 


yo 3 Pp ea Kud PPL .. 9 
. . - '. . & .» - 
ye 
. Safad! 
m . 
3748. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: "Jika sepuluh 


orang Yahudi beriman kepadaku, niscaya orang-orang Yahudi beriman 
kepadaku". 


z 3 ay 01 AA AI ya 013... 

A0 AN an JB Hi al Gd saga IIS VA 

20 ed agya ida LI 40221 40 A26 244 

Ae galge Tn BN AA AA Spa 
Pp, Iv OJO 


4 3 PALA ANTA TI CE NETAAALAA 
aan Ce mao baka duo LN JB «La ga gaan9 
07 -w. A7 

“dapa Pata 


3749. Dari Abu Musa ra., ia berkata: "Nabi saw. memasuki kota 
Madinah, tiba-tiba orang-orang Yahudi mengagungkan hari 'Asyura dan 
berpuasa pada hari itu". Maka Nabi saw. bersabda: "Kami adalah yang lebih 
berhak berpuasa pada hari itu". Kemudian beliau memerintahkan berpuasa 
pada hari itu". 


OI Z 21 Ae PI ga ae z1 Pa 
JR ABE ea sar LEE - YO. 


PI LGA KEKAN A hb 


243 


























































































































Ho aka AN AA AN Aya 2 au ja 


902 111 2 59 21, 


. 10 IN ) 2, 1G 19 AI 
Te denah nata Ka Ao 
LA — Gara? Ji Agt Pad PAT 
1 asn 
3750. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Ketika Nabi saw. tiba di 
Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari 
" Asyura, kemudian mereka ditanya tentang hal itu". Mereka menjawab: "Pada 
hari inilah Allah memberi kemenangan kepada Musa dan Bani Israil atas 
Fir'aun. Dan kami berpuasa pada hari itu adalah untuk mengagungkannya". 


Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Kami adalah lebih utama terhadap (peng- 
agungan) Musa dari pada kalian". Kemudian beliau memerintahkan berpuasa 


pada bari itu. 
JATI T Ah sayah mara) 
EPA, G3 Mas dana Cak ba 
KE EA Hana 
KN AA BNN KA aan ANE 
PE San PERAN aa 


Pem YO 


” 


3751. Dari Abdullah bin 'Abbas ra., bahwasanya Nabi saw. me- 
labuhkan rambutnya, sedangkan orang-orang musyrik membelah (rambut) 
kepalanya dan orang-orang Ahlil Kitab melabuhkan rambut kepalanya. Nabi 
saw. suka menyamai orang-orang Ahlil Kitab di dalam hal-hal yang tidak 
diperintahkan sesuatu apapun. Kemudian Nabi saw. membelah rambut ke- 


palanya. 





AN RIBUAN er on EJOE AON 
Matta ga 9 buahan pa arena 


3752. Dari Ibnu ' Abbas ra., ia berkata: "Mereka adalah orang-orang 
Ahlul Kitab. Mereka membagi-bagi (kitab)nya beberapa bagian, mereka 
ada yang beriman dengan sebagian (isi kitab nya dan ada yang meng- 
ingkari sebagian yang lain". 


BEN, 3, SEN) (SL 


. . 


BAB 
MASUK ISLAMNYA SALMAN AL FARISIY RA. 
10 "nd » 2 al 24 A00 .. 
Tek AAA WAK 3" 

So pas daudy NS AA Es UU GEN Vo 

“ Ki Ka 

erunar 

3 3 
3753. Dari Salman Al Farisiy ra. bahwasanya ia berganti-ganti dari satu 
tuan (sayyid) ke tuan yang lain". 


2313 


HAN B5 dell Io his AN UE No 

3754. Dari Salman ra. ia berkata: Ban Ramahurmuz". 

SUN Tika IA (5g. rvoo 
Feni NN? "29 MIPA 123 


3755. Dari Salman ra. ia berkata: "Selang waktu antara 'Isa dan 
Muhammad saw. adalah enam ratus tahun". 


245 







































































KITAB PERANG : 


J8, EA 3004 


& bear K TU AJE 3 29 Pia 
aa" Fi aa 1 “Badai Tp 
24, 25 Ips 


| BAB 
PERANG 'USYAIRAH. 
IBNU ISHAG BERKATA: "PERTAMA KALI YANG DIPE- 
RANGI NABI SAW. IALAH ABWA', BUWATH KEMUDIAN 
'USYAIRAH 


KI ot Ia 5 Sip YYo1 


Lg Pa AP ANKAI KB 


snta 3 1224 


engan pad La ayat asn JG YAI 
Jia NE 3 AN Cc. Ni Nan s0) 


3756. Dari Zaid bin Argam, ia ditanya: "Berapa kalikah Nabi saw. 
berperang?" Ia menjawab: "Sembilan belas kali". Ia ditanya: "Berapa kali 
kamu mengikuti perang bersama beliau?" Ia menjawab: "Tujuh belas 
kali". Aku (Abu Ishag) bertanya: "Dari tujuh belas perang itu, manakah 
yang pertama?". Ia menjawab: "Perang 'Usyairah". 





BAB 


PENUTURAN NABI SAW. TERHADAP ORANG-ORANG 
YANG TERBUNUH DI BADAR. 


aka TG) none JGA 5 ARE EA Ian LA YYov 
LA 9 


Se a. JIE P AI Kon ia 


NM 
00 


Less ? TAG An apn 
PAR AAA 
Ki PArAra “1 4. Lg Pa tree Ka PA 
de ara 231”. 3 
Panen si opa ola Sei 
2 LAS Lgi NIS yng 
JA LA KELANA CAN ATAP TN PRA YA 
212174 LIL ang gar ( Plak 
Ba angan 45 n 
ng KEL PAT Aa 


PA Kapan 
AA Aa Da 3 sen agunan 


247 
























































(II Ka SAI AAA Na aa 
Ta TA Sen NE AS 
AprA Iptek Di AP Ha Es 
GALANG AAN ENG pe? SA nge 


. 
Pr 


ka 92 1 313 2.4 2011 
MEA AS MABES ALA 
« Pa) PATI 


NE SSI UOB SSI POLA 
TIGA ya BANTAH 
PAR or H6 Hap Gp da Aa NI, sa 
Na 1193 s1 AAN (16 SAN YA GEN 
rr hak BELI Mean NP 


pa reda JA ERA 
SA ERA AN SENANG Sada AIA 
2633 »- HAN Aa PAGE Rp 
Pr opa Se NG AI 
Ba Pr kek LP MIO 
t rana AJA IA ANE Nia 

nyaa 
248 





3757. Dari Sa'd bin Mu'adz, ia berkata: "Ia (Sa'd) adalah teman 
Umayyah bin Khalaf. Dulu ketika Umayyah melewati Madinah, maka ia 
singgah di (rumah) Sa'd. Dan ketika Sa'd melewati Makkah, maka ia singgah 
di (rumah) Umayyah. Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, Sa'd sedang 
pergi untuk ber'umrah, lalu ia singgah di rumah Umayyah di Makkah. Ia 
berkata kepada Umayyah: "Perlihatkanlah kepadaku waktu kosong, 
barangkali aku dapat berthawaf di Baitil Haram". Umayyah keluar dengan 
Sa'd di saat mendekati tengah hari, lalu keduanya bertemu Abu Jahal. Abu 
Jahal bertanya: "Wahai Abu Shafwan, siapakah orang yang menyertaimu 
ini?". Ia menjawab: "Ini adalah Sa'd". Lalu Abu Jahal berkata kepadanya: 
"Ingatlah, aku melihat dirimu sedang bertawaf di Makkah dengan aman, 
padahal kamu telah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang 
berganti-ganti agama dan kamu menduga dapat menolong dan membantu 
mereka. Ingatlah andaikan kamu tidak bersama Abu Shafwan, niscaya kamu 
tidak akan kembali kepada keluargamu dengan selamat". Maka Sa'd berkata 
kepada Abu Jahal dengan mengeraskan suaranya: "Ingatlah, apabila kamu 
sungguh-sungguh melarangku dari urusan ini, niscaya aku akan melarangmu 
dari urusan yang lebih penting bagimu, yaitu perjalananmu ke Madinah". 
Lalu Umayyah berkata kepadanya: "Ja: zanlah kamu mengeraskan suara atas 
Abul Hakam (Abu Jahal), yakni pemimpin penduduk lembah (Makkah), 
wahai Sa'd". Sa'd berkata: "Biarkan kami (terlepas) dari urusanmu, wahai 
Umayyah. Demi Allah, aku sungguh-sungguh mendengar Rasulullah saw. 
bersabda bahwasanya mereka akan membunuhmu". Umayyah bertanya: 
"Apakah di Makkah?" Sa'd menjawab: "Aku tidak tahu". Oleh karena itulah 
Umayyah sangat terkejut. Ketika Umayyah kembali kepada keluarganya, ia 
bertanya: "Wahai Ummu Shafwan, Tidakkah engkau mengetahui apa yang 
dikatakan Sa'd kepadaku?" Ummu Shafwan bertanya: "Apakah yang dia 
katakan kepadamu?". Ia menjawab: "Sa'd menduga, sesungguhnya Muham- 
mad saw. memberitahukan bahwa mereka (orang musyrik) akan 
membunuhku". Lalu aku bertanya kepadanya: "Apakah di Makkah?". Ia 
menjawab: "Aku tidak tahu". Kemudian Umayyah berkata: "Demi Allah, Aku 
tidak akan keluar dari Makkah". Ketika hari perang Badar, Abu Jahal 
meminta bantuan kepada semua orang, ia berkata: Ikutilah (susullah) 
kafilahmu". Umayyah tidak menghendaki keluar, lalu Abu Jahal datang 
kepadanya dan berkata: "Wahai Abu Shafwan, kapan saja orang-orang 
melihatmu, maka sesungguhnya kamu telah tertinggal, padahal kamu adalah 
pemimpin penduduk lembah (Makkah), mereka tertinggal bersamamu". Abu 
Jahal senantiasa dengannya, sehingga ia berkata: "Adapun jika kamu dapat 


249 


mengalahkanku, niscaya aku akan mem- beli unta yang terbaik di Makkah". 
Kemudian Umayyah berkata: "Wahai Ummu : Shafwan, sediakanlah 
(perbekalan)ku". Lalu Ummu Shafwan berkata kepadanya: "Apakah kamu 
telah melupakan apa yang dikatakan kepadamu oleh saudaramu yang berasal 
dari Yatsrib?". Ia menjawab: "Tidak, aku tidak menginginkan berlalu 
bersama-sama mereka, kecuali dalam waktu dekat". Ketika Umayyah keluar, 
ia tidak pemah meninggal- kan tempat persinggahannya, kecuali dengan 
menambatkan untanya. Ia senantiasa seperti itu, hingga Allah menjadikan ia 


terbunuh di Badar". 


14 004 - 


A59 SARI 
Ba sa MAAN METER) 
ma AA AG Ka 
ATU II AK Ya 
otepasi IN ja Sapa 


SES PAN 333 


Dan Lag ag Skep AA UAN 
SAOS 
Maha. Pre Pa 
SES GESER NATA daa 
Ap BO Siosae panas 
ag Jamban 3. ul lak na 


KISAH TN BADAR 
DAN FIRMAN ALLAH: "SUNGGUH ALLAH TELAH ME- 


250 


TE 





NOLONG KAMU DALAM PERANG BADAR, PADAHAL 
KAMU ADALAH ORANG-ORANG YANG LEMAH. KA- 
RENA ITU BERTAKWALAH KEPADA ALLAH, SUPAYA 
KAMU MENSYUKURINYA.. KETIKA KAMU MENGATA- 
KAN KEPADA ORANG MUKMIN: "APAKAH TIDAK CU- 
KUP BAGI KAMU ALLAH MEMBANTUMU DENGAN TI- 
GA RIBU MALAIKAT YANG DITURUNKAN (DARI LA- 
NGIT)?" 

"YA (CUKUP), JIKA KAMU BERSABAR DAN BERSIAP- 
SIAGA, DAN MEREKA DATANG MENYERANGMU DE- 
NGAN SEKETIKA ITU JUGA, NISCAYA ALLAH MENO- 
LONGMU DENGAN LIMA RIBU MALAIKAT YANG ME- 
MAKAI TANDA".. DAN ALLAH TIDAK MENJADIKAN 
PEMBERIAN BALA BANTUAN ITU MELAINKAN SE- 
BAGAI KABAR GEMBIRA BAGIMU, DAN AGAR TEN- 
TERAM HATIMU KARENANYA, DAN KEMENANGANMU 
ITU HANYALAH DARI ALLAH YANG MAHA PERKASA 
LAGI MAHA BIJAKSANA" .. (ALLAH MENOLONGMU DA- 
LAM PERANG BADAR DAN MEMBERI BALA BANTUAN 
ITU) UNTUK MEMBINASAKAN SEGOLONGAN ORANG 
YANG KAFIR, ATAU UNTUK MENJADIKAN MEREKA 
HINA, LALU MEREKA KEMBALI DENGAN TIDAK MEM- 
PEROLEH APA-APA". (ALI 'IMRAN : 123-127). 

DAN WAHSYIY BERKATA: "HAMZAH MEMBUNUH 
THU'AIMAH BIN 'ADIY BIN KHIYAR PADA HARI PE- 
RANG BADAR". DAN FIRMAN ALLAH: "DAN (INGAT- 
LAH) KETIKA ALLAH MENJANJIKAN KEPADAMU BAH- 
WA SALAH SATU DARI DUA GOLONGAN (YANG KAMU 
HADAPI) ADALAH UNTUKMU".. (AL ANFAL : 7). 


0 G4 NI2 9321 
. | J 241 


#20 


aa MAN SIA AMA YYoA 
SNN 3 Asal kn Lam Iga 


251 








Yen” 


Ba ag A5 Pe LNE ITE one 
Mel PN Peraga LA INI P HE 
Ae de dah HA Sp 


2.1 
Fara 2.9 33 


Pp ET Gene ya ena) 


(4 


3758. Dari Ka”b bin Malik ra., ia berkata, "Saya tidak pernah ter- 
tinggal dari peperangan yang diikuti Rasulullah saw. kecuali pada perang 
Tabuk. Hanya saja saya tertinggal dari peperangan Badar, dan seseorang 
yang tertinggal dari perang itu tidak mendapat cercaan (dari Allah). Se- 
sungguhnya Rasulullah saw. keluar, seraya menghendaki kafilah orang- 
orang Ouraisy, sehingga Allah mempertemukan antara mereka (orang 
orang mukmin) dengan musuh mereka tanpa perjanjian". 


b 042 TE 
| Ian (33 
RATA 
dua Hat Lag. Yg 1G Tag Ka 
PN ANGIA AA Ea PA: 
£ MAGNA |. Nas APN 
an Sega GA AV 178 Eeda nda 
A53 IG Penata Apa ata ” 
FE KN Tegbas 


2. 


1-3 


N 


252 





II SERA last Jas 
PELAN 2 Tn Page 


.? PIR, 117, 2 d (3) 
S3 9 M9 39 Pep : MOTEN &$ 
71. , ” 3 Lai 
Aaliya san Page 
: BAB 

FIRMAN ALLAH: "(INGATLAH) KETIKA KAMU ME- 
MOHON PERTOLONGAN KEPADA TUHANMU, LALU DI- 
PERKENANKANNYA BAGIMU: "SESUNGGUHNYA AKU 
AKAN MENDATANGKAN BALA BANTUAN KEPADAMU 
DENGAN SERIBU MALAIKAT YANG DATANG BER- 
TURUT-TURUT". "DAN ALLAH TIDAK MENJADIKAN- 
NYA (MENGIRIM BALA BANTUAN ITU), MELAINKAN 
SEBAGAI KABAR GEMBIRA DAN AGAR HATIMU MEN- 
JADI TENTERAM KARENANYA. DAN KEMENANGAN 
ITU HANYALAH DARI SISI ALLAH. SESUNGGUHNYA 
ALLAH MAHA PERKASA LAGI MAHA BIJAKSANA".. 
(INGATLAH) KETIKA ALLAH MENJADIKAN KAMU 
MENGANTUK SEBAGAI SUATU PENENTRAMAN DARI 
PADANYA, DAN ALLAH MENURUNKAN KEPADAMU HU- 
JAN DARI LANGIT UNTUK MENSUCIKANMU DENGAN 
HUJAN ITU DAN MENGHILANGKAN DARIMU GANGGU- 
AN-GANGGUAN SYETAN DAN UNTUK MENGUATKAN 
HATIMU DAN MEMPERTEGUH DENGANNYA TELAPAK . 
KAKI(MU)".. (INGATLAH) KETIKA TUHANMU MEWAH- 
YUKAN KEPADA PARA MALAIKAT: "SESUNGGUHNYA 
AKU BERSAMAMU, MAKA TEGUHKANLAH (PENDIRI- 
AN) ORANG-ORANG YANG TELAH BERIMAN". KELAK 
AKAN AKU JATUHKAN RASA KETAKUTAN KE DALAM 
HATI ORANG-ORANG KAFIR, MAKA PENGGALLAH KE- 
PALA MEREKA DAN PANCUNGLAH TIAP-TIAP UJUNG 
JARI MEREKA"..(KETENTUAN YANG DEMIKIAN ITU 
ADALAH KARENA SESUNGGUHNYA MEREKA MENEN- 
TANG ALLAH DAN RASULNYA, DAN BARANGSIAPA ME- 


CG. 


s 


. 


253 








NENTANG ALLAH DAN RASULNYA, MAKA SeUn 
GUHNYA ALLAH AMAT KERAS SIKSAANNYA". (AL- 


ANFAAL : 9-13). 


LN PA Ce lah po LN 9 NI 
3 ja Oi ban ye Da5 jap amal GE AYO 
P Pi ! PL NP 203 242 
LN an AN ea GT! 


Ag 2 11 


aga et y1 Ira, PP Pe P. gn 
SY BAN Te dede Aha AN A2 

PLAN La 26, Abon A1 930 uan 
NBA Ia DE II MN gaga 23 JBS 


PP IAI Pap a00 Ay 1 
SAS DN La Mp Ten 


D4 at 


LP, NA Kk) ara a.n, 4. 
AI an MA, ph le NP ad! 


3759. Dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata: "Saya pernah menyaksikan 
Migdad bin Aswad. Sesungguhnya lebih saya sukai menjadi temannya 
dari pada diperbandingkan dengan apa yang ada pada dia. Ia datang 
kepada Nabi saw. di kala beliau mendoakan (keburukan) terhadap ea 
orang musyrik. Ia berkata: "Kami tidak berkata sebagaimana kaum - 
berkata: "Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu ber- 
dua". Akan tetapi kami akan berperang di sebelah kanan, kiri, depan dan 
belakangmu". Lalu saya melihat wajah Nabi saw. berseri-seri dan (ucap- 
an) itu menggembirakan beliau". 


AA LEAN LOL ANE SE AE Aap VU 


) 1 61 IA Laga a90 
1 BN DA a DENGAN JAS 


232 1255 4 9213 Ata) Fr k 13 1 Un 
PP GB aan Kap A—— (As 


A1HOHANG 





N 
Y 


PI PA Te CT DAUN Pd CA KO PN Ted 
"RN gang ne Ara 1 J3 


3760. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Nabi saw. pernah bersabda 
pada hari perang Badar: "Wahai Allah, aku mengharapkan dari-Mu per- 


janjian-Mu. Wahai Allah, apabila Engkau menghendaki, niscaya Engkau 


tidak disembah". Kemudian Abu Bakar memegang tangan beliau, lalu ia 
berkata: "Cukup bagimu". Selanjutnya beliau keluar, seraya bersabda: 
"Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke 
belakang". (Al Oamar : 45). 


cb 
| BAB 
AG NA DA on eU TN PAN PRP 
jam 2 Sen AA Gap ME yu 


213 


Naa DL tes 2, 1 Itta 109 Lt 
Hg, yA 52 Uta ba ya NA 


3761. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Tidaklah sama antara 
orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) di Badar dan 
orang-orang yang keluar (turut berperang) ke Badar". 


Had 0 4 
Je ale, 
BAB 


JUMLAH SAHABAT-SAHABAT (YANG IKUT SERTA) DA- 
LAM PERANG BADAR. 


N 


Lp, 10 098 YAI INA 091 PA “2 
221 5 2 Ga yt "ey 1 Ar 


7 Go han de ABU ET 


2 


255 











1800 
. ,ab ka 
“Ul 


3762. Dari Barra", ia berkata: "Saya dan Ibnu "Umar tergolong ma- 
sih kecil pada hari perang Badar. (Jumlah) orang-orang muhajir pada hari 
perang Badar adalah enam puluh lebih. Dan orang-orang Anshar adalah 
dua ratus empat puluh lebih". 


ed 


5 
N 


3763. Dari Barra”, ia berkata: “Sahabat-sahabat Muhammad saw. 
yang pernah ikut serta dalam perang Badar berceritera kepadaku, bah- 
wasanya jumlah mereka adalah sama dengan jumlah sahabat-sahabat be 
Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya, yaitu tiga ratus sepulu 
lebih". Barra” berkata: "Tidak, Demi Allah, tidak ada yang capai me- 
nyeberangi sungai bersama Thalut melainkan orang yang beriman . 


3.14 . DR, 1 € 21161 Ne. 10,1 
ho ANIS KE SIG Age V1 
Pd ag 019 PA be PT AN Ted DN CAP 
4 Sela 3 SS KA 2s daya —lerl 
AO Atead an Pn gb tr 
SABAR) Pas Kania Da Jadian al 9 


3764. Dari Barra”, ia berkata: "Kami adalah sahabat-sahabat Nabi 
Muhammad saw., kami memperbincangkan bahwa sesungguhnya jumlah 
sahabat-sahabat yang turut serta dalam perang Badar adalah sama dengan 
sahabat-sahabat raja Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya. 
Tidak ada yang dapat menyeberanginya, melainkan orang yang beriman, 
yaitu tiga ratus sepuluh orang lebih". 


256 





disana Aya 
AKA PE NG PAI Td 2010 5 na 
NI Karier Sl 3 Kay PA Ada 


4 075 Meta al ea 
“yaa Ihdanre palorLag 


N E 
“ 
ps 
re 
CL LN 
G 
“ 
N 
IK 
- 
Ca 
an 
- 


3765. Dari Barra' ra., ia berkata: "Kami pernah memperbincangkan 
bahwa sesungguhnya jumlah sahabat-sahabat yang turut serta dalam 
perang Badar adalah tiga ratus sepuluh lebih, sesuai dengan jumlah sa- 
habat Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya. Tidak ada yang 
dapat menyeberanginya, melainkan orang yang beriman". 


By o. 4, P. 5 
KOSAN ANE 
2 Si -- Pat Aa G3, 5. 
AN D3 533 ie 


BAB 


DOA NABI SAW. ATAS ORANG-ORANG KAFIR OURAISY 
DAN CELAKA MEREKA. j | 


LAN ARI Ih ban 3g 0 Sa IL 90 
Iisa JB is Saga MAS 3G YAN 
MR AT LL PAI D2 ya2Y 4 91 
SIA BS JLEG KA Akte jalan 
TN 1 GA A1 AL) an gn, Li 
S9 AA ASI 9 Ah op A9 Anyer daa ja 

ag1227 an 2 19 3 Ia . ” pi ” .. 


31 #0 , 3 #12 # P) 
YEN FP HesbA SL AGS aa pl 
- Te sah va 
“5 Ine APA 
3766. Dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata: "Nabi saw. pernah 


257 


menghadap ke Ka'bah, lalu berdo'a atas sekelompok da Saga ja 
Syaibah bin Rabi'ah, "Utbah bin Rabi'ah, Walid bin -. an 
Jahal bin Hisyam. Maka aku bersaksi, Demi Allah akv me. : ran 
terbanting, seraya (tubuh) mereka berubah oleh terik matahari. 


hari) itu adalah hari yang panas". 


an UM 2839 
SES A 
BAB 
TERBUNUHNYA ABU JAHAL. 


P Me PN “ 1 yan 12 yh —. 4 1214 ea: 
aan do1 ME ISI KSAU G3 UAS SE AN 
Tn Aga AA 18 204 
PE ra ,-.. Aan , 34 (3 5 
gr pay oe JD Jerat J JA YX 
3767. Dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwasanya ia datang kepada 
Abu Jahal di saat nafas penghabisannya pada hari perang sa Sena 
Jahal berkata: "Haruskah aku mengagumi seorang laki-laki yang kalian 


" muh?". 


#19 
KAN LN EIGER ANN 
PA EVA AM - ga Sa 5 
26642 1 In MAP AL #5 11 
ATA LA mal mana Jay Ag 
11 At 22 14 Pa ena PER TA GA RAP 
15 3G Ja DNJL Sp SP AS 3 p0 
7 4 4 panlt 10 NB ya” 
, 1 4 9112 4 Ng Ia ag J8: - 31 
i 23 : "Siapakah 
3768. Dari Anas ra., ia berkata: Rasulullah bersabda 
yang- dapat Aa apa yang diperbuat Abu Jahal?". Maka Ibnu Mas ud 


pergi, lalu ia mendapatkan Abu Jahal telah dipukuli Ke putera (ng 
sampai lemas. Ia bertanya: "Apakah kamu Abu Jahal?". Rawi berkata: 


258 





"Lalu ja memegang jenggot ' Abu Jahal". Abu Jahal berkata: "Apakah di 
atas seorang laki-laki yang kalian bunuh -atau di atas seorang laki-laki 
yang dibunuh kaumnya?". 


PPN NU Ly 22 
KE TN NE Kas A1 
du WR JEJE MAN GS Om GE VII 
2 NATA ,2 FKIP ha 298122 92,9. (RPP, 
« ASUS Jera ISL Jaa pa a19 
. 220 GAN PL UN KU Rb ea 


KL 2 A k 211 1 0I 12 
demam dp Kab as Lal 3 Oon gd yaa 
II 1G yALA Ie ANA Ah Ka uan Pn Pa, 

Tana AP SP IBI JEJHE SG AS 


na. 
(Inong » 


2 LX Td 

22 gada JUagi 

3769. Dari Anas ra., ia berkata: "Pada hari perang Badar Nabi saw. 
pernah bersabda: "Siapakah yang dapat melihat apa yang diperbuat Abu 
Jahal?". Maka Ibnu Mas'ud pergi, lalu ja mendapatkan Abu Jahal telah 
dipukul oleh dua putera 'Afraa?' sampai lemas. Kemudian ia memegang 
jenggot Abu Jahal dan berkata: "Kamu terbunuh, wahai Abu Jahal". Ia 
berkata: "Apakah di atas seorang laki-laki yang dibunuh kaumnya?". 
Atau ia berkata: "(Apakah di atas seorang laki-laki) yang kalian bunuh?". 


Ih ON BI Ge JasJ p Pa 9 - 
SENJATA sae IBI ON LE 
IL. ANA 03, "ani 18 Gi ep a90 3,74 Pad 
Jla3 Rela 9 Kla gua yan | IAI Oa paska 
. oy 4 PI Lah Ket Sh ta. III, IIA 
Aa Yara Koab An Pu pakenya mud 
Legayen Peda Ma DN ND 7. LAU yi AA 9 we 
da9 AS ajaa onta Dls YAN MJ ai) 
J 294202904 5 BT LA 21 Pd ea 209) gan 
AI AAS yA Kapep AE Begal 


259 








2, 2239 
2 ASI 
3770. Dari 'Ali bin Abu Thalib ra., ia berkata: "Saya adalah orang 
(mujahidin) yang pertama kali bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yang 
Maha Pengasih karena pertengkaran kelak di hari Kiamat". 
Oais bin "Ubbad berkata: "Tentang merekalah, maka diturunkan ayat 
"HAADZAANI KHASHMAANIKHTASHAMUU FII RABBIHIM". 
(Inilah dua golongan (mukmin dan kafir) yang saling bertengkar, mereka 
bertengkar mengenai Tuhan mereka). (Al Haj : 19). 
Ia berkata: "Mereka adalah orang-orang yang berperang tanding pada 
perang Badar, yaitu Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah -atau Abu Ubaidah- bin. 
Harits, Bia bin Rabi'ah, "Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin "Utbah". 


Jebol: Yaa HENNA GEN 


-. 
YAAA 


Ts Na 


2120 
BIA Oya aa PEP AN Ke 7 AA 
A Ink CAR TN 5 MAS DAA Lah 
« pe 213 


3771. Dari Abi Dzar ra., ia berkata: "Ayat "HAADZAANI 

KHASHMAANIKEATASHAMUU FII RABBIHIM" diturunkan menge- 
nai enam orang suku Ouraisy, yaitu ?Ali, Hamzah, "Ubaidah bin Harits, 
Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin 'Utbah". 


Pe 


PA iojan SE AS Ah LA SAE AN 
MA AP Pa 


3772. Dari 'Ali ra., ia berkata: "Mengenai kita, maka diturunkan 
ayat "HADZANI KHASHMAANIKATASHAMUU FII RABBIHIM". 


(Al Haj:19). 


260 





, #9 02,00, 
- .. 7 .. ys 
Sah II ne EA G3 3 ad 
PPL GA 1 ya yA 
gaya 20 99 daa d Ha bak SI PNGA $ 
3773. Dari Abu Dzar ra. "ia bersumpah bahwa sesungguhnya ayat- 


ayat itu diturunkan tentang enam orang pada hari perang Badar". 


AN 2 GI NU 


IA LN, z 
DD tp lp 2nd (AAA -YNV4 


. 


beraat TAAAN G8 KN , as ag 24 
2 KE NnON TA AA Piala 


IP rd , 2. 7 Dans 
Anne ana PN BT AWA deg yaa 
rd Pro 
Kya 


3774. Dari Abu Dzar ra. "ia bersumpah bahwa sesungguhnya ayat 
"HAADZAANI KHASHMAANIKHTASHAMUU FII RABBIHIM" 
diturunkan tentang orang-orang yang berperang tanding pada hari perang 
Badar, yaitu Hamzah, 'Ali, "Ubaidah bin Harits, "Utbah, Syaibah bin 
Rabi'ah dan Walid bin "Utbah". | 


2 tara 33 s 
22 a314 4 29, 1 10 
TAN Ram ca dad SAN ENG 
read 9 tab #0, 2 Na AA 
3775. Dari Abu Ishag, bahwasanya seorang laki-laki bertanya 
kepada Barra”, sedangkan saya mendengarkan. Ia bertanya: "Apakah 'Ali 


dea serta dalam perang Badar?". Barra?” menjawab: "Ia berperang tan- 
ding dan memakai baju besi berlapis-lapis". 


Ka MN AE ANE AVI 


-. “.i s ga ya 


261 


.. 


II BN AE ALA SEA 
ne 21 OI SNI den 3 yet “3 


3776. Dari “Abdurrahman bin 'Auf ra. dari ayahnya dan kakeknya 
Abdurrahman ia berkata: "Dulu saya berjanji setia dengan Umayyah bin 
Khalaf. Kemudian ketika pada hari perang Badar -lalu Abdurrahman 
menuturkan terbunuhnya Umayyah dan puteranya-, maka Bilal berkata: 
"Saya tidak selamat, seandainya Umayyah selamat". 


PER AI korula Aa G2 We 


Ea 3 


-NNYY 


Lp 


KAKI AA AI ed 173 Tk 

Die Ana ae Id ra an 

ARnbsga aa KAS 
W£ 1: In Na MEA Ak « AA Lp Sa 


3771. Dari Abdullah ra., Bahwasanya Nabi saw. pernah membaca 
surah "WANNAJMI", lalu beliau bersujud karena surah itu, dan 
bersujud pula orang-orang yang menyertai beliau. Hanya ada seseorang 
tua mengambil segenggam tanah, lalu mengangkatnya ke dahi, ia berkata: 
"(Tanah) ini cukup bagiku". Abdullah bin Mas'ud berkata: "Sesudah itu, 
sungguh aku melihat orang tua itu (Umayyah) terbunuh dalam keadaan 


kafir". 
SN P2 5 Se ANN 
(ABG AA PN NI ae 3 Gain 


2 


An Ia 


Mp dh Dara Garle Gada (po sad 
8. “1 3. 4 P 28491 
&y ANA dl Ket ja Se INN X6 JJE, 3 


ea 


262 





GANSIE Sea aa PAN sel 


22 Ge 


Selatan SE nan Ca AAA 
Se En AA IG EL 


ed 


AAA MI KENA Pe han ALA PAN WAP NA AANG II AI 


3778. Dari "Urwah, ia berkata: "Ada tiga luka pukulan pedang pada 
diri Zubair, salah satunya ada pada bahunya". "Urwah berkata: "Sungguh 
aku pernah memasukkan jari-jariku ke dalam luka pukulan itu". Ia 
berkata: "Zubair dipukul (dengan pedang) dua kali pada perang Badar 
dan satu kali pada perang Yarmuk". 'Urwah berkata: "Ketika Abdullah 
bin Zubair ra. terbunuh, Abdul Malik bin Marwan bertanya kepadaku: 
"Wahai 'Urwah, apakah kamu mengetahui pedang milik Zubair?". Aku 
menjawab: "Ya". Ia bertanya: "Apakah yang ada pada pedang itu?". Aku 
'menjawab: "Pedang itu menjadi sumbing pada hari perang badar". Ia 
berkata: "Kamu benar, pedang-pedang itu menjadi sumbing (tumpul) 
karena untuk saling berpukulan dengan tentara musuh". Kemudian ja 
mengembalikannya kepada ”Urwah. Hisyam (bin 'Urwah) berkata: "Kami 
menetapkan harga pedang itu tiga ribu, dan diambil oleh salah seorang di 
antara kami. Ban aku sendiri senang mengambilnya". 


- J2 


IG aan JP Pap Saat Xvva 
| aah Kanan en BAE 


3779. Dari 'Urwah, ia berkata: "Pedang milik Zubair dihiasi dengan 
perak". Hisyam berkata: "Pedang milik "Urwah dihiasi dengan perak". 


Le 


A Sadhana Mak Jan MAS Ep SE NY, 
SE. g TN, SE AAN NN PAI 


263 


24 Bo 0 se2n200 3 ana 10 In snp3 4 
. “ “ 2. Ta 5 In | ad & 71 
GA pa YEN KAS ESA 
Ia Lan Lo 39 s0 In NI 0 J sany.1 
| - “ PTK) .. .01 4 #1 9212 I 
Pak 2 2D Jml d ata Lag 3 end “G3 ya 
2 Ia CA 23 ma SA, III 1122 P 
WA An AE Jen pe asi aAd Alah 
NU La PAN III, IN 0I AL 35 ya 
$ . mm. “ 4 .. 
SAN 3 gen jera iga JL ya P3 
22, LI TA PT AKA 213 2 8 da Pedan PA 
JAN HS MTA 9 Ep «en U gal 
5 Jo 1,, oh 2 Gp. AN 191 2, 21 
"ya" . 2 : 
Nona Pep PI APP 1 Kian ra LI PI Yaa » 
3780. Dari "Urwah, "Sesungguhnya para sahabat Rasulullah saw. 
berkata kepada Zubair pada hari perang Yarmuk: "Hendaklah kamu ber- 
sikap keras (kepada orang kafir), maka kami bersikap keras pula ber- 
samamu". Ia berkata: "Sesungguhnya jika aku bersikap keras, maka kamu 
berselisih". Lalu mereka menjawab: "Kami tidak akan melakukanriya". 
Kemudian ia menyerbu mereka (orang-orang kafir), sehingga ia mem- 
belah beberapa barisan mereka. Ia menyeberangi (barisan) mereka, 
padahal tidak seorangpun yang menyertainya. Lalu ia kembali sambil 
menghadap. Maka mereka memegang kendali (kuda)nya, lalu memukul- 
nya (dengan pedang) dua kali pukulan pada bahunya. Di antara keduanya 
ada satu pukulan yang mengenainya pada hari perang Badar. 'Urwah 
berkata: "Aku memasukkan jari-jariku pada beberapa (bekas) pukulan itu 
sambil bermain ketika aku masih kecil". "Urwah berkata: "Pada hari itu 
yang menyertai Zubair adalah Abdullah bin Zubair ra. ketika dia masih 
berumur sepuluh tahun. Ia membawa Zubair di atas kuda dan menyerah- 
kannya kepada seorang laki-laki". 
4 ' . . | | 
sent K0 Ih TA Isa er an 
Ap nga ai MEN lo Se YM 
“ P3 . J 2 3 se a12 - # 
1 - AA IU TON P J-10 1” P .n 34 
Gap da3 ad Sa rada Men asa km JA 
4 Ti 1 an yna »3 Pe na 
CNN Kar &. Anal 9 td , 
aa M3 KEMANG ea Saha AS slalolaya 


264 





Hal AI SA RJ BS, 
SAE LN AA NOT KA Pen 22 2 2 3 
HP ASASI, Sa LAGI le 


Tama ai A3 4 mete 9. 2, In “9 

era rs 55 Aa gag Saga pada 

OYSL 9. OSN eerlelanN Aasln, AURA 

erna s Rei) Pep 52 1.9 Gaga Aa ” 

Me an Ana 
(3 “9 AAA yo ba run neh Ro 2 

an Ae gl Ama jas Lis (35 Aek 


IS AI Ma Maa 22 


“Naa 


AA PARA MET LO AG TA PU EM EA AKAN MIE RT Kai 
PAMA asi SI Pig dala di) Jun gi Jaga, 


ISA G5 4, PT Leg MENU AL MA , # 
ena KAN PURA, 2ESJG MASA aa 
NN AA Fade Na Na PAN Ie P/ ar, 
90 pu deng bnisang lak Ad, 
3781. Dari Abu Thalhah, "Sesungguhnya Nabiyullah saw. pada bari 
perang Badar menyuruh, agar dua puluh empat orang dari tokoh-tokoh 
pemberani suku Ouraisy dimasukkan ke dalam sebuah sumur Badar yang 
buruk dan busuk. Apabila beliau mendapat kemenangan terhadap suatu 
kaum, beliau tinggal di halaman rumah selama tiga malam. Pada perang 
Badar di hati ketiga, beliau menyuruh membawa untanya, lalu perbekal- 
annya diikat di atasnya. Kemudian beliau berjalan dengan diikuti para 
sahabatnya, mereka—berkata: "Kami tidak pernah melihat beliau pergi 
melainkan untuk sebagian hajatnya. Sehingga beliau berdiri di pinggir 
sumur, lalu beliau memanggil (orang-orang Ouraisy yang terbunuh) 
dengan menyebut nama mereka dan nama bapak-bapak mereka: "Wahai 


 Fulan bin Fulan, apakah dapat menyenangkan kalian, jika kalian taat 


kepada Allah dan Rasul-Nya?. Sesungguhnya kami mendapatkan apa 
yang dijanjikan Tuhan kami adalah benar. Maka apakah kalian men- 


265 


dapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu adalah benar?". Rawi berkata: 
"Jalu "Umar berkata: "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau bicarakan 
terhadap jasad yang tidak bernyawa?". Rasulullah saw. menjawab: "Demi 
Dzat Yang jiwa Muhammad saw. ada dalam kekuasaannya, kamu se- 
kalian tidaklah lebih mendengar apa yang aku ucapkan dari pada mere- 
ka", Oatadah berkata: "Semoga Allah menghidupkan mereka, sehingga 
Dia memperdengarkan ucapan beliau kepada mereka karena untuk 
mencela, menghina, mendendam, merugi dan menyesalkan". 


AAA AI Cadar al pose 3 VI 

Pan PN 4 PX Lai 18. Sinsasaga aka 
s0 Para at NN. 9 TON PRE PN Ke? Ka 

Je HAB di Aan Anne SS, 


Pa yan an JG 


3782. Dari Ibnu 'Abbas ra., tentang tafsir ayat "ALLADZIINA 
BADDALUU NI'MATALLAAHI KUFRA". (Orang-orang yang telah 
menukar ni'mat Allah dengan kekafiran). (Ibrahim : 28). 

Ia berkata: "Demi Allah, mereka adalah orang-orang kafir Ouraisy". 
?»Amr berkata: "Mereka adalah orang-orang Ouraisy, sedangkan Mu- 
hammad saw. adalah ni'mat Allah". "WA AHALLUU OAUMAHUM 
DAARAL BAWAAR'". (Dan mereka menjatuhkan kaumnya ke lembah 
kebinasaan). (Ibrahim : : 28). 

Ia berkata: "(Lembah kebinasaan) itu ialah api pada hari perang Badar". 


Pa Haa NASA AN Aa var 


SGB ah AB y2 33 la) ma Sa de 
PA Penata LA Ai Tam IAI 


2 « 
“1 





PEP MEP ENYA Ea PA AA SY 
Besa ba Ip ag 
Hart "J4 2 MS AS: (3 ap, 

TN 2 gaya, ag Lagaaen 134 
Apar Pen YAN 
BAN GI paka! Ia ena 3 
HEga Blah saran 


3783. Dari ' Aisyah ra., "Sesungguhnya Ibnu 'Umar menyebut sil- 


i silah hadits sampai kepada Nabi saw. bahwasanya orang yang mati itu 
| disiksa di dalam kuburnya, sebab isak tangis keluarganya. Maka ' Aisyah 
berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh orang 


mati itu disiksa, sebab kesalahan dan dosanya. Dan sekarang keluarganya 


: menangisi dia". ' Aisyah berkata: "Yang demikian itu seperti perkataan- 


nya (Ibnu 'Umar), bahwasanya Rasulullah saw. berdiri di atas sebuah 
sumur, sedang di dalamnya terdapat orang-orang musyrik yang terbunuh 


, pada perang Badar, lalu beliau berbicara kepada mereka (orang musyrik 
| yang terbunuh)". Beliau tidak bersabda: "Sesungguhnya mereka dapat 
1 mendengar apa yang aku ucapkan". Akan tetapi beliau bersabda: "Se- 


sungguhnya sekarang mereka mengetahui, bahwa apa yang dulu pernah 
aku katakan kepada mereka adalah benar". Kemudian ' Aisyah membaca 
ayat "INNAKA LAA TUSMI'UL MAUTAA". (Sesungguhnya kamu ti- 
dak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar). (An Nami : 
80). 

Dan ayat "WA MAA ANTA BIMUSMI'IN MAN FIL OUBUR'". 


e (Kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur 


dapat mendengar). (Faathir : 22). 
"Urwah berkata: "Yaitu ketika mereka menempati tempat duduk mereka 
dari api". 


267 





12 22203 


2 SNI ae Bab NVS 
LAMA 1 jd Ba Ja Ada Pura - 


TEA I1 Da Jpiebyaa ajaa NAGA Nrta 
EL Ie Liga AAA MAAF 


G0 4 Wara «24 y991904 
Y 13 “4 » Io 4 KEYA 83 FA SMS S3 
ad 
“ 2 2.4 a70. ng 
e 2 Sani 


G3 


3784. Dari Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Nabi saw. berdiri di atas 
sumur Badar, lalu bersabda: "Apakah kamu mendapatkan apa yang di- 
janjikan Tuhanmu adalah benar?". Kemudian beliau bersabda: "Sesung- 
guhnya sekarang mereka dapat mendengar apa yang aku ucapkan". Lalu 
dituturkan kepada "Aisyah, ia berkata: "Akan tetapi Nabi saw. bersabda: 
"Sesungguhnya sekarang mereka mengetahui, bahwa apa yang dulu 
pernah aku katakan kepada mereka adalah benar". Kemudian ' Aisyah 
membaca ayat "INNAKA LAA TUSMI'UL MAUTAA". (Sesungguhnya 
kamu tidak dapat menjadikan Una Jaa yang mati mendengar). (An 
Nami : 80). 


CIA 0 1 
Sa Iga AS 
BAB 


KEUTAMAAN ORANG-ORANG YANG TURUT SERTA DA- 
LAM PERANG BADAR 


Pep Uh 2, 9199250 
Je Pa LB dai 
ae Hd 


25 La | NIAS SAR PN ah 


268 


SAP YVAO 





2. Ia baya jae pda DEK 
IE BAL Ika SEP AAN 1 suea 
Hala NAN At 


» 404 AA AT 
ps 


3785. Dari Anas ra., ia berkata: "Haritsah terbunuh pada hari perang 
Badar, sedang ia masih muda belia. Lalu ibunya datang kepada Nabi 
saw., ia berkata: "Wahai Rasulullah saw., sungguh engkau telah me- 
ngetahui kedudukan Haritsah dari padaku. Seandainya ia di dalam surga, 
maka aku bersabar dan mengharap pahala. Akan tetapi seandainya surga 
itu adalah yang lain, niscaya engkau akan melihat apa yang aku perbuat". 
Kemudian beliau bersabda: "Kasihan kamu, apakah kamu kehilangan 
anak, dan apakah surga itu hanya satu?, sesungguhnya surga itu banyak 
sedang dia (Haritsah) berada di surga Firdaus". 


PPA Ag, Gan JK ana AP YYAT 
VA Ia Ly NP RA GI & 1d 
PURE 09 Ra Lin AIA 


angan seat, PAGI eE AIA AS 
(H5, SIA Lean 
Kepkle J2 PTPN ASIA GAES Lha 
BA PRE ALAN Lea ON, cik 


269 


aku, Abu Martsad dan Zubair, semuanya berkuda". Beliau bersabda: 
"Pergilah, hingga kalian sampai di kebun Khakh, karena di kebun itu ada 
seorang wanita yang membawa surat Hathib bin Abu Balta'ah kepada 
orang-orang musyrik". Kemudian kami menjumpai wanita itu sedang ber- 
jalan dengan menunggang unta miliknya, sebagaimana yang telah di- 
sabdakan Rasulullah saw. Kami berkata: "Berikanlah surat itu". Wanita 
itu menjawab: "Saya tidak membawa surat". Lalu kami memberhentikan- 
nya dan mencari, tetapi kami tidak menemukan surat. Kami berkata: 
"Rasulullah saw. tidak berdusta, kamu mengeluarkan surat itu, ataukah 


11x 


Sek. 214, Ap 414 
Ai ee WNI agan 233 Velekan PU ES A3 
p: EKP NAN Loe TENER EC PANAS 
ANA SIP AA CO BIAN : 
2 ga 2.4 PE ak INI La 20 BIG 
Gaia 3 dimata J3 erou DA 


2 8 aneyh G0 1 TPA 
AN nas 2 (Aa SEA Tao AA Jan II 


aa ' - | kami menelanjangimu?". Ketika ia melihat kami bersungguh-sungguh, 

- PEN Kg Ma NU 1 34 ana An RU f. maka ia menurunkan tempat ikat pinggangnya dan ia menggunakan tabir 

Aas » sada Ka TO) ba pa pe) Sa ia pakaiannya, lalu mengeluarkan surat itu. Selanjutnya kami pergi dengan 

Ng 9 de A01 G9 14491 (4 2 PAN wanita itu kepada Rasulullah saw., lalu "Umar berkata: "Wahai Rasu- 

"TG 3 4 5 KPA Ja Wanda 2 Dea lullah, ia (Hathib) telah menghianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang 

ag - RR dn ORI Ld f mukmin. Maka biarkanlah aku memukul batan lehernya". Nabi saw. 
TN PU TP, IA 4 1 8 

14 kg aa 4 Lis Ja S Snap IS home aa 9 | bertanya: "Apakah yang mendorongmu terhadap apa yang kamu laku- 

V A adira 5 ra | kan?" Hathib menjawab: "Bagiku tiada sesuatupun yang mendorong 


| untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebenarnya aku meng- 
W hendaki agar aku mempunyai kekuasaan pada kaum (orang-orang mu- 
f syrik), di mana dengan kekuasaan itulah Allah akan melindungi keluarga . 
W dan hartaku (di Makkah). Tiap-tiap orang dari sahabat-sahabatmu tentu 
1 mempunyai seseorang kerabat di sana (Makkah), di mana dengan seorang 
| kerabat itulah Allah melindungi keluarga dan hartanya". Maka Nabi saw. 
, bersabda: “Dia benar, janganlah kalian mengatakan (sesuatu) kepadanya, 
| melainkan sesuatu kebaikan". "Umar berkata: "Dia sungguh-sungguh te- 
f lah meaghianati Allah dan orang-orang mukmin, maka biarkanlah aku 
# memukul batang lehernya". Beliau bertanya: "Bukankah ia termasuk 
, Orang-orang yang ikut serta pada perang Badar?". Ia berkata: "Semoga 
Allah mengetahui orang-orang yang ikut serta pada perang Badar". Lalu 
f beliau bersabda: "Lakukanlah apa saja yang kalian kehendaki, masuk sur- 
| ga adalah pasti bagi kalian -atau Sungguh aku telah memaafkan kalian-". 
: Maka "Umar mencucurkan air mata dan berkata: "Allah dan Rasul-Nya 
! yang tahu". 





ara Ah d9 22123 Pe Pu, 2 

Aan La Kala ia Ka Joy A0 
- Sa e Pd 3, 4 4, 7 PL 
PN AG AAA In ja MENAI ANE aari 
25 On Hg " Z 24, 2 Aa AP . (pe 
IT Ilpa HI Pena JS Al 24 FA 
Dag gi 23. p yan AA 291 Sh Ape 

AN PA NK ala 3 1 
Ag TN WE Mann BN GE Kenal 
IR Ga Sa ES dn 2S Sie 
2 : : Bean au 92 ps Atnahaa” TAG 
KALA AP MAU TOP On SANA TEA Oh 
: panen Iran Ka Leg 414 ? 
Tentus Samad 3 Do yaS AaD 91, daa ae 


MAA yag» 33 


ia berkata: "Rasulullah saw. pernah mengutus 


24 2 29 229 
Aa PA aa 


er 





« 


2x 


3786. Dari 'Ali ra. 


271 
270 


al 
| BAB 
IL Z 1g ar PAT LAPAN 
KATA AN, 38 AAN MAA TVAV 
Pn UG AL yg MA di 
WN Fa SIR Aa ag ae 


rnah ber- 
i id ra., ia berkata: "Rasulullah saw. pe' 
akan bak Badar: "Ketika mereka aa 
: ka dan siaga 
i i kali aka panahlah mere 
musyrik) mendekati kalian, m 
panahmu". 


Iran gaa Ih gnan ae A12 
KAN YA Ia IE BEAN Ap AON VAN 
an an 21 2 Na ke 
AA AKA RN Peng aa 
JNE, 


ta: "Rasulullah saw. pernah ber- 
: "Ketika mereka mendekati ka- 
panahlah mereka dan siagakanlah 


3788. Dari Abu Usaid ra. ia berka 
sabda kepada kami pada perang Badar 
lian - yakni menghampiri kalian-, maka 
anak panahmu". 

3 

1 af : MY IIL Ih 17 AI pe Kai ” VN 

NA Aa DEMO 1 Sh 

7 : “ , CART? 3 A2 AA NAL 21 

KE BA Ey AE je AA AN 
aga 3 “4 stang) AG sip 2.1 “2 KAGG 
APP ATT Wa ig ae £ 2 s1 
. RN Ld B3 2.1 PN 10 032 2 " 1 Inai 
Ka pang BUG DAR ya pan NAN DA 


“2 


272 











Sita a50 10 Se SSI IL AD C1 ga0 
II jan aa Pa Dian JB NAS ang 
“Ia 


3789. Dari Barra” bin 'Azib ra., ia berkata: "Nabi saw. menjadikan 
Abdullah bin Jubair memimpin para pemanah pada perang Uhud. Mereka 
(orang-orang musyrik) menewaskan tujuh puluh orang dari pihak kami. 
Nabi saw. dan para sahabatnya telah menjatuhkan korban seratus empat 
puluh orang dari pihak orang-orang musyrik pada perang Badar, yaitu tu- 
juh puluh orang tertawan dan tujuh puluh orang terbunuh". Abu Sufyan 
berkata: "Hari kekalahan dibalas dengan kemenangan pada perang Badar. 
Peperangan adalah bergilir dalam kekalahan dan kemenangan". 


Aa arah A AA TENAN Pe NNPTI IM Di 
NIA gd Ke Saga JIE YA 
SELAI 3 Aa5 KE SA LIA 


NN Tee AaN oi Pra 
Phat gag Ubi | 
3790. Dari Abu Musa, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Ketika su- 


dah datang kebaikan, maka Allah tidak memberikan kebaikan itu lagi 
sesudahnya. Pahala kebenaran adalah sesuatu yang telah Dia berikan ke- 


| pada kita sesudah peperangan Badar". 


BIKE SIT SEN Ery 
Ae ata AI Ka AT 3S 
DE EU AGAN yan esa 
AB LP LAN Sada KG 
BELA Hn dkatatt 23) 








122 


sein gia dlelkah KAN EU pa 


ra 


(AE p3 na HS 


3791. Dari ' Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata: "Sesungguhnya aku 
pada perang Badar berada di dalam sebuah barisan. Ketika aku menoleh, 
tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua pemuda yang masih muda 
umurnya, seolah-olah aku merasa tidak aman di tempat mereka berdua. 
Tiba-tiba salah seorang dari mereka berdua berkata kepadaku: "Wahai 
pamanku, beritahukanlah Abu Jahal kepadaku". Lalu aku bertanya: "Wa- 
hai keponakanku, apakah yang akan kamu lakukan terhadap dia?". Ia 
menjawab: "Saya telah berjanji kepada Allah, bahwa jika saya melihat- 
nya, maka saya akan membunuhnya atau saya mati tanpa dia". Kemudian 
yang seorang lagi berkata kepadaku dengan suara pelan sebagaimana 
tersebut di atas. Abdurrahman berkata: "Maka saya merasa tidak senang, 
karena saya berada di antara dua orang laki-laki. Lalu saya mengisyarat- 
kan mereka berdua ke arah Abu Jahal. Maka mereka berdua menekan dia 
bagaikan dua ekor elang, sehingga mereka memukulnya. Keduanya ada- 
lah dua orang putera ' Afraa'". 


.. 2203 


Maa aan Aa ag Je 152. AN 
SAH El ANE Ken kenna ek 


3. 


dee duda esa 
AJA ja AI Keang Ilisas Ot Hesiah 


12363! PP AAMNRN NN 0 


Ge. 
V 


NS EpYia ia PAR bi 
ANA AE an PS 3 up aa 


Ta 


aan p” yok 








pi AJE: Ia AA sena 


2 
Area (NN Buka Yg In 


2 JIN Sal! si 3 Saul 


Pum 
” 


Ter pegi SAI, Ig esb Brmela 
JI ah Apa di ho BERES 3: LA 
JENIS Ja Isis 
| EA, 9 Td Mehra 33? 


# G 
23 IA, 


ANN Ghina Sok 
, IKA '- 2 
2 Aa IL Dean Aa 
A ala , 2117 034 (2 #eh 2 4 , 
papa Yaman Sad Upaya f K3 BL 
kab hag doel Ko " AA la rr ah 


mn. y 


Le 
Pra Ti AG 213 
Sa ruh : piye siap 
we an PA Te oa AAN ES SSS 
BANI yi IMS ORA 


24 AAL NI 21419 2.4 
kaan T5 NE NI Tae te PM Lan 
LE bo Ka la JAN 


. 
bad 


-il ta. 92 2 - YEN ESIE 2 SANA 274, 
£ kenek 


211 Sya Ta 
gaar Lala ya KASN ds EA es y 


275 





203 28 


9 “ , a10 12 PA La AAA PT 

“ip ot) Baba Plan Ohaya dl, 
23 2 “3 , 24 Ka 32 " - 

DLL SER aa es Lagu Tan 

PE PAT U PI er S3 (“3G 

AAA Ep MORE AIA 
rd R.n99 2 .! 233. Pa 

BN KEJATI Ea AOA 

IN LA 9 A3 anget P 

Ii EN AJ A5, 


2, AN 


KI AAS NEK Tyas 


, 221 lag o9a, 
NA PEG CN b dai ga 
DN yoy a60 1 AG an ne 224 
ptk CSS IE Clan FS Yr IU Cd 


'n9 v 7. 2... 16 
SA YEN IN 
.. 2” P 5 8. 1 RA, 
SER AJE AA Ge 
Me AA Dak 27 “3 G2 1 s4 
KN nd kan YA Yng LA 
AS ME Ia BATAS SAP 
Heo Sang BA ani p 


Ps a99 07 Ingoa N, 2 Kat Ps 
Ain P3 Elpal Asah ipek 


Z2 28an 5 .- ad 

Ha Ab ajal Ae Sadar Ne 3 giaa 
. Pd Ng ( :1 P- 31 

Jb RS GR Gg SA 


-” - Lt 2 23224 »3 Lha 
PEN AAA PL : Wa Alat ada2 Dila Ada 


AN SAN AN LP 


216 








. A 5 yi 413 "slh 


3792. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah saw. pernah 
mengirim sepuluh orang mata-mata (pengintai). Dan beliau mengangkat 
'Ashim bin Tsabit Al Anshariy sebagai pemimpin mereka, ia adalah 
kakeknya 'Ashim bin "Umar bin Khaththab ra. Sehingga ketika mereka 
berada di Haddah, tempat antara 'Usfan dan Makkah, maka mereka ter- 
ingat akan sebagian dari kabilah Hudzail yang disebut dengan nama Bani 
Lihyan. Para pengintai itu membuat mereka lari dengan seratus orang 
pemanah, lalu mengikuti jejak mereka, sehingga menemukan tempat ma- 
kan kurma di tempat persinggahan yang mereka singgahi. Para pengintai 
itu berkata: "Ini adalah kurma Yatsrib". Mereka terus mengikuti jejak 
Bani Lihyan. Ketika 'Ashim dan teman-temannya merasa bertemu me- 
reka, maka ia berlindung di suatu tempat, lalu sekawanan orang menge- 
pungnya. Mereka berkata kepadanya: "Singgahlah dan angkat tanganmu, 
kalian memiliki perjanjian, bahwa kami tidak akan membunuh seorang- 
pun dari kalian". Lalu 'Ashim bin Tsabit berkata: "Wahai sekawanan 
orang, saya tidak akan singgah di dalam jaminan keamanan orang kafir". 
Kemudian ia berdo'a: "Wahai Allah, beritahukanlah kepada Nabi-Mu 
mengenai diri kami". Mereka melempari 'Ashim dan teman-teman, se- 
hingga membunuh 'Ashim. Ada tiga orang yang tetap tinggal dengan 
mendapat jaminan keamanan, antara lain ialah Khubaib, Zaid bin 
Natsinah dan seorang laki-laki (Abdullah bin Tharig). Ketika mereka 
telah menguasainya, maka mereka melepaskan tali busur, lalu meng- 
ikatnya dengan tali itu. Laki-laki yang ketiga berkata: "Ini adalah awal 
penghianatan, Demi Allah, aku tidak dapat menemani kalian, sesungguh- 
nya bagiku adalah berteladan dengan mereka -maksud dia adalah orang- 
orang muslim yang terbunuh-". Sekawanan orang itu menarik-nariknya 
dan mengupayakannya, namun ia enggan untuk berteman dengan mereka. 
Lalu Khubaib dan Zaid bin Datsinah dibawa pergi, sehingga mereka 
menjual keduanya setelah peristiwa perang Badar. Maka Khubaib dibeli 
oleh Bani Harits bin ' Amir bin Naufal, padahal Khubaib ialah orang yang 
membunuh Harits bin 'Amir pada perang Badar. Khubaib tinggal di sisi 
Bani Harits sebagai tawanan, sehingga mereka sepakat untuk mem: 
bunuhnya. Ia meminjam pisau untuk mencukur bulu ari-arinya dari 
seorang puteri Harits, lalu ia dipinjami. Kemudian seorang anak kecilnya 


2 


























(puteri Harits) pergi dikala dia lupa, sehingga sampai kepada Khubaib. 
Dia menjumpai anaknya berada di pangkuan Khubaib, padahal pisau cu- 
kur itu ada di genggamannya. puteri Harits berkata: "Saya sangat ter- 
kejut, hingga diketahui oleh Khubaib". Maka Khubaib bertanya: "Apakah 
kamu takut aku akan membunuhnya?, sungguh aku tidak akan melakukan 
hal itu". puteri Harits berkata: "Demi Tuhan, sama sekali saya belum per- 
nah melihat seorang tawanan yang lebih baik dari pada Khubaib. Demi 
Tuhan, pada suatu hari saya pernah menjumpai ia sedang makan setandan 
anggur, padahal ia diikat dengan besi dan di Makkah tiada buah-buahan". 
Puteri Harits berkata: "Sesungguhnya demikian itu adalah rezki yang 
telah diberikan Allah kepada Khubaib". Ketika mereka membawa Khu- 
baib keluar dari tanah Haram untuk membunuhnya ditanah Halal (luar 
tanah Haram), maka Khubaib berkata kepada mereka:"Biarkanlah diriku 
shalat dua raka'at. Maka mereka meninggalkannya, lalu ia shalat dua 
raka'at". dan berkata: "Demi Allah, kalau saja mereka tidak menyangka, 
bahwa tiada keluh kesah pada diriku, niscaya aku menambah (dua raka'at 
lagi)". Kemudian ia berdo'a, "Wahai Allah, hitunglah jumlah mereka, bu- 
nuhlah mereka dengan bercerai-berai, dan janganlah Engkau sisakan 
seorangpun di antara mereka". Kemudian ia berkata: "Aku tiada perduli, 
di kala aku terbunuh sebagai seorang muslim. Di sebelah manapun, maka 
hanya kepada Allah tempat aku terbanting (berbaring)". 

"Semua itu terserah kepada Allah, jika Dia menghendaki, maka Dia 
memberi berkah atas anggauta tubuh yang telah tercabik-cabik". Kemu- 
dian Abu Sirwa'ah, yakni "Ugbah bin Harits berdiri dan membunuhnya. 
Khubaib menganjurkan shalat kepada setiap orang Islam yang akan di- 
bunuh dengan perlahan-lahan. Nabi saw. menceriterakan kisah mereka 
kepada sahabat-sahabat beliau pada saat mereka mendapat musibah. Dan 
orang-orang Ouraisy mengirim perutusan kepada 'Ashim bin Tsabit di 
saat mereka diberitahu bahwa ia terbunuh, agar mereka diberi sesuatu 
dari (jasad)nya yang dapat diketahui. Dia pernah membunuh seseorang 


dari para tokoh mereka. Kemudian Allah mengirim untuk 'Ashim se-. 


kawanan lebah seperti awan hitam, hingga menyelamatkannya dari para 
utusan orang-orang Ouraisy. Maka mereka tidak kuasa memotong sedikit- 
pun dari (jasad)nya. . 

Ka'b bin Malik berkata: "Mereka (para sahabat Nabi) menyebutkan, 
bahwa Murarah bin Rabi” Al 'Amriy dan Hilal bin Umayyah Al Wagifiy 
adalah dua lelaki yang saleh, keduanya ikut serta pada perang Badar". 


218 





5.8 AA Aan ui 5 yA NT PI 

Ana Nila NA ASN SULE VAN 
1.231 221 Ga Yr Data Yo ?44 1, Lha 1251 
Ae AP OS Ja AE NN 


- - ... . 
200 3 LIA saa1 gt - AN Let # “ 
A3 daa Lag UE Jln and 53 


. PA si 


| 3793. Dari Nafi'ra, Bahwa Ibnu 'Umar diberitahu, sesungguhnya 
Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufail-dia termasuk peserta perang Badar- 
sakit pada hari Jum?at. Maka ia pergi kepada Sa'id setelah matahari agak 


tinggi dan hampir tiba waktu shalat Jum'at dan ia meninggalkan shalat 
Jum'at. 


LEG IE NN an Iaah pa yat 
KEL DU KEY 
JENISKA ba SIS an GL 


ye 02.9 AI #7903 24 A09 2 jt 
JA aa yan Sasa ANA leg 

s ueA LA IA AK 217 SEN Ah ah 
IP TN go landas DI JUL Jus 
SELAT, NA ESA IM nat 
ae selkar3 2G Jen Ur 
P 161622 21, Pa 132 rudi ? In 5 vs 
Be Ha NB EL IB BEA 

AN TK ORA tea « LN PNU Ts 
AN KE ON 


279 























! Pr - “1113 
DL EPA NA PE MATA BA 
jera 

Pn B! 2 TU) 
3794. Dari Subai'ah binti Harits, "ia menceriterakan bahwa ia di- 
bawah tanggung jawab (sebagai isteri) Sa'd bin Khaulah, Sa'd adalah 
termasuk Bani ' Amir bin Lu'aiy dan orang-orang yang ikut serta pada 
perang Badar. Lalu Sa'd wafat pada saat Haji Wada', padahal ia sedang 
mengandung. Dan belum lama Su'aibah melahirkan kandungannya 
sesudah wafatnya Sa'd, ketika ia lepas dari nifasnya, maka ia berhias diri 
untuk orang-orang yang melamar. Maka Abu Sanabil bin Ba'kak, yakni 
seorang laki-laki dari Bani Abdid Dar datang kepadanya, lalu berkata: 
"Benarkah, aku melihat dirimu berhias diri untuk orang-orang yang me- 
minang, apakah kamu menginginkan kawin?, Demi Allah kamu belum 
dibolehkan kawin, hingga kamu melewati empat bulan sepuluh hari". 
Subai'ah berkata: "Ketika ia mengatakan hal itu kepadaku, maka aku me- 
ngemasi beberapa pakaianku pada sore hari. Dan aku datang kepada 
Rasulullah saw. lalu bertanya mengenai hal tersebut. Maka beliau mem- 
beri fatwa kepadaku, bahwa sesungguhnya aku sudah terlepas (dari 
'iddah), di saat aku melahirkan kandunganku. Dan beliau menyuruhku 

kawin, jika sudah tampak (keinginan) padaku". 


BIA IN yag an 


— BAB 
KEIKUT SERTAAN MALAIKAT PADA PERANG BADAR 


PI Tata TE AE SDI 
tp AL 9 PKN AIA MN 2 
BIAGIE WEI Ada PASI 2 JI $ AKU 





KN Ga IR Da 


3795. Dari Rifa'ah ia berkata: "Jibril datang kepada Nabi saw. lalu 
bertanya: "Apakah penilaianmu terhadap orang-orang yang ikut serta pa- 
da perang Badar?". Beliau menjawab: "Mereka termasuk orang-orang 
Islam yang paling utama". Atau semacam kalimat itu. Beliau bersabda: 
"Demikian juga Malaikat yang ikut serta pada perang Badar". 


s1- 2 23 
Gin ba ara LAN ag BOSAN 
Pd y, 3 ? 
TN hayat KENA aja TUSE KAN, 
3796. Dari Rafi”, ia berkata kepada anaknya: "Sesuatu yang mem- 
buatku bahagia adalah keikut sertaanku pada perang Badar sebagai ganti- 


nya Bai'at 'Agabah". Ia berkata: "Jibril pernah bertanya kepada Nabi 
saw. dengan kata-kata ini". 


pa aah Ye LNG YEL YAV 
4 ia g 16 


KENA Yan keran WN sada naa ss 


3797, Dari Mu'adz bin Rifa'ah, sesungguhnya seorang malaikat ber- 


. tanya kepada Nabi saw. Lalu Mu'adz berkata: "Sesungguhnya malaikat 


yang bertanya adalah Jibril as.". 
G1 231 Pj .. tea n... 

Si Kgis dl pa UE HE YVAN 
La 4 S0 9 9 


an 000 "YA Go 
RAS Han RJ 
Pena ada 


281 


144 - ae 
. 




















3798. Dari Ibnu 'Abbas ra. Sesungguhnya Nabi saw. bersabda pada 
hari perang Badar: "Ini adalah Jibril memegang kepala kudanya dengan 
membawa peralatan perang". 


Cl 
BAB 





a99 1 AG 1 loan ATA 
55 KANAN Pay Sl Jl LS AU ee Naa 
Bia 


3799. Dari Anas ra. berkata: "Abu Zaid telah meninggal dan ia tidak 
meninggalkan anak cucu. Ia ikut serta pada perang Badar". 








sea aa Ego 5 


— 
CN 
NE 
hp 
CG 
1 
A4 
ho 4 
. 
P4 


#.ns . -. 
Kak Salat Pujrart ra PENS Abah 


pn. Naa LK Kena mL Lite Jas 
Has aa Peer Naa Lab TG 
TG Am 2 nan A ia Giaa GA kah “R5 


TEMA 2. 


3800. Dari Ibnu Khabbab, Sesungguhnya Abu Sa'id bin Malik Al 
Hudriy datang dari bepergian, lalu keluarganya menghidangkan daging 
kurban kepadanya. Maka ia berkata: "Aku tidak akan memakan daging 
itu, hingga aku bertanya dahulu". Lalu ia pergi menuju saudara laki- 
lakinya dari ibu yang ikut serta pada perang Badar, yaitu Oatadah bin 


282 





Nu'man. Ia bertanya kepada Oatadah, lalu ia menjawab: "Sesungguhnya 
telah terjadi sesudahmu sesuatu yang melanggar terhadap apa yang di- 
larang bagi mereka, yaitu memakan daging kurban setelah tiga hari". 


11204, ka 9 Jae Ita 00 00 00 

Dhea a3 2 YanatriP N Eta dana YAN 
Jo pr S3 ut 

PA 1 AN ken 53 PAN ANE 


2 pn. 


IA Pura alat aa rat « HI 2 


. 
.- 


Jen Mena a SLanR YG 


A 


144, Snta ? Le Ya ,7 AS 5 rae 
(Ga s WA ka Swa al 


3 d 


IN Inah Iyan PI Sen, 


G 


Feni SERU Jah TN ANN KAN HA AS EA MATA £ 
sgt Papa PERAN Sa 
£ AAA KAA SE AU 2 


ge Ina 23336275113 WE Ata 
da P3 SKA PI LAI NAK 


3801. Dari Zubair ra. berkata: "Pada hari perang Badar saya ber- 
temu 'Ubaidah bin Sa'id bin 'Ash, ia bertutupkan senjata lengkap. Tiada 
yang terlihat, melainkan dua matanya. Ia dijuluki Abu Dzatil Karisy. Ia 
berkata: "Saya adalah Abu Dzatil Karisy". Lalu saya menyerangnya de- 
ngan tombak berpangkal besi dan menusukkannya di matanya, maka ia 
mati. Hisyam berkata: "Saya mendapat berita bahwa Zubair berkata: 
"Sungguh saya telah menginjakkan kaki padanya, kemudian saya meleng- 
gang. Saya mendapat kesulitan untuk mencabutnya, karena dua ujungnya 
telah bengkok". 'Urwah berkata: "Rasulullah saw. meminta tombak itu, 


« 


283 








maka ia memberikannya kepada beliau. Setelah Rasulullah saw. wafat, ia 
mengambilnya. kemudian Abu Bakar memintanya, maka ia memberikan- 
nya. Setelah Abu Bakar wafat, 'Umar memintanya, maka ia memberikan- 
nya. Setelah "Umar wafat, ia mengambilnya. Kemudian 'Utsman me- 
mintanya, maka ia memberikannya. Ketika "Utsman terbunuh, tombak itu 
jatuh ke tangan keluarga Ali. Selanjutnya tombak itu diminta oleh 
Abdullah bin Zubair. Dan tombak itu senantiasa ada padanya, sampai ia 
terbunuh". 


KA Ta AI KET AIA AYAT TN 


ME And IS 


3802. Dari "Ubadah bin Shamit, dulu ia ikut serta pada perang Ba- 
dar. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Bersumpah setialah kalian 
kepadaku". 


Ira, Sa ea aan aa 


- 


SAI YAN 
sesaat ISA 
PA ra pp AAS SA Gap tepar 

da K3 TK Ge Tapa 213 ti 


7 


” 2 G2 NEAAPIIN AA ya “ 2 an YP 
sud, 3 Den Setor Of Mann daan 


Den 


In SN A3 Sa Ayat 


SEA AAA Ke al Jane 


3803. Dari 'Aisyah ra. isteri Nabi saw. "Sesungguhnya Abu Hudzai- 
fah -ia termasuk orang-orang yang ikut serta pada perang Badar me- 


AN IN 


Cu 


284 





mungut Salim sebagai anak (adopsi) dan mengawinkannya dengan se- 
orang puteri saudara lelakinya, yaitu Hindun binti Walid bin 'Utbah. 
Salim ialah hamba milik seorang wanita Anshar. Demikian pula Ra- 
sulullah saw. memungut Zaid sebagai anak. Dulu pada zaman jahiliah 
siapa saja yang memungut seseorang sebagai anak, maka orang-orang 
mengakui anak itu sebagai keturunannya dan dapat mewarisi harta pu- 
sakanya. Sehingga Allah menurunkan ayat "UD'UUHUM LIAABAA- 
IHIM". (Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka). (Al 
Ahzab:5). Kemudian Sahlah datang kepada Nabi saw". 


Sea Pede ANA TEYPA an MEDAN NA, 
Gaet £ £ Pantanara DE 


Pai, an 1220322 Ah 


Sak BJ SA AA IS eni 
aa Ea Aap aa NG 
HI LS SEN AA 3 


3804. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz ra., ia berkata: "Nabi saw. 
masuk kepadaku pada suatu pagi sebagaimana (suamiku) biasa masuk ke- 
padaku. Lalu beliau duduk di atas tikarku, seperti tempat dudukmu dari 
padaku, sedangkan para gadis remaja menabuh rebana sambil memuji ba- 
pak-bapaknya yang terbunuh pada hari perang Badar. Sehingga seorang 
gadis berkata: "Di antara kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa 
yang terjadi esok hari". Maka Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu ber- 
kata demikian, katakanlah apa yang telah kamu ucapkan". 


134 14 |- ... 
ATP Orangala as UI 35 ab 3 “KA te) 
#2 Air LS , “2  y 02 23 Kp beta 
fana Cp a NG asas 


R3 »3g 


Ipang Ge Pn IA 5n53 JGA 


3 KA 


285 














PL aU 29.6 
KAA ANA 


3805. Dari Abu Thalhah ra. sahabat Rasulullah saw. yang pernah 
ikut serta pada perang Badar bersama beliau. Ia berkata: "Malaikat tidak 
akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar". 
Yang ia maksudkan ialah patung yang tidak bernyawa. 


Pr NN CA Ga, YESEKAA 
Keaan: PAN NAN SA 
perna Kan nas AANG, 
BEN N PNN SIANG, 
PISA NI 
Sa Nana an ME AN yA 3G 
BN MSNisa F3 3 Ia TG 


Bapa ta AA 
dan Pe nana Rf ri Ane 9 2144 Sae 2 TP 


, 


s13 , 1 Ia 9 

Tapa Mai - na 

10 55 1963 Tia Jasa: LN AA DANG ora 
TI 14 Jo, s9 


GEA AAN rs NA SAYA, Ia 





Haha SN KAA Ca yi 

“1 Sae, Na 
Jan Ken st, BTA TPA UR 
Ate Pa GEN EGEI GE itgag 
Rena BER JAN TA 


laa 


SANG IE 2 


ag Mere laa ya (23 KET Aa ks 
ag ME MIS EN Giaa “ 2 ID 


g 910 Sa o 207 segi 
ANIES ba sa sb, 
PENA ATA CIA IUP LA aa 4-21 

33 Aa sih eth Arang: Ga Ja 


"4. 1 


NA Ga Aa Naa si 
ba Pe AA Kedata IT 21. 7 3g 
aa Na ja Ag pan (Sla, Jus 
Lay aa 1GP 2 7” aa c Anang pa -. sate ja 
ra ' er Ter 
2 AA GL ayo rn 33 
2 sita Leela, PA 
3 Liga de AS ta Ae HE aah 2025 


287 











I 28 908 
“nalar Ag 


3806. Dari 'Ali ra. ia berkata: "Saya memiliki unta betina tua hasil 
bagian dari rampasan perang Badar. Pada waktu itu Nabi saw. mem- 
beriku dari seperlima harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada 
beliau. Ketika saya hendak bersebadan dengan Fathimah binti Nabi saw, 
saya terlebih dahulu berjanji kepada seorang lelaki pengrajin emas dari 
Bani Oainuga' untuk pergi bersamaku. Lalu saya datang membawa rum- 
put Idzhir, saya hendak menjualnya kepada para pengrajin emas. Dan 
saya meminta bantuannya pada resepsi pengantinku. Suatu saat saya se- 
dang mengumpulkan beberapa usus, goni dan tali untuk unta betinaku, 
sedangkan dua untaku diterumkan di sebelah kamar seorang lelaki 
Anshar. Sehingga ketika aku kumpulkan apa yang sudah aku kumpulkan, 
tiba-tiba aku menjumpai dua untaku benar-benar telah terpotong ponok- 
nya, dirobek lambungnya dan diambil limpanya. Aku tidak mampu me- 
naban air mataku di kala aku melihat pemandangan demikian itu. Aku 
bertanya: "Siapakah yang melakukan ini?". Mereka menjawab: "Yang 
melakukannya adalah Hamzah bin Abdil Muththalib, ia di rumah ini ber- 
sama beberapa orang Anshar yang minum, di sisinya ada seorang bidua- 
nita dan teman-temannya. Lalu biduanita itu berkata di dalam lagunya: 
"Wahai Hamzah, hendaklah ke unta-unta betina nan gemuk itu". Maka 
Hamzah melompat menuju pedangnya, lalu memotong ponok, merobek 
lambung dan mengambil limpa kedua unta betina itu". Ali berkata: 
"Kemudian aku pergi, hingga aku datang kepada Nabi saw. sedang di de- 
kat beliau ada Zaid bin Haritsah. Beliau sudah mengetahui apa yang me- 
nimpaku, lalu bertanya: "Apakah yang terjadi padamu?". Aku menjawab: 
"Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat (peristiwa) seperti hari ini, 
Hamzah menyembelih kedua untaku, lalu ia memotong ponok dan me- 
robek lambungnya. Inilah dia berada di dalam rumah bersama beberapa 
orang yang minum". Maka Nabi saw. mengambil selempang dan menye- 
lendangkannya. Kemudian beliau pergi sambil berjalan, sedang aku dan 
Zaid bin Haritsah membuntuti beliau. Sehingga ketika beliau sampai di 
rumah yang Hamzah berada di dalamnya, beliau memohon izin, lalu 
Hamzah memberi izin. Maka mulailah Nabi saw. mencerca Hamzah ter- 
hadap apa yang ia lakukan. Ketika itu Hamzah sedang mabuk dengan ke- 
dua matanya yang memerah. Hamzah memandang Nabi saw. lalu me- 


288 








nengadahkan pandangannya. Ia memandang lutut beliau, lalu mene- 
ngadahkan pandangannya. Ia memandang wajah beliau, lalu ia berkata: 
"Kamu hanyalah hamba-hamba milik ayahku". Maka Nabi saw tahu, 
bahwasanya ia mabuk. Kemudian Rasulullah saw. kembali sebagaimana 


semula dengan berjalan mundur, beliau keluar dan kamipun keluar ber- 
samanya". 


3 200 ON £ Aa 1 
AN AA VA ADA Ia 1 PP NULL UNP 
ae) @ SEA ailaas Ikasa EA V 
aa AN Aa an NN PN ERP SAT 
3 Ja da A5 Jian erna ha EA 


. 


3807. Dari Ibnu Ma'gil ra. "Sesungguhnya 'Ali ra. membaca takbir 
atas (jenazah) Sahl bin Hunaif, lalu ia berkata: "sesungguhnya Sahi bin 
Hunaif ikut serta pada perang Badar". | | 


223 AI, Pa Od Aa Ii NN 

EN Ae AA G3 TES UANILE SE YAN 
1D 9 063 11 In 010 n001n 23 2 AN on 

Gain pb In Aaja SEE Ye AI 

LAI TA home Gbr ata 21 PT 

Jaan AS “13 ME 0G, Saga da lo 

As" . : 


Pad 4 4 91. uv NA YO 
La JB AA, Te IoaG Iga Islan 


” 


AN 8? KR Ta ALA 3 640 20 4 “1 
He Oh cas Arahan IS Cb ad lis Ol Iis 


Li 


VII G2 IA AA 221 GL 014 95, v2 
2 NE PIA AN NYARING, C gan 


. 


3 


, 
II, AB ANUS so a00 Aa 4, 4 64 
FS Ip Ja PI ALISIG IG 
In 21 “! 24 : ta 
Sena ah WAN ie AT) aka 
AN .. .? 


beta KN Ketua 35 IKA » sa. 
Ioldule "3 2 £ 2. Ga 1 3 ag Sena - 
pe pey KE OA 3 2x An le? - 

” Ta A 3 9 tmn "aa 





4 P . 17 ” 
4 32 - Pre 4 90, 2D AN 020 
SE IG SA AG , Anna 


ah ad s2. P 9212, Pena y 0d o2, 
aa Na EN SIG (S3 


) 
Kd 
“ 


WEI AAA Pena Joni MEA NI 


AAN 


# 


T 
PAGE 
as 
KA 


| Arah 


3808. Dari Abdullah bin "Umar ra. bahwasanya "ketika Hafshah 
binti "Umar telah menjadi janda dari Khunais bin Hudzafah As Sahmiy, 


ini". Maka aku menunggu beberapa malam, lalu "Utsman berkata: "Jelas- 
lah bagiku untuk tidak kawin pada saat ini". "Umar berkata: "Lalu saya 
menemui Abu Bakar, saya berkata: "Jika kamu mau, maka aku kawin- 
kan kamu dengan Hafshah binti "Umar". Abu Bakar diam, ia tidak mcn- 
jawab apapun kepadaku, maka aku sangat marah terhadapaya dari pada 
terhadap "Utsman. Aku menunggu beberapa malam, kemudian Rasulullah 
saw. melamarnya, maka aku kawinkan beliau dengannya. Abu Bakar me- 
nemuiku, ia berkata: “Barangkali engkau marah terhadapku, di saat eng- 
kau menawarkan Hafshah kepadaku, aku tidak menjawabmu?". Aku men- 
jawab: "Ya". Ia berkata: "Sesungguhnya esa An Man geni ara 
menjawabmu, saja aku tahu bahwa saw. m 

but nama Pia Ta sepantasnya aku menyebarkan rahasia Rasulul- 
lah saw. Seandainya beliau meninggalkannya, tentu aku menerimanya”. 








In A20 2 s5 La) 214 “1 A 
43 kog je Ja aa JS 


3809. Dari Abu Mas'ud Al Badriy, dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Nafkah seorang lelaki (suami) kepada keluarganya adalah sedekah". 


. P2 LINI IN 0 03, 22489 92 
PA pa Sa PI B9 Pe YA, 
“. 2 yan ga NIS 9. 1229, g , 1 3 ea #0 
ASP pal gag (naat dn AN Bp doll Al dll 
Pa ANN AM 3L ag an A.A 
II Ja 3) 0 EN daa gmn PI Je KA, 


- 
3 
Get, “74, LA 


PN TE Nila AAN FI Ae NIA 


& z 


24 KA .yta 102 Bora, UN Pi 
Tn JI La PALA AAN Kena Na 


- 


3.3 
“—ya 


3810. Dari "Urwah bin Zubair, ia bercerita kepada "Umar bin Abdul 
Aziz di masa berkuasanya, bahwa Mughirah bin Syu'bah pernah me- 
ngahirkan shalat 'ashar, ia adalah Emir kota Kufah. Lalu masuklah Abu 
Mas'ud, yakni "Ugbah bin 'Amr Al Anshariy, yaitu kakeknya Zaid bin 
Hasan yang ikut serta di medan Badar. Ia berkata: "Sungguh engkau tahu 
Jibril telah turun dan shalat, lalu Rasulullah saw. shalat lima kali, kemu- 
dian bersabda: "Demikianlah aku diperintahkan". 


Stm 41 LI II 2. - 83 1g go ac 
AA EPA ET Hp Ya PAI Agni 3S YAN 
“Lu no a00 19 g00 - .3- 
DA ga Sa MN Age Ai GAY aa 


aa 


291 

















NEKAT Lt Oka 
-D A3 Cai,3 iya 


3811. Dari Abu Mas'ud Al Badriy ra. berkata: "Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Dua ayat di ahir surah Al Bagarah, barangsiapa yang membaca- 
nya pada malam hari, maka cukuplah baginya". 


ben MLS DS pahit ba 


Senapan KAN ISTANA 
sen ANTA ATeI 214 aan 


3812. Dari Mahmud bin Rabi', "Sesungguhnya 'Itban bin Malik, 
yaitu salah seorang sahabat Nabi saw. dan termasuk sahabat Anshar yang 
ikut serta di medan Badar, ia pernah datang kepada Rasululah saw.". 


92 10 


LA Fo Aarnioi MET LES YAN 


Kanadekh NA AAN TAS 
263 


Pi ka Ka 4 ON pa OA Ir 00149 24 
Ii Ceadi Jrpsalan ya 3 Apa 
aan . 9030 9-2 (aah, 8? 4 La 
AN AN PA SN AVAN UU In Ig 


3813. Dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, "ia termasuk pembesar 
Bani 'Adiy dan ayahnya ('Amir) pernah ikut serta di medan Badar ber- 
sama Nabi saw. Sesungguhnya 'Umar mengangkat Oudamah bin 


292 








Madh'un sebagai gubernur Bahrain, ia ikut serta pada perang Badar dan 
ja adalah pamannya Abdullah bin 'Umar dan Hafshah ra. dari jalur ibu. 


Pem N apaog “00 uan 
Tae adan AT PPAS PAAALA ANN GA KKG 


AKAN 


3814. Dari Rafi” bin Khadij Abdillah bin Umar, "Sesungguhnya dua 
orang pamannya yang pernah ikut serta pada perang Badar berceritera 
kepadanya, bahwa Rasulullah saw. melarang mempersewakan tanah per- 
ladangan." 


ea 


3 ok,ai .? 2 7. 4 92 1. 
Sae di su SISA S3 M0 
DH BO, 
3815. Dari Abdullah bin Syaddad bin Had Al Laitsiy, ia berkata: 


"Aku pernah melihat Rifa 'ah bin Rafi” Al Ansheriy, ia ikut serta pada 
perang Badar". 


Aa: PA Ana arata 293 Yani AN 
Ian Asa wa Aa Se 
SPIN NGAKAK ae 
AAA s3 Mar n12t 

jang 2 Kanit AN ena Jam PIA an, g 


aw aa aan Kera at Ha 
34. 3494 Ia 


IDN, Gank PLAN k ama Yi 


293 











beras ? SE Pesnha "1219 AA po GRAN 
JA Pb (Sk LIA aer 4 


gaya 21 1ethas ta u SAN pa ALS 
Pep JGN ANUS Ai 
EPA KELANA AK 

(LRG Ag K3 Ga: ES KU AIA 


23X Ga 


3816. Dari ' Amr bin 'Auf, ia adalah teman setia Bani ' Amir bin Lu 
ayyi dan ja ikut serta pada perang Badar bersama Nabi saw., bahwasanya 
"Rasulullah saw. mengutus Abu "Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk 
datang dengan membawa pajaknya. Rasulullah saw. berdamai dengan 
penduduk Bahrain dan mengangkat 'Ala' bin Hadlramiy sebagai Emir 
atas mereka. Lalu Abu ”"Ubaidah datang dengan membawa harta dari 
Bahrain. Para sahabat Anshar mendengar kedatangan Abu ”Ubaidah, lalu 
mereka menunaikan shalat fajar bersama Nabi saw. Setelah beliau se- 
lesai, mereka minta kepadanya, lalu Rasulullah saw. tersenyum di saat 
melihat mereka. Kemudian beliau bersabda : "Saya menduga kalian telah 
mendengar, bahwasanya Abu ”Ubaidah datang membawa sesuatu". Me- 
reka menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Sampaikanlah 
berita gembira dan harapkanlah apa yang kamu inginkan. Demi Allah, 
bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kamu, namun aku takut kamu 
akan mendapat kesejahteraan duniawi sebagaimana orang-orang sebelum 
kamu mendapat kesejahteraan duniawi. Lalu kamu bersaing untuk urusan 
duniawi seperti halnya mereka bersaing. Urusan duniawi akan mem- 
binasakan kamu sebagaimana telah membinasakan mereka". 


eh ES 


15 HK GARA : BIT BESENNW 





Ba Ke IN to MA NS 0 2, 0111 291 
Arena Ii GEN 


. 
Nb “94 3 Enenaa HE I32 AA 20 PAPSAT 
- 8 v n 2 yS Anita 


3817. Dari Nafi', Sesungguhnya Ibnu 'Umar ra, dulu membunuh se- 
mua jenis ular. Sehingga di saat Abu Lubabah Al Badriy berceritera ke- 
padanya, bahwa Nabi saw. melarang membunuh ular kecil berwarna 
putih dan lembik tubuhnya, maka ia menahan diri dari padanya. 


TIA LAM It 


“ 


2 


153 (Masal 136 YAA 


PN G3 Ande jas 


aa 


MB abi YA IL pe ee S 


3818. Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya beberapa lelaki Anshar 
memohon izin kepada Rasulullah saw. mereka berkata: "izinkanlah kami 
untuk meninggalkan tebusan bagi putera saudara perempuan kami, yakni 
"Abbas". Beliau menjawab: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan 
satu dirhampun dari padanya". 


2 alasan NG AN, Lokakarya 
AN KAN RAI AAA 
KA Ah MA anda Ly AU satu Ja SO 41 
PENA Pe AT ATA Ta TPI EA Sa S3 


.. - Ka 


1 , ee ud menePen ” Ne) Ae 


295 








LAN HA SE BEN PA 


kana .- 
3 Adera 22 


bisaa 13 Pp aan JL Aja 2 
rar PK Peran 

8. ANE Ipa pa aa dan Up JG 

At anjing YA JAGA enta A : 2 

PA £ Degung isa 


3819. Dari Migdad bin ' Amr Al Kindiy, ia adalah teman setia Bani 
Zuhrah dan termasuk orang yang ikut serta pada perang Badar bersama 
Rasulullah saw., bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah saw.: "Bagai- 
manakah pendapatmu, jika aku berjumpa dengan seorang kafir, lalu kami 
berperang. Ia memukul salah satu tanganku dan memutuskannya, kemu- 
dian ia berlindung di balik sebuah pohon dan berkata: "Aku masuk Islam 
karena Allah". Apakah aku (boleh) membunuhnya, setelah ia meng- 
ucapkan kata-kata itu, wahai Rasulullah?". Rasulullah saw. menjawab: 
"janganlah kamu membunuhnya". Migdad berkata: "Wahai Rasulullah, 
sungguh ia telah memotong salah satu tanganku, kemudian ia mengucap- 
kan kata-kata itu sesudah memutuskannya". Rasulullah saw. bersabda: 
"Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, maka ia 
berada pada kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya. Dan kamu be- 
rada pada kedudukannya sebelum ia mengucapkan kata-kata yang di- 
ucapkannya". 


Hai A5, SIG Ac ALAN APA. 
IN MLgrra 2 Pan yi en Agan AP Zul 


Use: 2661 1 IA 
10333 Naren ra 


h 
4141 


TARIAN EN PIR 


' 


296 





A3) bir Oa 23. IAI 


3820. Dari Anas ra., ia berkata: "Pada hari perang Badar Rasulullah . 
saw. bersabda: "Siapakah yang dapat melihat apa yang diperbuat Abu 
Jahal?". Maka Ibnu Mas'ud pergi, lalu ia mendapatkan Abu Jahal telah 
dipukul oleh dua putera 'Afraa” sampai lemas. Kemudian ia berkata: 
“Kamu terbunuh, wahai Abu Jahal". Abu Jahal berkata: "Apakah di atas 
seorang laki-laki yang kalian bunuh?". Atau dia berkata:"(Apakah di atas 
seorang laki-laki) yang dibunuh kaumnya?". Abu Jahal berkata: "Sean- 
dainya selain orang petani atau pelaut membunuhku". 


211 2 gu AP) sand 10 
dash PNY KAN an ap YAI 


KENANGAN GA YSS 
Sp ,.. AN 2111 2 


KN AS PARA PAT OA FA 
: Gue Laga Siaga ea 


- 


3821. Dari "Umar ra. Ketika Nabi saw. wafat, saya berkata kepada 
Abu Bakar ra.: "Pergilah bersama kami kepada teman-teman kami dari 
golongan Anshar". Maka ada dua orang laki-laki yang saleh dan pernah 
ikut serta pada perang Badar. Saya menceriterakannya kepada 'Urwah 
bin Zubair, lalu ja berkata: "Kedua orang itu adalah 'Uwaim bin Sa'idah 
dan Ma'nu bin 'Adiy ra". 


AA 48, 


AR dor adl Mai ePOeTArY 


ana : , JEAII KA hi SI 


3822. Dari Oais, "Dulu santunan untuk orang-orang yang ikut serta 
pada perang Badar adalah lima ribu setiap orang". "Umar berkata: "Sung- 


297 


guh saya akan melebihkan mereka di atas orang-orang sesudah mereka". 


au na 3 0 029 2 
Galak NN eta PA aa LE ANY 
&. 1g CTeyI patas AI (5 Anna Io 
KAI pa 
3823. Dari Jubair bin Muth'im ra., ia berkata: "Saya pernah men- 
dengar Nabi saw. membaca surah Ath Thuur pada saat shalat Maghrib. 
Ben Be an 
IN ASMA Pa AN 
kerah ay NN TA IP: Kenate 


Rep AA NI 


3824. Dari Jubair bin Muth'im ra. Sesungguhnya Nabi saw. ber- 
sabda kepada para tawanan perang Badar: "Seandainya Muth'im bin 
?Adiy hidup, lalu ia berbicara kepadaku tentang mereka yang berbau 
busuk (orang-orang musyrik yang tertawan), niscaya aku meninggalkan 
mereka untuknya". 


.P PATI 2, PP 
Hd Aden PeloynE- nyo 


.... 
- 


AS AN ea Jaa Ui ejsa 


Are Lita Kap HA 


Ina (LN 


AA SAS, di 





298 








3825. Dari Sa'id bin Musayyab, "Telah terjadi malapetaka yang 
pertama, yakni pembunuhan "Utsman, sehingga tidak menyisakar: se- 
orangpun dari sahabat-sahabat yang ikut serta di medan Badar. Kemudian 
terjadilah malapetaka yang kedua, yakni peristiwa Harrah, sehingga tidak 
menyisakan seorangpun dari sahabat-sahabat yang ikut serta pada pe- 
rang Hudaibiyyah. Selanjutnya terjadilah malapetaka yang ketiga, maka 
malapetaka itu belum sima di saat orang-orang sudah memiliki ke- 
kuatan". 

' 


AE po tea radl An S5A6S63S AVI 
Mera 2G EGA 


47 .. 24 ar 4 9 
“pekan jan EKA Ft) He Aa 6 Pa 
|? jie . La Ia 2. 034, 
3826. Dari ' Aisyah ra. isteri Nabi & saw. ia berkata: "Saya datang ber- 
sama Ummu Misthah, lalu ia tersandung baju bulunya dan ia berkata: 
"Binasalah Misthah". Maka saya berkata : "Buruk sekali apa yang kau 
ucapkan, kamu telah mencerca seseorang yang ikut serta di medan 


Badar". 
Ia Jaan beoga aa NV 
24 Kadang, NA Laydde 
PP - 2 s1 Ip 22.83 kel 
ena abaya (ea epaA 3 
16, NA aAS 2 SG 
213 p21A Ie AN 2 Tema e Sya "3. 
iga 2 aa 249 aa 
Ta ARA S6 
Ta bat op SEA S aan A 


299 


Pa 








Aa Loli Helen 22 IA KANG 


3827. Dari Ihnu Syihab, ia berkata: "Ini adalah beberapa peperangan 
Rasulullah saw.". Lalu ia menyebutkan hadits: "Maka Rasulullah saw. 
bersabda di kala beliau membuang mereka (ke dalam sumur): "Apakah 
kalian mendapatkan kebenaran dari apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu". 
Beberapa orang sahabat beliau bertanya:" Mengapakah engkau memanggil 
orang-orang yang telah mati?". Rasulullah saw. menjawab: "Kalian tidak- 
lah lebih dapat mendengar terhadap apa yang aku ucapkan dari pada 
mereka". Abu Abdillah ra. berkata: "Keseluruhan orang-orang Ouraisy 
yang ikut serta dimedan Badar, yaitu yang mendapat bagian (rampasan) 
adalah delapan puluh satu orang". Zubair berkata: "Bagian mereka di- 
bagi, maka jumlahnya seratus". 

SI 1 LAN bata NA 
Alan Dip Penata JK YAN 
... (Ka . - 


9g. 


:.3828. Dari Zubair ra. ia berkata: "Pada hari perang Badar, (ram- 
pasan perang) dibagikan untuk orang-orang Muhajir sebanyak seratus 


bagajian". 
KI La Tr tuna 
si MEN AAS sn 


“03 . 099 
AI Data 


MENYEBUTKAN NAMA ORANG-ORANG YANG IKUT 
SERTA DI MEDAN BADAR DI DALAM AL JAMI' (SHA- 
HIH BUKHARIY) YANG DISUSUN OLEH AET ABDILLAH 
SESUAI URUTAN HURUF HIJAIYAH. 


——..i11 At Para NN eka, 
Inka Ma TAAT 


300 


Bo 





TEA MTA ON, KAN 2sAn) 


PERAN YAA ep Sa DI EN MEN KAN PAS 


41- PN :4 


, 13 
KAP Aan NA Sea Malaga» Jeda So 


“ 


Png K5 633 339865 PEN pn iba 


AN Tes LI EBT 


red 


SENI GEN). KENA en 


pan AN “gang KN KENA, 


rd 


2. 9 9- Jap Is K2 Pad 92 J4 
Lean SAN Carpl ka giaa 
FNOA 9 941 


SEA Ya pl peda UNAS Td ag PSA 
AAN Ka LAN LNG 


301 





H yan AAN yaa PT, Ma Peran KA KUR Pyesar PEN Ld 
MAYA KE IES 2g Gaal Lah naa 
Bayi NE NGN 5 : Len Santi 
Ain EN Pr aa 220 PAN PA 
SBN EJYE “Aaba 5 mg daa Je 
KAI Ia TA SD Kg SPO 
Vit. Ken Tae. BAN pe 
Jas. OS Thai 2 Bae 

Ssst Dt da GM ANN 
3 Yen : did KAA EPN NAN Ye 
naa Aa AA AS SANA. 4 agen 
S3 Penta SAN Ni 
Pitto, SEA Kepni Hem IS pdaeua 
AL AA AI LE SIN, Aa KA 
Her Artika SA 


Nabi Muhammad saw. bin Abdullah Al Hasymiy. Iyas bin Bukair. Bilal 
bin Rabah, hamba Abu Bakar Al Ouraisyiy, Hamzah bin Abdil 
Muththalib al Hasyimy. Hathib bin Abu Balta'ah, teman setia orang 


302 





Ouraisy. Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah al Ourasyiy. Haritsah 
bin Rabi' al Anshariy, ia terbunuh pada hari perang Badar dan ia adalah 
Haritsah bin Suragah, ia pernah bersama orang-orang yang tidak keluar 
untuk berperang. Hubaib bin 'Adiy al Anshariy. Khunais bin Hudzafah 
As Sahmiy. Rifa'ah bin Rafi” al Anshariy. Rifa'ah bin Abdil Mundzir 
(Abu Lubabah) al Anshariy. Zubair bin 'Awwam al Ourasyiy. Zaid bin 
Sahl (Abu Thalhah) al Anshariy. Abu Zaid al Anshariy. Sa'd bin Malik 
az Zuhriy. Sa'd bin Khaulah al Ourasyiy. Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin 
Nufail al Ourasyi. Sahl bin Hunaif al Anshariy. Dhuhair bin Rafi” al 
Anshariy. Abdullah bin "Utsman abu Bakar as Siddig al Ouraisyi. Ab- 
dullah bin Mas'ud al Hudzaliy. 'Utbah bin Mas'ud al Hudzali. Abdur- 
rahman bin 'Auf za Zuhriy. 'Ubaidah bin Harits al Ourasyiy. 'Ubadah 
bin Shamit al Anshariy. ' Umar bin Khaththab al 'Adawiy. "Utsman bin 
'Affan al Ourasyiy, Nabi saw. meninggalkannya (tidak ikut berperang) 
karena merawat puteri beliau, dan beliau memberikan bagaiannya. 'Ali 
bin Abu Thalib al Hasyimiy. ' Amr bin 'Auf, teman setia Bani 'Amir bin 
Lu ayyi. 'Ugbah bin 'Amr al Anshariy. 'Amir bin Rabi'ah al 'Anaziy. 
'Ashim bin Tsabit al Anshariy. 'Uwaim bin Sa'idah al Anshariy. 'Itban 
bin Malik al Anshariy. Oudamah bin Madh'un. Oatadah bin Nu'man al 
Anshariy. Mu'adz bin 'Amr bin Jamuh. Mu'awwidz bin 'Afra” dan 
saudaranya. Malik bin Rabi'ah (Abu Usaid) al Anshariy. Murarah bin 
Rabi 'al A Anshariy. Ma'nu bin 'Adiy al Anshariy. Misthah bin Utsatsah 
bin 'Abbad bin Muththalib bin Abdu Manaf. Migdad bin 'Amr al Kindiy, 
teman setia Bani Zuhrah. Hilal bin Umayyah al Anshariy ra. 


KAA Er Ke ina 
IOS A3 Set Ine 

PENA TAP PAT YAN 
GEN Gita Dn 


5 Can pagal Ad IA. si 


303 
































s3 plan aa 


BAB 


KISAH BANI NADLIR DAN KEPERGIAN RASULULLAH 
SAW. UNTUK URUSAN PAJAK DUA ORANG LELAKI. 
DAN SESUATU YANG MEREKA INGINKAN, YAKNI 
MENGHIANATI RASULULLAH SAW. 'URWAH BER- 
KATA, "PERANG BANI NADLIR TERJADI PADA AWAL 
ENAM BULAN SEMENJAK PERISTIWA BADAR, SEBE- 
LUM PERISTIWA UHUD". DAN FIRMAN ALLAH: "DIA- 
LAH YANG MENGELUARKAN ORANG-ORANG KAFIR DI 
ANTARA AHLI KITAB DARI KAMPUNG-KAMPUNG ME- 
REKA PADA SAAT PENGUSIRAN YANG PERTAMA 
KALI" (AL HASYR:2). 


BEN LE SUPER AE AGE AN 


RE SA PAP ap LI, AN 2 4 


na Ana1 "2 Pa 
Sepdeiyag A65 Ss Ka 3 Ja A33 
ag a21 ALI RABU 1014 
(aga papa Ia, pala Ind Ak Pono 
Henda LA" # SLR 3 033, KAK 27 | AI 4 
213? GB 2n003 01 Pa Na Lapar 
Ela SA EA Y PETA cal 
31 sa Kab, £ 2019 4d Pr . 
5 EN aa NE KAT Na s KE, Ag 
aa 
3829. Dari Ibnu "Umar ra. ia berkata: "Ouraidhah dan Nadlir telah 
menyerang (Nabi saw.), maka beliau mengusir Bani Nadlir dan menetap- 


kan Bani Ouraidhah. Beliau melindungi mereka, sehingga Ouraidhah 
memberontak, lalu beliau membunuh sejumlah laki-laki mereka. Beliau 


304 





membagikan sejumlah wanita, anak-anak dan harta benda mereka kepada 
kaum muslimin. Kecuali sebagian dari mereka yang menyusul Nabi saw. 
maka beliau memberikan keamanannya dan mereka masuk Islam. Dan 
beliau mengusir orang-orang Yahudi Madinah seluruhnya, yakni Bani 
Oainuga”, mereka adalah sanak kerabat Abdullah bin Salam. Dan (meng- 
usir) orang-orang Yahudi Bani Haritsah dan semua orang Yahudi Ma- 
dinah. 


"3, | 3 224 & 7. a10 
ai Sik ena . nya NY. 
" Isap 03, 
SA AN NE 
3830. Dari Sa'id bin Jubair berkata: "Saya pernah berkata kepada 


Ibnu 'Abbas: "Surah Al Hasyr". Maka ia menjawab: "Katakanlah surah 
An Nadiir". 


Ia 5 AKB AA Ati HA YAY) 
KA EA MEN Ayat Pari jak 


9221197 0 Id Para 
eeeane OT NT ALA 2 Ig 


3831. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "pernah ada seorang laki- 
laki memberikan sejumlah pohon kurma kepada Nabi saw. sehingga ke- 
tika beliau menaklukkan Ouraidhah dan Nadlir, maka setelah itu beliau 
mengembalikannya kepada mereka". 


JA Va, Seda L- 59. 223 Ag 5 
Kal ea Bagai A £.. nh 3 2, PAS 
& Piala JAE 


1, 


. 


(2 2 2 Kn A Gaa la 5 TP 


305 








Depe sana Rain 


Ie 
3832. Dari Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Rasulullah saw. pernah 
membakar pohon kurma Bani Nadlir dan memotongnya, yaitu di 
Buwairah". Maka turunlah ayat, "MAA OATHA'TUM MIN LIINATIN 
AU TARAK TUMUUHA OAA IMATAN 'ALAA USHUULIHAA 
FABI IDZINILLAH". (Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma 


atau kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu 
sak dengan izin Allah. (Al Hasyr: 5) 


GEGANA EN NY 
470 ani Lena, PIA 

? Sa SSC ala La 3 JEGK 
Pa ON - Pa 1 TR PN an 
VA JA ily & SN an SU, 
: ena . NONA EU 

ika rada 2 |. dad 

KAN ap 6 eta Ul 
. Ka en a? ira Ci 1333 3 pa 2 Ml Asa 9122 


AJ an 


3833. Dari Ibnu 'Umar ra. Sesungguhnya Nabi saw. pernah mem- 
bakar pohon kurma milik Bani Nadlir. Ibnu ' Umar berkata: "Oleh karena 
itulah Hassan bin Tsabit berkata: "Adalah penghinaan terhadap tokoh- 
tokoh Bani Luayyi, kebakaran yang menyala di Buwairah". Ibnu ' Umar 
berkata: "Maka Abu Sufyan bin Harits menjawabnya: "Semoga Tuhan 
melestarikan kebaikannya dan semoga api membakar sekelilingnya". 
"Kamu akan tahu, siapakah di antara kami yang jauh darinya (Bu- 
wairah)? dan kamu akan tahu, di bumi kami yang manakah yang me- 
nyengsarakan?". 


306 


Ae JAMIN» PN one! TER ba 





aa MN Naaah 
Aja JA met Na ni ui 
age 5 AU 2 sapa 
Aa Dada sasa ee. ena 
Ketut ati dag Si Daan Aa 


- 
eh 


AAN Pl ah ) AA TA Pi LAN “2 , Ipa dargaule PA baal - Ppap 


4 


DT AAA ATA 1 anda 04 TN 
185 sales 2S Ba ab des. AN 


. 


Kanaan Sena aa Haa Tera sy 
KANAN PERAN 


5 ATA ON ? IS ka AA ae! 


4 
& 
Ia TT HA NI Latr LN pd 


Se a ska ja Aa aula 1 


AN 


3N 


“R 
AS 
2S 
N 
3 
AS 
& 


AAA Na) 2, NT AKG 
av) Ling 2, Jan ap yr 
5 Pa Hit 3 Assade Ara Ai LS Aan AAA Z 


1g 
Pad , 


IS 


AB BN Ka , Fr 
TALP TO) Na AA Aa en, ss ab 


307 


va, Penta if: MN AA al 3S « 
pra, anna Sala oat 
Peron Nai MEA Tea 
He BAY An Ae Juni 
NN SEA pl YAN 
2. A1 eta aa 23 dilan 20 
2 Se Papa 
Ia 4. ANTA TO Ana deh 
Dera it Da3 sena 
Kean YASA KO NP 
Saka Fa Jaa Pa Bad nd AI 
Pesona Kn OA 5 abi ela3 
AAA Hb ka 
Sin Pa 3 ani An ANE 3 
CYATA CNN bt 


YG 9 AIA ALA 2 21 4, . 
An Ioeki PATOL ATA TY Has Napi 


ate GIF Nan er, yh “- 4, “ -. 


2 


ja 





Bea Mie RENA ea RN 


-. 


FA Aa NA INA Can Kap 
TeSATA Kera SE nh Ae j5 
35 BLUS ME IU 3 
PRA pit ILY NE pi Ha jan Jessica 

EU Perlitaa asiI 35 INA 3 


PSB NS: GEA ES AS SEN 2aS 


Para 


3834. Dari Malik bin Aus bin Hadatsan an Nashriy ra. Bahwasanya 
'Umar bin Khaththab memanggilnya, tiba-tiba datanglah orang berkening 
Yarfa ('Umar). Ia bertanya: "Apakah "Utsman, Abdurrahman, Zubair dan 
Sa'd memohon izin kepadamu?". Ia menjawab: "Ya, maka masukkanlah". 
Ia menunggu sebentar, kemudian ia datang dan bertanya: "Apakah 
"Abbas dan 'Ali memohon izin kepadamu?". "Umar menjawab: "Ya". Ke- 
tika mereka berdua masuk, "Abbas berkata: "Wahai Amirul Mukminin, 
putuskanlah di antara saya dan orang ini -mereka berdua bertengkar ten- 
tang harta rampasan yang dikembalikan Allah kepada Rasul-Nya dari 
Bani Nadlir-, lalu Ali dan Abbas saling mencerca. Maka sekawanan 
orang berkata: "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah di antara mereka 
berdua dan tenteramkanlah salah seorang dari (amarah) yang lain". Lalu 
"Umar berkata: "Saya minta kamu bersumpah, Demi Allah yang karena 
izin-Nya langit dan bumi terwujud. Apakah kamu tahu, bahwa Rasulullah 
saw. pernah bersabda: "Kami tidak dapat diwarisi apapun yang kami 
tinggalkan adalah sedekah -beliau menghendaki hal itu untuk dirinya sen- 
diri-". Orang-orang berkata: "Apakah beliau mengatakan hal itu?". Maka 
'Umar datang kepada Abbas dan Ali, lalu ia bertanya: "Saya minta kamu 
berdua bersumpah Demi Allah, apakah kamu berdua tahu, bahwa Ra- 
sulullah saw. mengatakan hal itu?". Mereka berdua menjawab: "Ya". 
"Umar berkata: "Aku hendak berceritera kepadamu tentang urusan ini, 


309 


sesungguhnya Allah menentukan untuk Rasul-Nya jumlah tertentu dari 
harta rampasan (fai-i) ini, yang tidak diberikan kepada seorangpun selain 
beliau. 

Allah berfirman: "WAMAA 'AFAA ALLAHU 'ALAA RASUULIHI 
MINHUM FAMAA AUJAFTUM 'ALAIHI MIN KHAILIN WALAA. 
RIKAABIN, WALAAKINNALLAHA YUSALLITHU RUSULAHU 
»ALAA MAN YASYAAU WALLAAHU 'ALAA KULLI SYAI IN 
OADIIR". (Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu 
tidak mengerahkan seekor kudapun dan tidak pula seekor untapun, tetapi 
Alah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu). (Al 
Hasyr: 6) 

Ayat ini khusus untuk Rasulullah saw. Kemudian Demi Allah, beliau 
tidak menghimpun harta rampasan itu untuk selain kalian, dan tidak 
mengutamakannya untuk kalian. Beliau memberikan dan membagikannya 
kepada kalian, sehingga harta ini tersisa dari rampasan itu. Rasulullah 
saw. memberikan nafkah kepada keluarganya untuk masa satu tahun dari 
harta ini, lalu beliau mengambil sisanya dan menjadikannya sebagai harta 
Allah. Rasulullah saw. melakukan hal itu dalam masa hidupnya. Kemu- 
dian ketika Nabi saw. wafat, Abu Bakar berkata: "Saya adalah kekasih 
Rasulullah saw.". Lalu Abu Bakar menerima sisa harta itu, ia memper- 
lakukannya sesuai dengan apa yang diperlakukan Rasulullah saw. ter- 
hadap harta itu. Dan kamu pada saat itu -'Umar menghadap kepada Ali 
dan 'Abbas- menyangka, bahwasanya Abu Bakar memperlakukannya 
seperti apa yang kamu ucapkan berdua. Allah mengetahui, sesungguhnya 
ja adalah benar, orang baik, pintar dan mengikuti kebenaran. Kemudian 
Abu Bakar wafat, maka aku berkata: "Saya adalah kekasih Rasulullah 
saw. dan Abu Bakar". Lalu aku menerima harta itu dua tahun semenjak 
kepemimpinanku. Aku memperlakukannya sesuai dengan apa yang diper- 
lakukan Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Allah mengetahui, sesungguh- 
nya saya adalah benar, orang baik, pintar dan mengikuti kebenaran. 
Selanjutnya kamu berdua datang kepadaku, kamu berdua, kata-katamu 
dan urusanmu adalah sama. Kamu -yakni ' Abbas- datang kepadaku, lalu 
aku berkata kepada kalian berdua, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ka- 
mi tidak dapat diwarisi, apapun yang kami tinggalkan adalah sedekah". 
Ketika sudah jelas bagiku, bahwa aku akan menyerahkan harta itu kepada 


310 





kalian berdua, maka aku berkata: "Jika kamu berdua menghendaki, maka 
aku menyerahkannya kepadamu dengan syarat kamu berdua berjanji 
kepada Allah akan memperlakukannya sesuai dengan apa yang diper- 
lakukan Rasulullah saw. dan Abu Bakar, dan sesuai dengan apa yang aku 
perlakukan terhadapnya semenjak aku berkuasa. Dan jika tidak, maka 
janganlah kamu berdua berbicara denganku. Lalu kamu berdua berkata: 
"Serahkanlah harta itu kepada kami dengan janji tersebut". Maka aku 
menyerahkannya kepadamu, apakah kamu berdua menuntut keputusan se- 
lain itu dariku?, Demi Allah Yang karena izin-nya langit dan bumi 
terwujud, aku tidak akan memberikan keputusan Selain itu tentang harta 
rampasan tersebut sampai hari Kiamat. Jika kamu berdua tidak mampu, 


maka serahkan kembali kepadaku, aku akan mencukupimu dengan harta 
itu". 


"tah R2, 6 aah 21 yi 90 
TEMA AD AN BALE PAN 
NELLA 2 TN KTNA 
SI Fat ESA, 

ASIN G0 tJP KAI ai aa G5 III 14 ' 
METER LS Al sa TEMU ASN #25 AE SG 
#. P9” 20 0,2 ed NA I, 2 
SI AGE, BAL PANTI A 2 
KA Hp y KA Ga GUNAKAN ad 2t (ang 
s 2) P Iga ” 19 Sh 3 ol H3 


ed , ».. ed 1 46, # 
SEN YEEA NA 28 LAI 
2 Kja 


aU 2g KJ GM Uu NT HANTU 
Ka EN KE AN RU 


daika Jemaah SSI GAN 


-h AA La Leela TAP 23 4 ss... “0 2 LI 
Senin Las : “ep yag Img 

0 AI GL 9 In a12 - p AI) 5 
AAN NAN 0 A30 Popo IA AT 


ed 
“3 


3835. Dari 'Aisyah ra. isteri Nabi saw., ia berkata: "Sejumlah isteri 
Nabi saw. mengutus "Utsman datang kepada Abu Bakar untuk menanya- 
kan bagian seperdelapan dari harta rampasan mereka yang dikembalikan 
Allah kepada Rasul-Nya. Maka aku (Aisyah) menjawab dan berkata 
kepada mereka: "Tidakkah kalian takut kepada Allah?, tidakkah kalian 
tahu bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Kami tidak dapat diwarisi, apa- 
pun yang kami tinggalkan adalah sedekah -beliau menghendaki hal itu 
untuk dirinya sendiri-, keluarga Muhammad saw. hanya makan dari harta 
ini". Lalu isteri-isteri Nabi saw. berhenti sampai kepada apa yang ia ceri- 
terakan kepada mereka". Rawi ("Urwah bin Zubair) berkata: "Sedekah ini 
dahulu berada di tangan ' Ali. Kemudian di tangan Hasan bin 'Ali, lalu di 
tangan Hussein bin 'Ali dan selanjutnya berada di tangan 'Ali bin 
Hussein dan Hassan bin Hassan, mereka berdua silih berganti meme- 
gangnya. Kemudian di tangan Zaid bin Hassan, harta itu adalah sedekah 
Rasulullah saw. yang Sat an lah 


TBis Pp AGS AEsle3E pnya 
ae A 9 9 3S... Z1 PEN es PENA 
Agan IS ya EN laa Aa 


3. Se as SN aa NIEr 
JUN Banana KA tas, P 


21 


Para Ph 2 ara 22 
SE dangds 2 AI SR Jas aa 
SAP ajaa 


3836. Dari ' Aisyah ra, Sesungguhnya Fathimah as. dan ' Abbas per- 
nah datang kepada Abu Bakar untuk menuntut hak waris mereka berdua, 
yaitu tanah beliau di Fadak dan bagian beliau dari (rampasan perang) 
Khaibar. Maka Abu Bakar berkata: "Saya mendengar Nabi saw. ber- 


312 





sabda: "Kami tidak dapat diwarisi, apapun yang kami tinggalkan adalah 
sedekah, keluarga Muhammad saw. hanya makan dari harta ini". Demi 
Allah, sanak kerabat Rasulullah saw. adalah lebih aku sukai untuk me- 
nyambungnya dari pada kerabatku sendiri". 


: SEN YSL Ya 


BAB 
TERBUNUHNYA KA'AB BIN ASYRAF. 


2 


“6: an Haa KE Hana XNV 
AA TP In) BNI af FATE data, 
& Ajo Haag dagang, 25an 
22 EENASU at KALA 
EN AAA IU IEEE 


- J 7, Jasah € AG 2316 
ME SEA SEE EGA 2515 43 

sa. 94 n. 296 Aa ul 3 La 25 010 
AIR SU IA pa 


5x 


. 


. AA AP - AN 
K5 NAS 45 aa Lela) (Ga 


. 


Tenan aa Peng Esa Lang 


an (3, (ae AE Lena a12 SEA yi 216 
MA SP 3 SE PLAT IDA 


313 





Neh aan, 2 154, 


eh ena KA 
Ia. KT REAK NA IR, 
A3 Ea MAN aa NS, byidan) 


2 


d2 NAYATN BEAN 3 pe: 
ha Ia MATA (3 Aa GIE ALAN 


370 #y & v Z Ye ek Ya 
LAN AAS SA An AE, 
aa. "1 es 3 ati » aan an0 1 07 
Jaka 2 db ai ping Akun 
ee Ann DI E I 


£ wani (5 If ajan Je ga Lan 
apr, ena an 
DS asa HaAgg aa Naah 38633 NEK 
BEA AP Mb aE BAE 
selnya ban band duiria 
Un Jae, Lag pap ea Haa ya 
peElsie3a2EI IG EA, SKT 
AG 1913 ban s ua 
PAN AA AGS EN Info 


314 





P3 


PETA IA IG A52 ANE Jb. Sa 5 
peang a14 SELAI (m3 
Ipa (Ansar NN AAN 


3837. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Siapakah yang menghendaki membunuh Ka'ab bin Asyraf?, 
sesungguhnya ia memusuhi Allah dan Rasul-Nya". Lalu Muhammad bin 
Maslamah berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau suka 
aku membunuhnya?". Beliau menjawab: "Ya". Ia berkata: "Izinkanlah sa- 
ya mengatakan sesuatu". Beliau menjawab: "Katakanlah". Maka Muham- 
mad bin Maslamah datang kepada Ka'ab, lalu berkata: "Sesungguhnya 
lelaki ini (Nabi) meminta sedekah kepada kami dan sungguh ia merepot- 
kan kami. Saya datang kepadamu untuk meminta pinjaman (hutang)". 
Ka'ab berkata: "Dan lebih dari itu, Demi Tuhan, kamu membosankan- 
nya". Muhammad berkata: "Kami telah mengikutinya, maka kami tidak 
ingin meninggalkannya, sampai kami melihat apakah yang akan terjadi 
pada dirinya. Kami menghendaki kamu memberikan pinjaman satu atau 
dua wasak kepada kami". Ka'ab berkata: "Ya, gadaikanlah padaku". Me- 
reka bertanya: "Apakah yang kamu kehendaki?". Ka'ab berkata: "Gadai- 
kan isteri-isterimu padaku". Mereka berkata: "Bagaimana kami meng- 
gadaikan isteri-isteri kami, padahal kamu adalah orang Arab yang paling 
tampan". Ka'ab berkata: "Gadaikanlah anak-anakmu padaku". Mereka 
berkata: "Bagaimana kami menggadaikan anak-anak kami, kalau kemu- 
dian salah seorang dari mereka akan dicerca". Lalu dikatakan: "Peng- 
gadaian satu atau dua wasak ini adalah aib bagi kami, tetapi kami meng- 
gadaikan senjata kepadamu". Maka ia berjanji akan datang kepadanya 
(Ka'ab), lalu ia datang pada malam hari bersama Abu Naailah, yaitu 
saudara susuan Ka'ab. Ia memanggil mereka ke benteng, kemudian da- 
tang kepada mereka. Isteri Ka'ab berkata: "Kemanakah engkau keluar 
saat ini?". Ka'ab menjawab: "Dia adalah Muhammad bin Maslamah dan 
saudaraku Abu Na'ilah". Isterinya berkata: "Saya mendengar suara, se- 
olah-olah ada darah mengalir". Ka'ab menjawab: "Dia hanyalah saudara- 
ku Muhammad bin Maslamah dan saudara susuanku Abu Na'ilah. 
Sesungguhnya jika seorang yang mulia diundang untuk ditikam, niscaya 
ia memperkenankannya". Jabir berkata: "Muhammad bin Maslamah me- 
masukkan dua orang laki-laki bersama dia". -Sufyan (rawi) ditanya: 
"Apakah 'Amr menyebutkan nama mereka?". Sufyan menjawab: "ia me- 


315 


nyebutkan nama sebagian dari mereka". ' Amr meriwayatkan: "Muham- 
mad datang bersama dua orang laki-laki". Selain ' Amr meriwayatkan: 
"(Muhammad datang) bersama Abu "Abs bin Jabr, Harits bin Aus dan 
?'Abbad bin Bisyr-. 'Amr meriwayatkan: "Muhammad datang bersama 
.dua orang laki-laki, lalu ia berkata: "Ketika Ka'ab datang, maka saya 
menarik rambutnya, lalu menciumnya. Pada saat kalian melihat saya 
menguasai kepalanya, maka tangkaplah dan penggallah dia". Dan pada 
saat yang lain ia berkata: "Kemudian saya menciumkannya padamu". 
Lalu Ka'ab datang kepada mereka dengan bertutupkan (pakaian dan sen- 
jata) dan menyerbakkan aroma wangi-wangian. Maka Muhammad ber- 
|kata: "Saya tidak pernah mencium aroma seharum ini seperti hari ini". 
Ka'ab berkata: "Saya mempunyai minyak yang paling harum bagi wanita 
Arab lagi pula orang Arab yang paling sempurna". Muhammad berkata: 
"Apakah kamu mengizinkan aku mencium kepalamu?". Ia menjawab: 
"Ya", Maka Muhammad menciumnya, kemudian ia menciumkannya pada 
teman-temannya. Selanjutnya ia berkata: "Apakah kamu mengizinkan 
aku?". Ia menjawab: "Ya". Ketika Muhammad telah menguasainya, ia 
berkata: "Tangkaplah". Maka mereka membunuhnya, kemudian datang 
kepada Nabi saw. dan menceriterakannya kepada beliau". 


MET due BU YSS 
929 Ll e “3 Je 
SE KL KSEN NISN 
J Iw PA “ sa 1 12 34 Pe 
S8 1083 ES ALA 223 
OK 3 Lai - " 
DN Sl na — han 3 
BAB 
TERBUNUHNYA ABU RAFI? ABDULLAH BIN ABUL HU- 
OAIO ATAU SALLAM BIN ABUL HUOAIO DI KHAIBAR 


ATAU DI BENTENGNYA DI HIJAZ. IA TERBUNUH SE- 
SUDAH KA'AB. 


MISA P5 SIG KERAGAMAN 


316 


2.219 , 315 PL Kena aa 29 c PP 
Kapas MEI Sok Jingle 


P 
F Ketat BS GA 9012 


“aa Besa NA 


3838. Dari Barra” ra., ia berkata: "Rasulullah saw. mengutus seka- 
wanan orang kepada Abu Rafi', maka Abdullah bin 'Atik masuk ke ru- 


mahnya pada malam hari di saat ia sedang tidur, lalu Abdullah mem- 
bunuhnya". 





UN ea Ian ende mena dlu ena 
AAA en ANA AA 
SAN ea dl Ma Dian LE pe 
AN yana Kp MEN Shilla 
He MEI AK Jd 
SIB IKA AE MAY ANIS JUS, ag jg 
LA ES Il ena EL ng ia 
na Ona AA 
Bona 92 ad La0n. 


ATA AN LG d2 TA A 
IG JSI ES SIK AGAN do Si 

NATA ed 202) asep TAN An Uda MRT Tap 13 “1 
JAE LS KA AAA C Kla 36 


AHOHANg 


. 2) 


SNN IG KN SEP LA 


td 
- e : Se nd WA 
PN 9... Pejannaa nh “5 
MAPAN aa 9 Fa dis 2 SIG 
“2 2.1 27 ya 
1 Pad TAN 
a . 


DO Weas, canda PATI Satelit ppt 
KENA AA 3 PL sae 


LAH, BS SAS Ona 


1.2 


sean ART SIB pg SIG 


SID AS . 


Te AYI, 2 C 
BI 2 LES Pe MERCY Aa 
SIA Sa TE ENG AI 
SUS Len Na 1 Na 
Ta PASI 
AAU PERASAAN 
EA ML HAK Bray 
aa nanya LEG AE 1 Bada 


LALG, JS raih "CN Aj 


318 





SG ai ka PN VON ENA AKAL LB GA 


Ha MES Anate LE aa TN 
BE ga Saat, 2 rara Ina 


3839. Dari Barra” bin 'Azib, ia berkata: "Rasulullah saw. mengutus 
sejumlah orang laki-laki kepada Abu Rafi', yaitu seorang Yahudi. Beliau 
menjadikan Abdullah bin 'Atik sebagai pemimpin mereka. Abu Rafi' me- 
nyakiti Rasulullah saw. dan memberi bantuan untuk melawan beliau, ia 
berada di benteng miliknya di daerah Hijaz. Ketika sekawanan perutusan 
itu telah dekat dengannya, pada saat matahari terbenam dan orang-orang 
pulang dengan hewan ternaknya, maka Abdullah berkata kepada teman- 
temannya: "Duduklah kamu pada tempatmu, saya hendak pergi dan ber- 
sikap sopan kepada penjaga pintu, barangkali saya dapat masuk". Lalu ia 
pergi, sehingga ia mendekati pintu. Kemudian ia berkerudung dengan pa- 
kaiannya, seolah-olah ia sedang menunaikan hajatnya. Orang-orang telah 
masuk, lalu penjaga pintu itu memanggilnya: "Wahai Abdullah, apabila 
kamu ingin masuk, maka masuklah karena aku hendak menutup pintu 
itu". Saya masuk dan bersembunyi. Ketika orang-orang telah masuk, pen- 
jaga itu menutup pintu, kemudian menggantungkan kunci- kuncinya pada 
tiang. Abdullah berkata: "Maka aku bangkit menuju tempat kunci itu dan 
mengambilnya. Lalu aku membuka pintu, sedangkan (orang-orang) ber- 
cakap-cakap malam hari di dekat Abu Rafi” dan ia berada di sejumlah 
kamarnya. Ketika orang-orang yang bercakap-cakap malam itu pergi, 
maka aku naik kepadanya. Kemudian ketika aku membuka pintu, aku 
menguncinya dari dalam. Aku berkata: "Seandainya orang-orang menge- 
tahuiku, tentu mereka tidak. dapat sampai kepadaku, hingga aku mem- 
bunuhnya (Abu Rafi”)".. Kemudian aku sampai kepadanya, ternyata ia 
berada di dalam kamar yang gelap di tengah-tengah keluarganya. Aku 
tidak tahu, di kamar yang manakah dia. Aku berkata: "Wahai Abu Rafi". 
Ia bertanya: "Siapakah ini?". Aku menuju ke arah suara itu, lalu aku me- 
mukulnya dengan pedang sekali. Aku tercengang, karena aku tidak me- 
agenai sedikitpun. Ia berteriak, maka aku keluar dari kamar itu dan ber- 
henti tidak jauh. Selanjutnya aku masuk kepadanya dan bertanya: "Suara 
apakah ini, wahai abu Rafi'?". Ia menjawab: "Ibumu celaka, sungguh ada 


319 




















seseorang di dalam kamar, sebelum itu memukulku dengan pedang”. Ab- 
dullah berkata: "Aku memukulnya dengan sekali pukulan (pedang) yang 
menjadikan ia terluka, namun tidak mematikannya. Kemudian aku me- 
letakkan mata pedang di perutnya, hingga tembus di punggungnya, maka 
saya yakin, bahwa saya telah membunuhnya. Lalu aku membuka pintu 
demi pintu, hingga aku sampai ditangga. Aku meletakkan kaki dan men- 
duga, bahwa aku telah sampai di tanah. Lalu aku terjatuh pada malam te- 
. rang bulan, hingga betisku terluka, maka aku membalutnya dengan sor- 
ban. Kemudian aku pergi, sehingga aku duduk di pintu itu dan berkata: 
"Saya tidak akan keluar malam ini, sebelum saya yakin apakah saya telah 
membunuhnya". Ketika ayam jantan berkokok, maka bangunlah orang 
yang memberitahukan kematian di antara pagar. Ia berkata: "Saya mem- 
beritahukan kematian Abu Rafi”, seorang saudagar penduduk Hijaz". 
Lalu aku pergi menemui teman-temanku, aku berkata: "Cepatlah, sung- 
guh Allah telah membunuh Abu Rafi'". Lalu aku sampai kepada Nabi 
saw. dan menceriterakannya. Beliau bersabda kepadaku: "Julurkanlah 
kakimu". Maka aku menjulurkannya, lalu beliau mengusapnya, maka aku 
tidak mengadu (kesakitan) sedikitpun". 


PA Pa Pn Aye YAt- 
DARA WJAIG HALO EA Ate da 
IE gagisali3 T SA MG Hat ML 
SU B H ps Naa Tua hara 
PAN (522 Liver GAES sedit 53 PA PA 
SIG SAS 23 JB, Pe Laka 


| Tifa Mn CE “A9 


320 
















We IP SAJA Li £ 
| AMA 3 yi Aiter 
ES al Pas “Jadi ag 
| ea BeAS aa NN Ab 
| Ker Ara 144 pr PARA 
| ape PI SSN GIS, padi as 
| pin v ai san. SAS Je 
| Ta AN an 
| Sg Hb PgaN NI DAA ka 
TN Ha Bem DANA 4 aNarr 
: En sa 2 Ke YEL ATI 
| Kaban semuaa ia “382 
SU SA BEAN Pee 
| Ha 2 pa EtanJG 15 Nan 
Sab 3 HAN oo, PE £ Oia ya SE ati 


Fi , PP PLAN 


3 5.3 
3 
Ea 


| Up abepaak Ka , sa 
| S3 ALI 34 LG ag: SIA: e Ke Rt KETS 


5 , 3 124 245 Pi P PS MPR 
| NM BS 1 1: HAL PIL ANA 


321 











. 6 4 
211 230 


Tae SA 3 An EN ASAM HA 


AA LA ta L La at 
ea AE Kan MAN JS es 


PB) a21 212 LIL MUA 
K a21, 


Bh O y 2 g00h 0 Pe 1 
Pen ba Yo NOS 


3840. Dari Barra” ra., ia berkata: "Rasulullah saw. mengutus Ab- 
dullah bin 'Atik dan Abdullah bin Utbah bersama sejumlah orang datang 
kepada Abu Rafi'. Mereka pergi, hingga mendekati benteng, lalu Ab- 
duilah bin 'Atik berkata kepada mereka: "Berhentilah kalian semua, 
hingga aku pergi untuk melihat". Abdullah berkata: "Lalu aku bersikap 
sopan untuk masuk ke benteng, mereka kehilangan keledainya". Ia ber- 
kata: "Mereka keluar dengan membawa obor untuk mencarinya". Ab- 
dullah berkata: "Aku takut akan diketahui, lalu aku menutup kepalaku, 
seolah-olah aku sedang menunaikan hajat. Kemudian penjaga pintu itu 
berkata: "Barang siapa ingin masuk, maka masuklah sebelum aku me- 
nutupnya". Aku masuk, lalu bersembunyi di kandang keledai di dekat 
pintu benteng. Orang-orang bercakap-cakap malam di dekat Abu Rafi, 
hingga sesaat malam telah berlalu, kemudian mereka pulang ke rumah 
masing-masing. Setelah suara terasa hening dan aku tidak mendengar 
suara gerakan, maka aku keluar". Abdullah berkata: "Dan aku melihat 
penjaga pintu, di mana ia meletakkan kunci benteng di lubang dinding. 
Aku mengambilnya, lalu membuka pintu benteng dengan kunci itu. Aku 
berkata: "Seandainya orang-orang mengetahuiku, maka aku pergi dengan 
perlahan-lahan". Kemudian aku menuju ke pintu rumah mereka, dan aku 
menutupnya dari luar. Selanjutnya aku menaiki tangga menuju Abu 
Rafi”, ternyata rumah (Abu Rafi”) itu gelap telah dipadamkan lampunya, 
maka aku tidak dapat melihat di manakah lelaki itu..Aku berkata: "Wahai 
Abu Rafi'". Ia bertanya: "Siapakah ini?". Lalu aku menuju ke arah suara 
itu dan memukulnya. Ia menjerit, namun (pukulan) itu tidak mengenai 
sedikitpun. Kemudian aku datang, seakan-akan aku hendak menolongnya, 
dan aku bertanya: "Apakah yang terjadi padamu, wahai Abu Rafi?". Aku 
merubah suaraku. Ia menjawab: "Tidakkah aku mengherankanmu? sung- 
guh ibumu celaku. seorang lelaki masuk kepadaku dan niemukulku de- 


Z 


DU 


322 




























| npan pedang". Maka aku menuju kepadanya juga, lalu memukulnya lagi, 
namun tidak mengenai sedikitpun. Ia berteriak dan bangunlah keluarga- 
/ nya. Selanjutnya aku datang dan merubah suaraku seperti orang yang 
| hendak menolong, xiba-tiba ia menelentang di atas punggungnya. Aku 
meletakkan pedang pada perutnya, lalu aku duduk bersandar padanya, se- 
| hingga aku mendengar suara tulang (putus). Kemudian aku keluar dalam 
|. keadaan tercengang, sehingga aku sampai di tangga. Aku hendak turun, 
| Jalu terjatuh dari tangga itu, maka kakiku terluka dan aku membalutnya. 
, Selanjutnya aku datang kepada teman-temanku sambil berjalan dengan 
| satu kaki, aku berkata: "Pergilah kalian, lalu sampaikanlah berita gembira 
' kepada Rasulullah, karena aku senantiasa (tidak keluar), sampai aku men- 
| dengar orang yang memberitahukan kematian "Ketika menjelang subuh, 
' maka orang yang memberitahukan kematian naik (di atas pagar), lalu ia 
| mengatakan "Saya memberitahukan kematian Abu Rafi'". Lalu aku ber- 
| jalan dengan tanpa rasa gelisah, aku menemui teman-temanku sebelum 


| aku datang kepada Nabi saw. untuk menyampaikan berita gembira 
| kepadanya". 


PL 0 


37 
AA Da PL 


Aa ATU 041 AA IBL 

3 DM ba Sayati: ilang 
”Z / , £. Na 20 

NEg PE ma Klg, JEANS Oka 

211 2 “9 . t z 4 4 aa Pa 

PN Sain Ia 
- 174 AI 8 Ip, 
AAA PAN Lina ai 6 


SI MEN OG Aa B pai 


$) 01 # MN, PE 1 
Bg BA IKA EN ANA 


. 






































Es . 
ta 
Sa 


TA LL 8, 


KANE ar 14 


1 et Id RATE 1g 4 112 EA ana "4 
"Gis apk Sl go gt), 


Tee PANTAI I3X9 AT 
Wana ata 4 Ai pa a4 (3 


A23 KUA ”, seh 
aa en Ir 2” RR Ona (an Ha 35 


"ga 2 aa 


II P3. Nana 
eta ea 


BAB 


PEPERANGAN UHUD. DAN FIRMAN ALLAH: "DAN 
(INGATLAH) KETIKA KAMU BERANGKAT PADA PAGI 
HARI DARI (RUMAH) KELUARGAMU AKAN MENEM- 
PATKAN PARA MU'MIN PADA BEBERAPA TEMPAT 
UNTUK BERPERANG. DAN ALLAH MAHA MENDENGAR 
LAGI MAHA MENGETAHUI". (ALI 'IMRAN:121). 

DAN FIRMAN ALLAH: "JANGANLAH KAMU BERSIKAP 
LEMAH, DAN JANGANLAH KAMU BERSEDIH HATI, 
PADAHAL KAMULAH ORANG-ORANG YANG PALING 


324 





TINGGI (DERAJATNYA), JIKA KAMU ORANG-ORANG 
YANG BERIMAN. JIKA KAMU (PADA PERANG UHUD) 
MENDAPAT LUKA, MAKA SESUNGGPHNYA KAUM 
(KAFIR) ITUPUN (PADA PERANG BADAR) MENDAPAT 


LUKA YANG SERUPA. DAN MASA (KEJADIAN DAN . 


KEHANCURAN) ITU KAMI PERGILIRKAN DI ANTARA 
MANUSIA (AGAR MEREKA MENDAPAT PELAJARAN). 
DAN SUPAYA ALLAH MEMBEDAKAN ORANG-ORANG 
YANG BERIMAN (DENGAN ORANG-ORANG KAFIR) DAN 
SUPAYA SEBAGIAN KAMU DIJADIKAN-NYA SEBAGAI 
SYUHADA'. DAN ALLAH TIDAK MENYUKAI ORANG- 
ORANG YANG ZALIM. DAN AGAR ALLAH MEMBERSIH- 
KAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN (DARI DOSA ME- 
REKA) DAN MEMBINASAKAN ORANG-ORANG YANG 
KAFIR. APAKAH KAMU MENGIRA BAHWA KAMU AKAN 
MASUK SURGA, PADAHAL BELUM NYATA BAGI ALLAH 


. ORANG-ORANG YANG BERJIHAD DI ANTARAMU, DAN 


BELUM NYATA ORANG-ORANG YANG SABAR. SESUNG- 
GUHNYA KAMU MENGHARAPKAN MATI (SYAHID) SE- 
BELUM KAMU MENGHADAPINYA, (SEKARANG) SUNG- 
GUH KAMU TELAH MELIHATNYA DAN KAMU ME- 
NYAKSIKANNYA". (ALI 'IMRAN:139-143). 

DAN FIRMAN ALLAH: "DAN SESUNGGUHNYA ALLAH 
TELAH MEMENUHI JANJI-NYA KEPADA KAMU, KE- 
TIKA KAMU MEMBUNUH MEREKA DENGAN IZIN-NYA 
SAMPAI PADA SAAT KAMU LEMAH DAN BERSELISIH 
DALAM URUSAN ITU DAN MENDURHAKAI PERINTAH 
(RASUL) SESUDAH ALLAH MEMPERLIHATKAN KE- 
PADAMU APA YANG KAMU SUKAL DI ANTARAMU ADA 
ORANG YANG MENGHENDAKI DUNIA DAN DI ANTARA- 
MU ADA ORANG YANG MENGHENDAKI AKHIRAT. KE- 
MUDIAN ALLAH MEMALINGKAN KAMU DARI MEREKA 
UNTUK MENGUJIMU DAN SESUNGGUHNYA ALLAH 
TELAH MEMAAFKANMU. DAN ALLAH MEMPUNYAI 
KARUNIA ATAS ORANG-ORANG YANG BERIMAN"'. (ALI 
'IMRAN:152). 

DAN FIRMAN ALLAH: "JANGANLAH KAMU MENGIRA 


325 





BAHWA ORANG-ORANG YANG GUGUR DI JALAN 
ALLAH ITU MATI". (ALI 'IMRAN:169). 


2 


Aa Jab SE JB era A3 EP MA 


- 


rn sa 944 
LE as .. ja 


TA Tai 


3841. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "pada hari perang Uhud 
Nabi saw. bersabda: "Ini adalah Jibril memegang kepala kudanya dengan 
membawa peralatan perang". 


Laga, SAN PP TIANG TN e KATA 
SANG: c. 5 Om S9 KAK 

KSEI Kadan nd Sae 
Mete 3 SENAR 
CAK SA 5 AI AE AA 
Pena JG. yan S3 
Re aU 5 ZIP 


3842. Dari 'Ugbah bin 'Amir, ia berkata: "Rasulullah saw. pernah 
shalat atas orang-orang yang gugur pada perang Uhud setelah delapan 
tahun seperti orang yang bermohon diri kepada orang-orang yang masih 
hidup dan yang sudah mati. Kemudian beliau naik ke mimbar, dan ber- 
sabda: "Sesungguhnya aku mendahuluimu, aku adalah saksi bagimu. Dan 


326 





sesungguhnya tempat perjanjianmu adalah telaga, sungguh aku sedang 
melihatnya dari tempatku ini. Bukannya aku khawatir kamu akan menye- 
kutukan (Allah), tetapi aku khawatir kamu akan menyintai urusan dunia- 
wi". Ia berkata: "Saat itu adalah terahir kali melihat Rasulullah saw.". 


Paya PASAL K3 5 II ENY 
PENA SARAPAN 
Tenan bag ena 
NATA AN GAYA NAN 
SARA G3 MEI "24 Sabah 14 Bni 
se jagad SETAN 
P1 AF 3 53, 133 Maa "ef 
Sep PA pa Dar 
nga id Ia PS Se 
gu Pena SE ip (TES IIS 
PAK ep Hina et padi SI JG3 
BA CE 27 AA SS AU 
| 55 ya Kane. Bayat EA 2s GA al 
k48 5 ar Peni Rendlean 12 (ap DNA 
Park ana 1d6 OAT YO 
Be Pan JA 


»5 























/ 


AG JAN maan 19806 CO BULIG 
"29 z0 “ / 05 8 ya Gnd 4110 30 
HE IL hana Uap 

Mg Ca 


3843. Dari Barra” ra. ia berkata: "Kami bertemu dengan orang- 
orang musyrik pada hari (perang Uhud) itu. Nabi saw. menempatkan 
pasukan pemanah, dan beliau mengangkat Abdullah (bin Jubair) sebagai 
pemimpinnya. Beliau bersabda: "Senantiasalah kamu (ditempatmu), jika 
kamu melihat kami telah mengalahkan mereka, maka senantiasalah kamu 
(di tempatmu). Dan apabila kamu melihat mereka mengalahkan kami, 
maka janganlah kamu membantu kami". Setelah kami bertemu, maka me- 
reka (orang-orang musyrik) lari, sehingga saya melihat para wanita se- 
dang mempercepat jalannya. Mereka menyingsingkan (pakaian) dari 
betisnya, hingga tampak gelang kakinya. Mulailah mereka (orang-orang 
mu'min) berkata: "Rampasan, rampasan". Lalu Abdullah berkata: "Nabi 
saw. "elah berjanji kepadaku agar senantiasa di tempat, namun mereka 
enyyao". Pada saat mereka enggan, wajah mereka dipalingkan, maka 
gugurlah tujuh puluh orang. Abu Sufyan melihat dari atas, lalu bertanya: 
"Apakah Muhammad berada di antara kaum?". Beliau bersabda: "Jangan- 
lah kalian menjawabnya". Ia bertanya: "Apakah Ibnu Abi Ouhafah berada 
di antara kaum?". Beliau bersabda: "Janganlah kalian menjawabnya". Ia 
bertanya: "Apakah Ibnul Khaththab berada di antara kaum?". Lalu Abu 
Sufyan berkata: "Sesungguhnya mereka telah terbunuh, seandainya me- 
reka masih hidup, tentu mereka menjawab". Maka "Umar tidak mampu 
menahan diri, ia berkata: "Kamu berdusta wahai musuh Allah, semoga 
Allah menetapkan apa yang .mengecewakanmu". Abu Sufyan -berkata: 
"Berjayalah Hubal". Nabi saw. bersabda: "Jawablah dia". Mereka ber- 
tanya: "Apakah yang akan kami katakan?". Beliau bersabda: "Katakan- 
lah, Allah Maha Tinggi dan Maha Agung". Abu Sufyan berkata: "Kami 
memiliki Tuhan 'Uzza, sedangkan kamu tidak memilikinya". Nabi ber- 
sabda: "Jawablah dia". Mereka bertanya: "Apakah yang akan kami kata- 
.kan?". Beliau bersabda. "Allah adalah Tuhan kami, sedangkan kamu tidak 
memilikinya". Abu Sufyan berkata: "Hari (kekalahan di Ubud) dibalas 


328 





dengan hari (kemenangan) di Badar. P'v C i 

. Peperangan adalah bergilir dalam 
kekalahan dan kemenangan. Kamu sekalian akan menjumpai pembalasan 
hukuman cincang yang tidak aku perintahkan dan tidak menyusahkanku". 


Ae CAN Dea era SOBAT MUKA 
Kere ya 2 PELAN JAE YA 


| 3844. Dari Jabir, ia berkata: "Pada hari perang Uhud orang-orang 
minum khamar pada pagi hari, kemudi ereka i 
syuhada”". 3 2 sa Ta 
PAT P4 2.97 s9 ed | 3 
| NNAN TEA CON NAN D 
PA yA Len YA 
AAA 3 334 De KeaBan PA 5 sa 
Pn AN PEN aman Ye Ja Us 
ed LI IL NI YA aL " 
| LT PE TE GR SAP PAK Ta KAA 
He IOI bb araa Sea 


1 AL Inn « 2 Ind II Ny... | 
HERI Oa JS JB Aa 2, 
24 Ya 2 1001002 CN Id 2 21 74 Na 
& 2 Sebael JET MALANG te 4AA 
MAL NT AL SB, , 2, “ ag 
be 2 LE “ NG Sailatat Koe Kai 


INAP tan KG 
8513 


1 


- 
9 ?€ 


2 


1 
« 


s 


1 
» 


3845. Dari Ibrahim, Sesungguhnya ' Abdurahm : 

disuguhi makanan, padahal ia sedang Dena Jain Ne Mg tebar 
bin Umair telah gugur, ia adalah lebih baik dari pada aku. Ia dikafani de- 
ngan selimut berbulu hitam, jika ditutupkan pada kepalanya, maka 
tampaklah kedua kakinya. Dan apabila ditutupkan pada kedua kakinya 
maka tampaklah kepalanya". Saya (Rawi) yakin bahwa Abdurrahman 
berkata: "Hamzah telah gugur, ia adalah lebih baik dari pada aku. Kemu- 
dian kami diberi kelapangan dalam kesejahteraan duniawi -atau ia ber- 


329 


kata: "Kami diberi kescjahtcraan duniawi-, sedangkan kami khawatir 
amal kebajikan kami berkurang”. Kemudian ja menangis dan membiarkan 


makanannya. 


KA AU WA aa KE be M1 
1x AI 4 nee II 092 22 810 Li G4, 
Gi 53 na BSA Ujlao do Fei nata TS AA AIA Tea 


3 po Pe TEH. aedagei 


” 


KS aa mparkan sejumlah kurma yang ada di tangannya, 
lalu ia berpcrang hingga ia terbunuh”. 


Keran AE al a31 SE AV 
Ja 2 ANA AS SS Aan 120 Parit ATP 
sep AN agan 
(tu HI AK In 04892 Asnn 
Ia pet ana 

Pes age ANAYEEHN 
bera 2 ANIS 2 Ne Manga 
sad TAN TER AN kn JENIS AA 
KA PLAN Z 2G 2 eh, 


3847. Na aan ea ja 
bersama Rasulullah saw. demi mengharapkan ridla Allah dan menyerah- 


330 





kan pahala kami krpada Allah. Di antara kami ada orang yang tclah mc- 
ninggal, ia tidak pernah mendapatkan sedikitpun dari pahalanya. Ter- 
masuk mereka adalah Mush'ab bin "Umair, ia terbunuh pada hari perang 
menutupkannya pada kepalanya, maka keluarlah kedua kakinya. Dan ke- 
tika ditutupkan pada kedua kakinya, maka keluarlah kepalanya. Maka 
Nabi saw. bersabda kepada kami: "Tutupkanlah pada kepalanya, dan k- 
takkanlah rumput pada kakinya". Atau beliau bersabda: "Taruhlah sedikit 
rumput di atas kakinya". Di sana Kan aa Dota Seng yana, Ha pa 


CEWE AA 


- 2 OP » mangan KAA MN 
') » 201, . P. Paya 
AA Alan io DIK 
II Hanna Ito , 2101 2 9 one PA 
A3 “3 ben : Aeeara 
& Ie» Pe a201 » Ju . 
£ En A3 z KAI 3 : Aa 
IL 02an 209 0 2 SO 
daan DATA SEE NA MeG SIA ade san 
BEE TG ANK 
Ban Pan AAS Ga ALS A3 IN 
Ap AK 2 ya Sp a24 
3848. Dari Anas ra., Sesungguhnya pamannya ti . : 
Pe mn abena S aa  aon ema Hani 
saw., sungguh seandainya Allah mengikut sertakan diriku bersama Nabi 


saw., tentu Allah melihat apa yang aku lakukan dengan bersungguh 
sungguh". Lalu ia bertemu pada hari perang Uhud, maka orang-orang lari 


331 


kacau balau. Ia berkata: "Wahai Allah, sesungguhnya aku berdalih ke- 
pada-Mu dari apa yang mereka -yakni orang-orang Islam- lakukan, dan 
aku memohon kepada-Mu agar terlepas dari apa yang dilakukan oleh 
orang-orang musyrik". Maka ia maju ke depan dengan membawa pedang, 
ia bertemu Sa'd bin Mu'adz, lalu ia bertanya: "Di manakah, wahai Sa'd?, 
sesungguhnya aku mencium aroma surga di bawah gunung Uhud". 
Kemudian ia berlalu, lalu ia terbunuh. Ia (mayatnya) tidak dapat dikenali 
lagi, hingga saudara perempuannya mengenalinya dengan tahi lalat atau 
dengan jari-jarinya. Pada tubuhnya ada lebih delapan puluh tusukan, pu- 
kulan pedang dan hantaman anak panah. 


AN Ips ASM sa OA Ie MA 
AN Jan pe PPN PI, Sae Govlaiiga 

KABEL, RA 1, AH Ge 290 Ha Ana a13 M3 
Td Td 

La Hota AN Ia SAS aa 


«? San ps3 $ ad dla aga Ine 


“0 


- pr - 2 
MAN IA BAG 


3849. Dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: "Satu ayat dari surah al 
Ahzab hilang pada saat kami menyalin Mushaf. Saya pernah mendengar 
Rasulullah saw. membaca ayat itu, lalu kami mencarinya. Maka kami 
menemukannya pada Khuzaimah bin Tsabit al Anshariy, yaitu ayat 
"MINAL MU'MINIINA RIJAALUN SHADAOUU MAA 'AAHA- 
DULLAAHA 'ALAIHI. FAMINHUM MAN OODLAA NAHBAHU 
WAMINHUM MAN YANTADIIIRU". (Di antara orang-orang mu'min 
itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan ke- 
pada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara me- 
reka ada yang menunggu-nunggu). (Al Ahzab: 23). 

Kemudian kami menempatkan ayat itu pada surahnya di dalam mushaf". 


332 





R92 IL ih. x "1 83 
ag BIG a MEI &- YA: 


plg 
PP Lead 12 P 


Le Ana papat Ta AE Pr 


REI J3 Ande Kn J2 ae 


Ca diah IBI KR ay: 
S3 KASI. PATRA saga 
Ka 


- 


3850. Dari Zaid bin Tsabit ra. ia bekata: "Ketika Nabi saw. keluar 
menuju peperangan Uhud, maka kembalilah sebagian dari orang-orang 
(munafik) yang keluar bersama beliau. Dan sahabat-sahabat beliau ter- 
pecah menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok berpendapat: "Kami 
harus memerangi mereka (orang-orang munafik)". Dan yang satu kelom- 
pok lagi berpendapat: "Kami tidak boleh memerangi mereka". Maka 
turunlah ayat "FYAMAA LAKUM FIL MUNAAFIOIINA FIATAINI 
WALLAAHU ARKASAHUM BIMAA KASABUU". (Maka mengapa 
kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, 
padahal Allah telah membolikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan 
usaha mereka sendiri). (An Nisaa': 88) Zaid bin Tsabit berkata: "Sesung- 
guhnya (kampung) itu adalah Thaibah (kota Madinah) yang dapat meng- 


hilangkan perbuatan keji sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran 
pada perak". 


ag WES Kane Tan 
Dian alba Paser 


FIRMAN ALLAH: "KETIKA DUA GOLONGAN DARI PA- 


333 





DAMU INGIN MUNDUR KARENA TAKUT, PADAHAL 

| ALLAH ADALAH PENOLONG BAGI KEDUA GOLONGAN 
ITU. KARENA ITU HENDAKLAH KEPADA ALLAH SAJA 
ORANG-ORANG MU'MIN BERTAWAKKAL". (ALI 'IM- 
RAN:122). 


"Ya", Beliau bertanya: "Apakah seorang gadis atau janda?". Saya men- 
jawab: "Bukan (gadis), tetapi seorang janda". Beliau bersabda: "Seyogia- 

nya (kamu menikahi) seorang gadis yang dapat bermesraan denganmu". 
Saya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah gugur pada 
hari perang Uhud. Ia meninggalkan sembilan orang puteri yang kesemua- 
nya adalah saudara perempuanku. Saya tidak ingin mengumpulkan ber- 
: sama mereka seorang gadis yang masih kekanak-kanakan seperti mereka, 
7 PE LA TANK TI Aa set TP 2? tetapi adalah seorang wanita yang dapat menyisir rambut mereka dan 
3 Ed Pp TAN dad JB dc Pera —N AN bertanggung jawab atas mereka". Beliau bersabda: "Kamu bena-". 

Pe td La 2. r - th -# 
ag AN tar YEN AD PI Into en bea 


KAA : Al yen 53 t GUS Asta 


3851. Dari Jabir ra. ia berkata: "Ayat ini turun tentang (perihal) 
kami, yaitu Bani Salamah dan Bani Haritsah. Saya tidak suka, jika ayat 
ini tidak turun, sedangkan Allah berfirman: "Allah adalah penolong bagi 
kedua golongan itu". 


WENGI AAS ato 

Pa sem SA AP 
BE Aanten Jada NA 
ketat nee Key 4 ah 8 C3 Ka At 
Jia, AE LANE AG LASG 
DAS AMA Anandi Ka 
GA at NET IS Teinan aan. 
En pdh ai BE 


“ig KN aa K3 S2 SI SIN 


An AINI SETAN 
SEA Ld, KS yak es ja 


Pt ATA It Ie KA NG IE. EA 





210 Jas 


Sh NN aan Ana ID 


4 ah Ldr “ ? Sp 1 NI “Yaa “1 

: Tp a31 2 2 Tetat 6 223 7 heel 9S Jlg PA al SI pl, 21 
PO JA APU - alas . | “1 ph 931 Be DI: ar had 

e xl 4 Mantu PAN Kaca TE P2 : 

Knngs Na Tana 14 —: pem IS rana Ya 

3 . uts Brg Ian AA 294 21 s0 100 l - 

Brad ya | HE Asa alat MM ESK 

3852. Dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah saw. pernah bertanya ke- - r 
padaku: "Apakah kamu telah menikah, wahai Jabir?". Saya menjawab: & Owkor '9 
334 335 





3853. Dari Jabir bin Abdillah ra., Bahwasanya ayahnya telah gugur 
sebagai Syuhada” pada perang Uhud, ia meninggalkan hutang dan enam 
orang puteri. Ketika potongan-potongan pohon kurma tiba, ia berkata: 
"Saya pernah datang kepada Rasulullah saw., lalu saya berkata: "Sung- 
guh engkau tahu bahwa ayahku telah gugur sebagai Syuhada' pada pe- 
rang Uhud, padahal ia meninggalkan hutang yang banyak. Dan saya 
menginginkan orang-orang yang memberi hutang melihat (menghadap)- 
mu". Beliau bersabda: "Pergilah, lalu kumpulkanlah seluruh kurma di 
kebun". Maka saya melakukannya, lalu saya memanggil beliau. Ketika 
mereka melihatnya, seakan-akan mereka berusaha menuntutku pada saat 
'itu. Di kala beliau melihat apa yang mereka lakukan, maka beliau mc- 
ngelilingi tempat pengirikan kurma yang lebih besar tiga kali, lalu beliau 
duduk di atasnya. Kemudian beliau bersabda: "Panggillah teman-teman- 
mu menghadapmu". Beliau senantiasa menakar untuk mereka, sehingga 
Allah membayar hutang ayahku. Saya senang Allah telah membayar hu- 
tang ayahku, dan saya tidak kembali kepada saudara-saudara perempuan- 
ku dengan membawa satu kurmapun. Lalu Allah menyelamatkan seluruh 
tempat pengirikan kurma, sehingga saya melihat tempat pengirikan yang 
diduduki Nabi saw. seolah-olah tidak berkurang satu biji kurmapun". 


#" 


Lha 8 “ Sen Pia 

Ne nd pp ag IA er PLS Jaa 
na TA s4 Ta Pig apan » 1407 » 
Terus ear OI 


EP 0 


3854. Dari Sa'd bin Abi Waggash ra., ia berkata: "Saya pernah me- 
lihat Rasulullah saw. pada hari perang Uhud bersama dua orang lelaki 
(Jibril dan Mikail) yang berperang. Kedua orang itu berpakaian putih se- 
perti orang yang gemar berperang. Saya tidak pernah melihat dua orang 
itu sebelum dan sesudahnya (perang)". 


2,246 Pep P 2, 02 35 
Ka jo Ja AA 93! ola 28 -YA90 


336 











SET 5 sae 


so Nop 2 LA 
(TI IL ANIS Lo do OA ap Wa 


3855. Dari Sa'd bin Abi Waggash, ia berkata: "Rasulullah saw. 
mengeluarkan isi tempat panahnya untukku pada hari perang Uhud, lalu 
beliau bersabda: "Panahlah, tebusanmu adalah ayah dan ibuku". 


An HENN IS N at Sepak 5 -YAOL 
21 Pa La Par 


dalog 


3856. Dari Sa'd, ia berkata: "Nabi saw. pernah mengumpulkan 
(nama) kedua orang tuanya untuk (tebusan)ku pada hari perang Uhud". 


Jake 21 NAN NADA YAOv 


NTALEN Uya ran FB NP Sai Ng 
II 
ntah PPN 
3857. Dari Sa'd bin Abi Waggash ra., ia berkata: "Rasululallah saw. 


pernah mengumpulkan (nama) kedua orang tuanya untuk (tebusanjku 
pada hari perang Uhud". Yang dimaksudkan Sa'd ialah di saat beliau ber- 


sabda: "Tebusanmu adalah ayah dan ibuku", sewaktu ia sedang ber- 


perang. 


, . 3 9 , Pi 
AN kata bea penata 4 Bae 
ak d Tart 


3 Aa 


KAA Taat 


337 


3858. Dari 'Ali ra., ia bekata: "Saya tidak pernah mendengar Nabi 
saw. mengumpulkan (nama) kedua orang tuanya untuk (tebusan) sese- 
orang selain Sa'd". 


g th Pat OA La) NP #11 
An ee Sage LAN GEET N0A 
So MEP NI pe Sig kale 
Pe RA KA - Per Id gs 
MIO P3 daa AG pidana Kang 


3&59. Dari "Ali ra., ia berkata: "Saya tidak pernah mendengar Nabi 
sgw. mengumpulkan (nama) kedua orang tuanya untuk (tebusan) sese- 
orang, melainkan untuk Sa'd bin Malik. Sesungguhnya saya mendengar 
beliau bersabda pada hari perang Uhud: "Wahai Sa'd, panahlah, tebusan- 
mu adalah ayah dan ibuku". 


De Plt A0 R1 An trn I Pr 
dang Hap DISS JIE YA. 


'.. 


KL ertann a13 21 ni 1d 9 : 
Na AA LA Me Ne 


3860. Dari Abu "Utsman, ia menduga bahwa tiada seorangpun 
yang tetap bersama Nabi saw. pada sebagian hari perang Uhud, yang 
beliau ikut berperang di dalamnya, melainkan Thalhah dan Sa'd. 


202 200 Lu 212 NO LUKA »1 ta - — 
BANGET JT PU BUG TN 
3 “fan 01 IL, AAA Pu, “n T a? TP. 2. 
1 AU Ya GI 3 Ma ES - 5 

3 33 2 


ant hn a10 hb bu 21 2-4 
SIN AA AS NE ia M 


338 








33 A AYI 3 2 
. . - asa TN) Ga 
3861. Dari Sa'ib bin Yazid, ia berkata: "Saya berteman dengan Ab- 
MUrepInaN bin 'Auf, Thalhah bin "Ubaidillah, Migdad dan Sa'd. Saya 
tiada pernah mendengar salah seorang di antara mereka berceritera 


tentang Nabi saw., hanya saya pernah mendengar Thalhah berceritera 
tentang hari peperangan Uhud". 


8292 


Ss 4 ARA Pa 22611 2 LA 

i AN TE Aa dm JU mdd IS - YAN 
WI PALA - 24 — 

de done na deau Z 


3862. Dari Oais, ia berkata: "Saya melihat tangan “Thalhah lumpuh, 
Nabi saw. menjaganya pada hari perang Uhud". 


NN 


SEA aa OB Ga AE 
KG pin ale taga Menata knga 
SE Be jean sa Laba 
NENEK ata 
SE AA AE TAN 23 3 Bau 


2 


Pa PANAS AAN 3 La TAK A2 1 
abang 293 Ip Sari nba ek 
RI Beta P3 Ga LI AN ANT 1 1 22 
SAE EN AE Sale 


339 


.“ 


. 3 14 . “5 
A— Ai gaga JE Sal ai Leg yo BAE 

an Pan BANGKA SI hah "gi AA 
PEN WEI Lt PMA Ian lot 


Wiz NI on KENA IA PAe 3 


3863. Dari Anas ra, ia berkata: "Pada perang Uhud, orang-orang 
terusir dari Nabi saw., sedangkan Abu Thalhah adalah dihadapan Nabi 
saw. berperisai dengan perisainya. Abu Thalhah seorang pemanah yang 
sangat kuat hantaman panahnya. Pada hari itu ia mematahkan dua atau 
tiga busur. Ada seorang laki-laki lewat dengan membawa tempat anak 
panah. Lalu beliau bersabda: "Hamburkanlah tempat anak panah itu ke- 
pada Abu Thalhah". Anas berkata: "Nabi saw. berdiri tegak melihat ke- 
pada kaum, lalu Abu Thalhah berkata: "Demi ayah, engkau dan ibuku, 
janganlah engkau melihat dari atas, niscaya terkena salah satu anak panah 
kaum itu. Bagian atas dadaku, bukan bagian atas dadamu". Sungguh aku 
melihat 'Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim menyingsingkan 
kain. Aku melihat gelang betis keduanya, (ketika) mereka berdua memin- 
dahkan geribah di atas punggung keduanya sambil menuangkannya pada 
mulut-mulut kaum itu. Kemudian mereka berdua kembali, lalu mengisi- 
nya. Kemudian keduanya datang, lalu menuangkannya pada mulut-mulut 
kaum itu. Dan sungguh pedang itu jatuh dari tangan Abu Thalhah, dua 
atau tiga kali". : 


23) PP aren 5 . au" -.. 
Ap KA TES H5 UP AAA TAU 


MEA AA JAN GS EN SA 


2, 29 921... 2 Z na “7 1, 
SA MP PE RIP 213 STA 
Pd | 3 2227 


3 PA Sea ar PDA NAN th 4 
SI St JUS yladia toh 91513 ASIA 


9 2241, 
“ 


# 


340 








942 44 28 0 -d LT ea - 
AE NG 2 NA ANUS MEI 
an - . ed , 9. PA 2 4 ed 51 2 
AA YENNY AAA 

Sa Tan MU NAN 


3864. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Pada hari perang Uhud, orang- 
orang musyrik terusir. Lalu Iblis berteriak -semoga ia mendapat laknat 
Allah-: "Wahai hamba-hamba Allah, (bantulah) barisan belakangmu". 
Maka barisan depan mereka kembali (kepada barisan belakang), lalu me- 
reka menyerang bersama barisan belakang. Kemudian Hudzaifah melihat, 
tiba-tiba ia bertemu ayahnya, yaitu Al Yaman. Lalu ia memanggil: "Wa- 
hai hamba-hamba Allah, ayahku ayahku". 'Aisyah berkata: "Demi Allah, 
mereka tidak akan terlepas dari (dari peperangan), sampai mereka mem- 
bunuhnya". Lalu Hudzaifah berkata: "Semoga Allah memberi ampunan 
kepada kalian". 'Urwah berkata: "Demi Allah, selalu tersisa kebaikan 
pada Hudzaifah, hingga ia bertemu di sisi Allah". 


PA 4 | 
3 Oa LA duta h LAN bad 
KAN On ISA, 
IA 2 120 41 22 p30 
PANEN AA Ea 

2 | : 2 T HN 4 . 
SP IU APV AKG APA 
| 7, s 

' Pt) 7 3 23, - Al 


me : 


BAB 


FIRMAN ALLAH: "SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG 
YANG BERPALING DI ANTARAMU PADA HARI BER- 
TEMU DUA PASUKAN ITU, HANYA SAJA MEREKA DI- 
GELINCIRKAN OLEH SYETAN, DISEBABKAN SEBAGIAN 


341 


KESALAHAN YANG TELAH MEREKA PERBUAT DAN 
SESUNGGUHNYA ALLAH TELAH MEMBERI MAAF 
KEPADA MEREKA. SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA PE- 
NGAMPUN LAGI MAHA PENYANTUN". (ALI 'IMRAN: 


155). 


33 B3 G1 ISI EAAUA 
SE JS REG ya PEN 
eta 31 3 
Ga / PAK 
: PETI 
MSI JLN 3 
IE AE NS RE Warga Soap 
KA GEN AI aye, Na Gan 
ur IA AMA 2... , 4 
13 EA Mais INA 1 23 
Kengsedn aANGAS 9210 AA AG 


z 


Tina deh LN ae DIES A3 2763 
.5 2 ISI 9900 Ay PPT 


Aan ea, Ne ena SA 
4. TAK 

aN Sa NK Lara laa, | 

AN AN GS, Pep NE 


KE STAN TER YA ERA YAA 


Ns 


.. 
1 
Xx 
PA 
, . 
SN 
- 
- 
A 
- 
3. 
"N 
CA 
LN 
. 
t 
N 
k 
CA 
&@n” 


342 





40 Tu) 123 R3 
Ana. KIE HN MAAN Ken Ne eh 
ss! -3 22, La ai & . 
BANI en SE RA Sen ltnba 
20 SKI 901 
. TPA II 
“ 

3865. Dari 'Utsman bin Mauhab, ia berkata: "Seorang lelaki (pen- 
duduk Mesir) datang untuk berhaji di Baitullah, lalu ja melihat sekawan- 
an orang sedang duduk. Dia bertanya: "Siapakah sekawanan orang yang 
duduk itu?". Mereka menjawab: "Mereka adalah orang- orang Ouraisy". 
Ia bertanya: "Siapakah pembesar mereka?". Mereka menjawab: "Ibnu 
'Umar". Lalu ia datang kepadanya dan berkata: "Saya hendak bertanya 
tentang sesuatu padamu, apakah kamu sudi berceritera kepadaku?". Ia 
bertanya: "Saya minta kamu bersumpah, Demi kemulyaan Baitullah ini, 
apakah kamu mengetahui bahwa 'Utsman lari pada hari perang Uhud?". 
Ibnu "Umar menjawab: "Ya". Ia bertanya: "Lalu apakah kamu menge- 
tahui ia tidak hadir pada perang Badar?". Ia menjawab: "Ya". Ia ber- 
tanya: "Apakah kamu mengetahui, ia tertinggal dari Bai'atir Ridiawan, ia 
tidak menghadirinya?". Ia menjawab: "Ya". Rawi berkata: "Lalu laki-laki 
itu membaca takbir". Ibnu "Umar berkata: "Kemarilah, maka akan saya 
ceriterakan dan saya jelaskan padamu mengenai apa yang kamu tanyakan 
padaku. Adapun larinya ('Utsman) pada hari perang Uhud, maka saya 
bersaksi sesungguhnya Allah telah memberi ampunan kepadanya. Adapun 
kepergiannya dari perang Badar, maka karena ia bertanggung jawab atas 
puteri Rasulullah saw. (Rugayyah) yang sedang sakit, lalu Rasulullah 
saw. bersabda kepadanya: "Bagimu pahala seorang lelaki yang meng- 
hadiri perang Badar dan bagiannya". Adapun kepergiannya dari Bai'atir 
Ridiwan, maka seandainya ada seseorang yang lebih mulya dari pada 
"Utsman di lembah Makkah, tentu beliau mengutusnya (menggantikan) 
kedudukannya. Maka beliau mengutus 'Utsman. Bai'tir Ridlwan terjadi 
setelah "Utsman pergi ke Makkah, lalu Nabi saw. bersabda dengan isya- 
rat tangan kanan beliau: "Ini adalah tangan "Utsman". Kemudian beliau 
menepukkan pada tangannya dan bersabda: "(Bai'at) ini adalah bagi 
"Utsman". (Ibnu 'Umar berkata kepada lelaki itu): "Pergilah dengan 
membawa kisah yang sekarang bersamamu". 


P0 0013 » PNG 83 0 “ 
SA NE YA Ia enam 2G 


343 


KEB 
PNG KAI SAB NE 
ANN YA DO Pena 


BAB 


FIRMAN ALLAH: "INGATLAH KETIKA KAMU LARI DAN 
TIDAK MENOLEH KEPADA SESEORANGPUN, SEDANG 
RASUL YANG BERADA DI ANTARA KAWAN-KAWANMU 
YANG LAIN MEMANGGILMU, KARENA ITU ALLAH ME- 
NIMPAKAN ATAS KAMU KESEDIHAN ATAS KESEDIH- 
AN, SUPAYA KAMU JANGAN BERSEDIH HATI TERHA- 
DAP APA YANG LUPUT DARI PADA KAMU DAN TERHA- 
DAP APA YANG MENIMPAMU. ALLAH MAHA MENGE- 
TAHUI APA YANG KAMU KERJAKAN". (ALI 'IMRAN: 
153). 


£ 


Jana Dadan dea dig SAK 


5 


2 LI Iyan Nanya Ae Nai APA Tan 
JET, adl HL Ie dar 93 & Be gada 


3n 


En Ngga 3D 31 3 Ha yaaah 


3866. Dari Barra” bin 'Azib ra., ia berkata: "Pada hari perang Uhud 
Nabi saw. menjadikan Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin atas pa- 
sukan infanteri. Mereka datang karena terusir, yaitu di saat Rasul yang 
berada di antara kawan-kawan yang lain memanggil mereka". 


#9 & 
san 


4 


PA AKI Inah 


344 





AA Katana 0 


BASE LA 
AA Telp Naa 
FS 1338 PO KAKI Ia Sapa 
5 Ola AN pen 
PPI Ca AN Cb IA PA (ae Hse 2 AL 
23 “Age Par 1 3 1G 
Hd aa PaE2eT y Jas 

PESONA RENA 


PAN 


1 


$ 


BAB 


FIRMAN ALLAH: "KEMUDIAN SETELAH KAMU BER- 
DUKA CITA ALLAH MENURUNKAN KEPADA KAMU 
KEAMANAN (BERUPA) KANTUK YANG MELIPUTI SE- 
GOLONGAN DARI PADA KAMU, SEDANG SEGOLONGAN 
LAGI TELAH DICEMASKAN OLEH DIRI MEREKA SEN- 
DIRI, MEREKA MENYANGKA YANG TIDAK BENAR TER- 
HADAP ALLAH SEPERTI SANGKAAN JAHILIYAH. ME- 
REKA BERKATA: "APAKAH ADA BAGI KITA BARANG 
SESUATU (HAK CAMPUR TANGAN) DALAM URUSAN 
INI?" KATAKANLAH: "SESUNGGUHNYA URUSAN ITU 
SELURUHNYA DI TANGAN ALLAH". MEREKA ME- 
NYEMBUNYIKAN DALAM HATI MEREKA APA YANG TI- 
DAK MEREKA TERANGKAN KEPADAMU, MEREKA 
BERKATA: "SEKIRANYA ADA BAGI KITA BARANG SE- 
SUATU (HAK CAMPUR TANGAN) DALAM URUSAN INI, 
NISCAYA KITA TIDAK AKAN DIBUNUH DISINI". KA- 


345 





TAKANLAH: "SEKIRANYA KAMU BERADA DI RUMAH- 
MU, NISCAYA ORANG-ORANG YANG TELAH DITAKDIR- 
KAN AKAN MATI TERBUNUH ITU KELUAR JUGA KE 
TEMPAT MEREKA TERBUNUH". DAN ALLAH BERBUAT 
DEMIKIAN UNTUK MENGUJI APA YANG ADA DALAM 
DADAMU DAN UNTUK MEMBERSIHKAN APA YANG 
ADA DALAM HATIMU. ALLAH MAHA MENGETAHUI ISI 
HATI". (ALI 'IMRAN:154). : 


, 421 21 23 aah PP 291 2g. 
BESI JS ega aa km HE -AAV 
In 02 | .. “.n a97 “a14. 2 Pd 53 o. 3 3, 
EA 3, La (2 Re Tea 9 ne 
OI ba 9x 2 X5-l4 
3867. Dari Abu Thalhah ra., ia berkata: "Saya berada di antara 
orang-orang yang diliputi rasa kantuk pada hari perang Uhud, sehingga 


pedangku terjatuh dari kedua tanganku berulang-ulang kali. Pedang itu 
jatuh dan saya mengambilnya. Dan jatuh lagi lalu saya mengambilnya". 


2122281804, Yi Lp 224 (I 
£ "NI aa 

9 NS Sa) ol 

2203 "034, GIA LIA 944 

« : 7 

Na DATANG 

BAB 

FIRMAN ALLAH: "TAK ADA SEDIKITPUN CAMPUR 
TANGANMU DALAM URUSAN MEREKA ITU ATAU 
ALLAH MENERIMA TAUBAT MEREKA, ATAU MENG- 


AZAB MEREKA, KARENA SESUNGGUHNYA MEREKA 
ITU ORANG-ORANG YANG ZALIM". (ALI 'IMRAN:128) 


346 





120 


jak Menu Va, 1 an 
tuah 2 Klagha Al IS og - YAN 


s - 


Pa TT NPK, La 91173 2314 MULAN MA ta aa 
Aa "Yi 
SU 


3868. Dari Anas, ia berkata: "Pada hari perang Uhud Nabi saw. ter- 
luka, lalu bersabda: "Bagaimanakah suatu kaum yang melukai Nabinya 
beruntung?" Lalu turunlah ayat "LAISA LAKA MINAL AMRI 
SYAIUN". (Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka 
itu). (Ali 'Imran: 128). 


KA Peda IMA Ape YK 
PE PA NBA 
AN ITS 


” 


.3869. Dari ayah Salim (Ibnu "Umar) ra, sungguh ia pernah men- 
dengar Rasulullah saw. berdo'a, ketika beliau mengangkat kepalanya dari 
ruku” pada raka”at yang terakhir dalam shalat fajar: "Wahai Allah, lak- 
natlah fulan, fulan dan fulan". Setelah beliau membaca: "SAMI- 
ALLAAHU LIMAN HAMIDAHU, RABBANA WALAKALHAMDU" 
(Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, 
bagi-Mu segala puji), maka Allah menurunkan ayat "LAISA LAKA MI- 
NAL AMRI SYAIUN AU YATUUBA 'ALAIHIM AU YA'ADZDZI- 
BAHUM FAINNAHUM DHAALIMUUNA". (Tak ada sedikitpun cam- 
pur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat me- 


347 





reka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu 


orang-orang yang zalim). (Ali "Imran: 128). 
bitA 
AN adu Jana AR JAE YAV. 
0 0 081 dad 


, PA Ung-g EN 5 Kanal 
ak TN NO AP KA UP peayi, Mari 
“BNP 

3870. Dari Saim bin Abdullah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. per- 


nah mendo'akan (keburukan) terhadap shafwan bin Umayyah, suhail bin 
'Amr dan Harits bin Hisyam. Lalu turunlah ayat "LAISA LAKA 


MINAL AMRI SYAIUN". (Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam 
urusan mereka itu). (Ali "Imran: 128). 


809p SAY ENYA 


BAB 
MENYEBUT (NAMA BAIK) UMMU SALITH. 


Geng, MPN EA APN YA 
aya SIB e un das Ann CN Iya 211229 TAAT 
Aan Ao Lea PAN EL Ga 
Fe Angela IG PAN HTI 


& PR 


HN IG ye ' Tt 55 


3" 


F3 


1 


- 


“ 


£ 


A I8OHANG 








MAA PA Aan 


e, 3 3 3 en. 


Kiba jar spa al 


Matana 23 HE ea Feng 7 (5 . NN aura 
JAS 


3871. Dari Tsa'labah bin Abi Malik, ia berkata: "Sesungguhnya 
Umar bin Khaththab ra. membagi sejumlah pakaian bulu kepada wanita- 
wanita penduduk Madinah, lalu masih tersisa satu pakaian bulu yang ba- 
gus. Maka salah seorang yang ada di dekatnya berkata: "Wahai Amirul 
Mu'minin, berikanlah pakaian ini kepada puteri Rasulullah saw. yang ada 
pada (tanggung jawab)mu". Yang mereka maksudkan ialah Ummi Kul- 
tsum binti ' Ali. "Umar menjawab: "Ummu Salith ialah yang lebih berhak 
memilikinya. Dan Ummu Salith adalah termasuk wanita Anshar yang 
bersumpah setia kepada Rasulullah saw". 'Umar berkata: "Sungguh dia 
mengangkut beberapa geribah untuk kami pada hari perang Uhud". 


2. 290 94, 


93224 22 - 
KS EA 1 24 


BAB 
TERBUNUHNYA HAMZAH BIN ABDUL MUTHTHALIB RA. 


La Ja AAN ja pb ja Haa SE-NY 
TP BAN en diyaak da Jaa 
25 AU 223 
CGI KAN per SG KA 


OTP endang AR PAN Parera 


. 349 








da INN SETIA MASA A3 , Pd das 


Aa) - Pama Ka 


ANE ale ya ee elsa 
BE PN API DB eeah 
Ha NP MSI Sae JAGA 
LAN sai lin 
Leena 3 SA ANN Brata 
Dewa IG SI S3 
SES. SI Gani JA EJ 
2 GS AN yi PAGI Sa 
EBIG, 2 TG pa AS BN emnlaato 
et Bca Ag LAN 
Heh, Je OA EA NG AG, 
an Sa hate age 2 ye 
BEN Up ga: Patirwd Len Men 
Krn Penena diy BA 
Pa Sa as BN ae IK, ALT 
Lan Pa EA Da NA EL AMA OI 
0 Hub Ma ABK Aa Tiara 


350 


2 





» LAHAN NG SN, & 2 var ID, Kraap 
Ienganate Sc balasan BN 
25 Maa Yasa dj 
gdao2 Pbag PAT , ren 

ag Ge Ans Ade Inai "39 
Ba KRU Hii 235 an MENTENG 
(Nee ex. saya DEL 


5 Ta) AP aa 90644 


Go kerak Fara BNI op KA 
REI INGAT 
pa oem cagar ama IG 
SN EN EK 
San Sengana 2 MA JGA SG 

MEN AI AN Sand Menata 


—.. 


pn ANE JG AAA Je, NAN 
1356 e, Gua Ni na - ME 


: Tan ka Ka 


3872. Dari Ja'far bin 'Amr bin Umayyah adl Dlamriy, ia berkata: 
"Saya pernah keluar bersama Ubaidillah bin 'Adiy bin Khiyar. Ketika 
kami tiba di kota Himsha, Ubaidillah bin 'Adiy bertanya kepadaku: 


351 




















"Apakah kamu mengizinkan kami bertanya kepada Wahsyiy tentang gu- 
gurnya Hamzah?". Saya menjawab: "Ya". Wahsyiy telah bertempat ting- 
gal di kota Himsha. Kami menanyakan dia, lalu kami dijawab: “Itulah dia 
berada di naungan rumahnya, ia seperti geribah (sangat gemuk)". Ja'far 
berkata: "Lalu kami datang, sehingga kami berdiri di dekatnya. Kami 
mengucapkan salam, lalu ja menjawabnya". Ja'far berkata: "Sedangkan 
Ubaidillah melilitkan sorbannya (di kepala), Wahsyiy tidak dapat me- 
lihatnya, kecuali pada kedua mata dan kakinya. Kemudian Ubaidillah 
bertanya: "Wahai Wahsyiy, apakah kamu mengenalku?". Wahsyi melihat 
kepadanya, lalu menjawab: "Demi Allah, tidak (mengenalmu), hanya saja 
saya tahu bahwa 'Adiy bin Khiyar pernah menikah dengan seorang wa- 
nita yang bernama Ummu Oital binti Abul 'Ish, lalu dia melahirkan anak- 
nya di Makkah. Saya minta akan menyusukannya, lalu saya membawa 
anak itu bersama ibunya. Dan saya menyerahkan anak itu kepadanya, se- 
akan saya melihat kedua telapak kakimu (serupa telapak kakinya)". Ja'far 
berkata: "Ubaidillah membuka wajahnya, lalu ia berkata: "Maukah kamu 
berceritera kepada kami tentang terbunuhnya Hamzah?" Wahsyiy men- 
jawab: "Ya, sesungguhnya Hamzah telah membunuh Thu'aimah bin 
?Adiy bin Khiyar pada perang Badar. Lalu tuanku Jubair bin Muth'im 
berkata kepadaku: "Jika kamu membunuh Hamzah demi pamanku, maka 
kamu merdeka". Ia berkata: "Ketika orang-orang (Ouraisy) keluar pada 
perang 'Ainain (Uhud) -'Ainain adalah sebuah gunung di sebelah Uhud, 
di antara "Ainain dan Uhud ada sebuah jurang-, saya keluar bersama 
orang-orang untuk berperang. Ketika mereka berbaris untuk berperang, 
“ Siba?' keluar dan bertanya: "Apakah ada yang berperang tanding?". 
Wahsyiy berkata: "Maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muththalib, lalu ia 
berkata: "Wahai Siba?, wahai putera Ummu Anmar tukang memotong ke- 
lentit, apakah kamu menentang Allah dan Rasul-Nya?". Wahsyiy berkata: 
“Kemudian Hamzah menyerangnya seperti kemarin lalu". Wahsyiy ber- 
kata: "Saya bersembunyi di bawah batu karang karena ada Hamzah. Sete- 
lah ia dekat denganku, maka saya menghantamnya dengan tombakku. La- 
lu saya tancapkan tombak itu di bulu arj-arinya, hingga tembus di antara 
kedua pangkal pahanya". Wahsyiy berkata: "Saat itulah kematiannya. 
Setelah orang-orang pulang, maka saya pulang bersama mereka. Saya 
tinggal di Makkah, sehingga Islam tersiar di sana. Kemudian saya keluar 
(melarikan diri) ke Thaif, lalu mereka (penduduk Thaif) mengutus sejum- 
lah perutusan kepada Rasulullah saw. Lalu dikatakan kepadaku bahwa 
beliau tidal: marah kepada perutusan itu". Wahsyiy berkata: "Maka saya 
keluar bersama mereka, hingga sampai kepada Rasulullah saw. Ketika 
beliau melihatku, beliau bertanya: "Apakah kamu Wahsyiy?"”. Saya men- 
jawab: "Ya". Beliau bertanya: "apakah kamu membunuh Hamzah?". Saya 
menjawab: "Urusan itu seperti apa yang telah sampai (beritanya) kepada- 


352 





mu". Beliau bertanya: "Apakah kamu dapat menyembunyikan wajahmu 
dari padaku?". Wahsyiy berkata: "Lalu saya keluar. Ketika Rasulullah 
saw. wafat, muncullah Musailimah Al Kadzdzab. Saya berkata: "Sungguh 
saya akan datang kepada Musailimah, barangkali saya dapat membunuh- 
nya, sebagai perbandingan (terbunuhnya) Hamzah". Wahsyiy berkata: 
"Lalu saya keluar bersama orang-orang, sedang perilaku Musailimah te- 
tap seperti semula". Wahsyiy berkata: "Tiba-tiba ada seorang lelaki ber-. 
diri di celah-celah tembok, ia seperti seekor unta kelabu yang terberai bu- 
lu kepalanya". Wahsyiy berkata: "Maka saya menghantamnya dengas 
tombakku, lalu saya menancapkannya di antara kedua teteknya, hingga 
tembus di antara kedua belikatnya". Wahsyiy berkata: "Seorang laki-laki 
Anshar melompat, lalu memenggal kepala Musailimah dengan pedang". 
Abdullah bin 'Umar meriwayatkan: "Maka seorang wanita muda berkata 
di atas rumah: "Aduhai Amirul Mu'minin (Musailimah) yang telah dibu- 
nuh oleh seorang budak hitam". 


ae 35 KUALA 
Am merarar Bau iga A53 


BAB 


LUKA-LUKA YANG MENGENAI NABI SAW. PADA PE- 
RANG UHUD. 


2901, 


(NN Aa Papa can a 
aza Ja JG GAS Ap PI SPI SAN 
Tie: « SEA pede dA SEA Sekda 3 
MEA YOA ET KN aa KE ena 
“GA APA '”2 2 As 
. Pang #undae 
3873. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 


353 














"Allah sangat murka terhadap kaum yang berlaku kejam kepada Nabi- 
Nya". Beliau sambil menunjuk pada rahangnya. "Allah sangat murka 
terhadap sescorang yang dibunuh oleh Rasulullah saw. di jalan Allah". 


241 PTP Aa PIK Tee La z2 .7 
SEE ENI ad ine EP NN 
3 , Ng Bi na .n0 91 (TRRA g11212 10 
« AL aa YA AE JAN Sange 
4 "Ga “tah he Tan e 

AA Jap Hap GE dil mahal 
- va. 
| “nada 
3874. Dari Ibnu "Abbas ra, ia berkata: "Allah sangat murka ter- 
hadap orang yang dibunuh oleh Nabi saw. di jalan Allah. Lagi pula Allah 

sangat murka terhadap kaum yang melukai wajah Nabiyullah saw”. 


BAB 


TEA TA SES JA Pl NO 
PIK HN TA Aha 


2 


Pa PPT Yi 0212170 Le GOL Ka KANAK UP La 
GNU Ta dada YON, 


2 N 16092 A Aa 0 Ly MA 
SA Jean NAN GIS EK AB 


- 


7 f L 
(Ca , 55 Aa ATI “55 4, Part 33 1513 Par 


sg. “ ', 9 ?, PATI A12 242 
Ka BKN MA Ab, 


SSI ITN Gi SO pa 
TJ Aa Pn NI, LN Ae . 's 
KN PAN AS Mpg Pen aan MA 


354 





3875. Dari Sahl bin Sa'd, ia ditanya tentang luka-luka Rasulullah 
saw., lalu ia menjawab: i Demi Allah, sesungguhnya saya 
adalah yang lebih mengerti di antara orang-orang yang membasuh, yang 
mencurahkan air pada luka-luka Rasulullah saw. dan sesuatu yang di- 
jadikan obat". Ia berkata: "Fathimah as. binti Rasulullah saw. membasuh 
(luka) beliau, sedang 'Ali mencurahkan air dengan perisai. Setelah Fathi- 
mah yakin bahwa air hanya akan menambah (keluarnya) darah semakin 
banyak, maka ia mengambil potongan tikar. Lalu ia membakarnya dan 
mencmpeikannya (pada luka), maka berhentilah darahnya. Pada hari (pe- 
rang Uhud) itu gigi rahang beliau pecah, wajah beliau terluka dan topi 
baja yang ada di kepalanya pecah". 


Aa Bi ERA LELE NE EA LAN 
- 4 ba TR ka 29 13 Aa GL “AI, 4 
BAJA Peda Pedih aa EN 


"0 
. 0 ng? 
4| 9 Ade 
3876. Dari Ibnu "Abbas, ia berkata: "Allah sangat murka terhadap 


orang yang dibunuh olch Nabi saw. Dan Allah sangat murka terhadap 
orang yang melukai wajah Rasulullah saw". 


235 3 179 20 Kd P 
Jana EA ANU 


BAB 


FIRMAN ALLAH: "(YAITU) ORANG-ORANG YANG MEN- 
TA?ATI ALLAH DAN RASUL-NYA". (ALI 'IMRAN: 172). 


JG ANE AN Ge Ru BARET NY 
1.0 Largma, 331 LN PA LA Maa "Ran Ladind 
SAN AAN an) Merana 


32 


ee BARA NG Aa 


355 




















12. PP: 192 0 
ana | Anaule “Aga jaeshat jih 
IG pan SET Yara 3 SA 
Sya ah Pen , pe 
Sis BKN AP ea, | 


3 Jay 
1 Dig 


na. 


3877. Dari 'Aisyah ra., "yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan 
Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). 
Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang ber- 
takwa ada pahala yang besar". (Ali 'Imran: 172) Ia berkata kepada 
?'Urwah: "Wahai putera saudara perempuanku, bahwa orang tuamu adalah 
termasuk mereka, yakni Zubair (bin 'Awwam) dan Abu Bakar ra. Ketika 
sesuatu telah menimpa Rasulullah saw. pada hari perang Uhud, dan 
orang-orang musyrik telah pulang meninggalkannya, beliau khawatir 
mereka akan kembali. Beliau bersabda: "Siapakah yang akan rergi mem- 
buntuti mereka?". Maka tujuh puluh orang laki-laki dari mereka (orang- 
orang muslim) memperkenankan diri, yang antara lain adalah abu Bakar 
dan Zubair ra". 


Ia 016 071 Ind perek” ra SF 
Let 233 Bana naa 


NA 


27 
C9 5 Tn OA YP 15 (NW tag 
ap ? 11, ra 3172 


DARAT, Lanang 


BAB 
ORANG-ORANG ISLAM YANG GUGUR PADA PERANG 
UHUD ANTARA LAIN IALAH HAMZAH, YAMAN, ANAS 
BIN NADLAR DAN MUSH, AB BIN 'UMAIR. 







356 





2. 


Las Me yar Gt SE-ANN 


HN KAA aan 
KA Ga NA pa 5) Na 
re Aga naa AI NAN KAA IG | 


& 
er elak TAP PA ep 2yan 2. 14 2941 a90 


KA Anya Tn Gp) Ogan 
Jesus Jaa Aa AE LA ds 


2, Pe Mela Aung K3 Te JAN, £ #. 
tea 


C 


3878. Dari Oatadah, ia berkata: "Kami tidak melihat satupun di- 
antara kabilah-kabilah Arab yarig lebih banyak pahlawan syuhada'nya, 
dan yang lebih berseri-seri pada hari Kiamat dari pada orang-orang 
Anshar". Oatadah berkata: "Anas bin Malik ra. berceritera kepada kami 
bahwa di antara mereka yang gugur pada perang Uhud ialah tujuh puluh 
orang, pada perang sumur Ma'unah tujuh puluh'- orang dan pada.pcrang 
Yamamah tujuh puluh orang". Ja berkata: "Peperangan sumur Ma'unah 
ialah di masa hidupnya Rasulullah saw., sedangkan peperangan Yama- 
mah ialah dimasa Abu Bakar (berkuasa), yaitu hari peperangan terhadap 
Musailimah al Kadzdzab". 


au eh 
ae 


Ra Ia Inn 5 An Ap XnVA 
PN Pa Pena, ENG TEA TE 

Jabon 1 Ti 0 ata 

D3 Jne et At F 


357 












































IN 22911 VLC NSI ha9 Se 9 RT TDP Id 
: end esa Jins Pentil pad Lp J9 
3879. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: “Sesungguhnya Rasu- 
lullah saw. mengumpulkan dua orang laki-laki yang gugur pada pcpe- 
tangan Uhud di dalam satu pakaian". Kemudian beliau bersabda: "Siapa- 
kah di antara mereka yang lebih bariyak menghimpun (menghafal) Al 
Gur an?”. Ketika belian ditunjukkan kepada salah scorang (dari kedua- 
nya), maka beliau mendahulukannya masuk di lang lahat. Dan beliau 
bersabda: "Saya adalah saksi bagi mereka pada hari Kiamat". Beliau me- 
nyuruh agar mereka dikuburkan dengan lumuran darah mereka. Mereka 
tidak di shalati dan tidak dimandikan". 


i 201 | Bp AL L .. 

S3 elsa IIS JE RSS YAN. 
IN Ot 944001 000 yh 

SENIN NA Gab Lerap Ga 
AG 400 AAN. 91 PNG ea PA TENUN Le IP da 
PAN NU Padeleail Jin SA Yara 3 
1 ed 5 pe 9 20 sa 14. yo EA 
TING ana 


'3899. Dari Jabir, ia berkata: "Ketika ayahku gugur, aku menangis 


dan aku membuka pakaian dari wajahnya. Lalu sahabat-sahabat Nabi 

saw. melarangku, padahal Nabi saw. tidak melarang. Beliau bersabda: 

"Janganlah kamu menangisi dia selagi Malaikat mensungi dia dengan 
hingga dia diangkat." 


Lg uno 00 


KISS IS MA san EN 


ana gn no 2 2 s #00 
KI AIA Ab enda 
... kal PJ ! y PX) 3 Po 4 . 


KA an Ora iga MAA AIDLo 





19 1 PSI AS DOS 2 Sah 
Fa N 2 AG) da selena 5S RI repaa S3 GAN | 


mn yee gta an Lage, ena 
PA HE EN ME AA Per 

99 202212 2 191. 
"delanognseLA 


' 3881. Dari Abu Musa ra., Nabi saw bersabda: "Saya pernah melihat 
dalam mimpi bahwa saya mengayunkan pedang, lalu terputus ujungnya. 
Ternyata itulah sesuatu (musibah) yang menimpa orang-orang mukmin 
pada hari peperangan Uhud. Kemudian saya mengayunkannya sekali lagi, 
lalu pedang itu kembali dengan lebih bagus seperti semula. Ternyata itu- 
lah sesuatu yang dianugerahkan Allah, yaitu penaklukan (Makkah) dan 
terhimpunnya orang-orang mukmin. Dan saya melihat sapi 4sesuatu yang 
dijadikan) oleh Allah adalah baik-, ternyata mereka adalah orang-orang 
mukmin pada hari peperangan Uhud". 


AG. PA ata PAN ERA NAIK 2S 11 x 

YAA a Pad asal Pig Put YAN 

MS IIA 20 hn 20 KALA Pa Ta ”' 

MEA Can MA geo 3 Honda 
2 y001 


Ko Ron Adab saia 
SANA 3 laa 
. P' 


PLAN 


KING PAN Na Lp AGE SI 


Wa EL Agate kn ON NA 


2 “ Inag 9 2010 1G. “tah 
» eaap rw" Kanan AAA IP PA Aa 


dalan BEN JB Pad dahan Je Aa 1 Aa Kk 


359 





3882. Dari Khabbab ra., ia berkata: "Kami pernah berhijrah bersama 
Nabi saw. demi mengharapkan ridla Allah dan menyerahkan pahala kami 
kepada Allah. Di antara kami ada orang yang telah meninggal, ia tidak 
pernah mendapatkan sedikitpun dari pahalanya. Termasuk mereka adalah 
Mush'ab bin "Umair, ia terbunuh pada hari perang Uhud. Ia tidak me- 
ninggalkan apapun selain kain bergaris-garis, jika kami menutupkannya 
pada kepalanya, maka keluarlah kedua kakinya. Dan ketika ditutupkan 
pada kedua kakinya, maka keluarlah kepalanya. Maka Nabi saw. ber- 
sabda kepada kami: "Tutupkanlah pada kepalanya, dan letakkanlah rum- 
put pada kedua kakinya". Atau beliau bersabda: "Taruhlah sedikit rumput 
di atas kakinya”. Di antara kami ada orang-orang yang telah masak 
buah-buahan miliknya, lalu ia memetiknya". 


14 9 9 S3 
Kes BA OA 


BAB 


UHUD IALAH GUNUNG YANG MENYINTAI KAMI, DAN 
KAMI MENYANTAINYA. 


) 


Pesat Ha JASA ks Lea AE YANY 
KEERY AIO 


3883. Dari Anas ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Ini adalah 
gunung yang menyina kami, dan kami menyintainya". 


1 6 hh P 2 GL 31 |- 5 

APN damai desa PA ATAPAKG -YAN4 
Fa 13 Or (LAN 3 29, v0 PP 
H4 & Aa AAN terrara 


PP Ap 2 150 Tia 
AANG 3 Sera an 
3884. Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Rasulullah saw. melihat 


360 





gunung Uhud, lalu beliau bersabda: "Ini adalah gunung yang menyintai 
kami, dan kami menyintainya. Wahai Allah, sesungguhnya Ibrahim men- 
jadikan Makkah sebagai tanah Haram, dan sesungguhnya saya menjadi- 
kan tempat di aa dua La Pena hitam". 


Aap Kd , 2003 40 | 
Car (naa alel) Bian Aan 


FANS Hap aasa PSA 
Bang oa KN LAS IA 
PARE ON sarat 
er KAA Pe KE AN 
(ea PA Ca 


3885. Dari 'Ugbah, bahwasanya Ga saw. pada suatu hari shalat 
atas orang-orang yang gugur pada peperangan Uhud, sebagaimana beliau 
shalat atas orang mati. Kemudian beliau kembali ke mimbar, lalu ber- 
sabda: "Sesungguhnya aku mendahuluimu, aku adalah saksi bagimu. Dan 
sesungguhnya aku sekarang sedang melihat telagaku. Dan aku dianuge- 
rahi kunci perbendaharaan bumi -atau kunci bumi-. Demi Allah, bukan- 
nya aku khawatir kamu akan menyekutukan (Allah) sesudah aku, tetapi 
aku khawatir kamu akan menyintai (urusan duniawi)". 

004 . 2 


LT ANN Ta Resi 
jaan 3) pe s1Sis 1g Has e4 
A3 


PEPERANGAN RAJI', RA'LI, NU SUMUR MA'- 
UNAH, KISAH KABILAH 'ADLAL, KABILAH OARAH, 
'ASHIM BIN TSABIT, KHUBAIB DAN TEMAN-TEMAN- 
NYA. 


PAN AAA Teaedna HE AA TLP ha OA N 
HN LARI KN IG ASAM 13585 BU SEA 
angel - 0 Dc 361 






































” 198 t3h - c 
PN AE REAL AN SAS pke 
& Ka TA arung IN 1 G n 
yh .J 19 Ii a Ati o9 ML PN -3 
parah WI AN PA Ha Mag le 
£ : GL 199 LA a11 


2 JI 9 0 at NI edi , 
Ba Da Lk 5. 


ba 2 
LAI ne F' Had Lebat 


LN ee IIIG AL GA 20. 29, 4 

IN ag ANA PONY ai 
1 N K Ang Ae LA ne 
Pa na Ep IKUT 
Pi BI OR toe ZA 
PP Lea tp) (mad Pa 2190 Pa Pa 
SEM IN MN HN 20 
1 MAY (AAA D3. YA 


2707 
Pd 


MANA ONE 
PTPN “ ya 2 03 2 24, 2g 0 
Pe At ap El SS Sh las DIES Gs 
AA PA AA AE JA 
Pa Ur! , NG Lag Mona LIL naa La nyaa 
Sa sa SAP 
an GEN AYLA 9 23 6S 2 71 (Atas "1 
— gan RN 4 YA 2 343 
AA Apa II la Gea SINI 
3 ALI 00 NA 12 OIL 119218 


Lir 21909 LM P' 
Kill auad Yaar Ad FUsowan 3 IE 0g LeyO3 0 


Is”, SANATA 2 .- 924 3, 
PN SA AIA Sa Sina 


023, NO, 


PA EA 5 padi 


362 





SEN an ja An KA 
1... ea Pena LP AN LUNA 4 P 58 


- 


an ML LA Krearat Kadi 4 2, 21 
AL KA NA AT TE Na PK AT 
s g 


K3 LA AL Ata L 0 KENA Ra KAI BNN ENG 
Tae NA Ai San KRI laa 
21211913 2312 ” A0 Ta 2R , 
MIS Y ESAI SA ES LAN 5 
, TAN AT Ada PA TER AN TATOTN PN OA 
He GEA LN Sal Tao SG AAA 
Dan B KA Len a. apan AL Teen ngan 
KAN NN en NYA 
AA IL OK Aa Tg 


BESI A ENG Ab Isun 
Si app SENAYAN ph Sah 
PRA EA 201p 2104 14 Neta GC gr 
GAYA Ta EA San AS 

NBA JNE basa LA BS 


99 PL 
- : 


he NY Key Nae 1110 AS 
Wan AN EGA EN Ja» Uta PN OA JI 


“363 





.. KAN 2702 23 aw AG : 
Io Eng Dem ba Nae 


pakan YUI HIP mol 
Pa maa, | 
SA ae al Ipa Se Tg: 


3886. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Nabi saw. pernah me- 
ngirim pasukan mata-mata (pengintai). Dan beliau mengangkat 'Ashim 
bin Tsabit sebagai pemimpin mereka, ia adalah kakcknya 'Asim bin 
?Umar bin Khaththab. Lalu mereka pergi, sehingga ketika mereka berada 
di antara 'Usfan dan Makkah, maka mereka teringat akan sebagian dari 
kabilah Hudzail yang disebut dengan nama Bani Lihyan. Pasukan peng- 
intai itu membuntuti mereka dengan seratus orang pemanah, lalu 
mengikuti jejak mereka, sehingga sampai di tempat persinggahan yang 
mereka singgahi. Para pengintai itu menemukan biji kurma yang. mereka 
jadikan perbekalan dari Madinah, kemudian mereka berkata: "Ini adalah 
kurma Yatsrib". Mereka terus mengikuti jejak Bani Lihyan, sehingga ber- 
temu mereka. Setelah 'Ashim dan teman-temannya sampai, maka ia ber- 
lindung ke bukit. Dan datanglah sekawanan orang untuk mengepungnya, 
lalu berkata: "Jika kalian singgah, kalian memiliki perjanjian bahwa kami 
tidak akan membunuh seseorangpun dari kalian". Maka 'Ashim berkata: 
"Adapun saya tidak akan singgah di dalam jaminan keamanan orang ka- 
fir. Wahai Allah, beritahukanlah kepada Nabi-Mu mengenai diri kami". 
“Lalu mereka memerangi (Ashim dan teman-temannya), sehingga mereka 
dalam tujuh kelompok membunuh 'Ashim dengan anak panah. Khubaib, 
Zaid dan seorang laki-laki lain (Abdullah bin Tharig) tetap tinggal, lalu 


Bani Lihyan memberikan janji jaminan keamanan kepada mereka. Ketika 


Bani Lihyan memberinya janji jaminan keamanan, maka mereka bertiga 
tinggal bersama mereka. Setelah mereka menguasainya, mereka melepas- 
“kan tali busurnya, lalu mengikat mereka bertiga dengan tali itu. Laki-laki 


yang ketiga berkata: "Ini adalah awal penghianatan". Ia enggan untuk 
berteman dengan mereka, lalu mereka menarik-nariknya dan mengupaya- 


364 


















| kannya untuk berteman dengan mereka, namun ia tidak melakukannya, 

! maka mereka membunuhnya. Khubaib dan Zaid dibawa pergi, sehingga 
| mereka menjual keduanya di Makkah. Maka Khubaib dibeli oleh Bani 
| Harits bin 'Amir bin Naifal, padahal Khubaib ialah orang yang mem- 
f bunuh Harits pada perang Badar. Ia tinggal di sisi Bani Haris sebagai ta- 

| wanan, sehingga saat mereka sepakat membunuhnya, ia meminjam pisau 
| untuk mencukur bulu ari-arinya dari seorang puteri Harits, lalu ia di- 
| pinjami. Puteri Harits berkata: "Saya lupa akan anak kecilku, anak itu 
pergi hingga sampai kepada Khubaib. Lalu Khubaib meletakannya di atas 
W pangkuannya. Setelah saya melihat, saya terkejut sekali hingga diketahui 
| oleh Khubaib, padahal pisau cukur itu ada di genggamannya. Maka Khu- 
| baib bertanya: "Apakah kamu takut aku akan membunuhnya?, sungguh 
| aku tidak akan melakukan hal itu, jika Allah menghendaki". Puteri Harits 
| berkata: "Sama sekali saya belum pernah melihat seorang tawanan yang 
| lebih baik dari pada Khubaib. Sungguh saya pernah melihat ia sedang 





A HOHMNG 

























| makan setandan anggur, padahal pada saat itu di Makkah tidak ada buah- 
f buahan, dan ia sedang diikat dengan besi. Yang demikian itu hanyalah 
| rizki yang telah diberikan Allah". Ketika mereka membawa Khubaib 
keluar dari tanah Haram untuk membunuhnya di tanah Halal, maka ia 
| berkata: "Biarkanlah diriku shalat dua rakaat". Kemudian ia kembali ke- 
| pada mereka dan berkata: "Kalau saja kalian tidak menyangka, bahwa 
I tiada keluh kesah pada diriku akan kematian, niscaya aku menambah lagi 
| (dua rakaat)”. Maka ia itu orang yang pertama kali menganjurkan shalat 
| dua rakaat di saat akan dibunuh. Kemudian ia berdo'a: "Wahai Allah, 
| hitunglah jumlah mereka". Selanjutnya ia berkata: "Aku tiada perduli, di 
| kala aku terbunuh sebagai scorang muslim. Di sebelah manapun, maka 
: hanya kepada Allah tempat aku terbanting (berbaring)". 

| "Semua itu terserah kepada Allah, jika Dia menghendaki, maka Dia 
, memberi berkah atas anggauta tubuh yang telah tercabik-cabik". 

| Kemudian 'Ugbah bin Harits berdiri dan membunuhnya. Dan orang- 
f orang Ouraisy mengirim perutusan kepada 'Ashim agar mereka diberi sc- 
suatu dari jasadnya yang dapat mereka ketahui. 'Ashim adalah orang 
yang telah membunuh seorang pembesar mereka pada perang Badar. Lalu 
| Allah mengirim untuk 'Ashim sekawanan lebah seperti awan hitam, hing- 
| ga menyelamatkannya dari para utusan orang-orang Ouraisy. Maka mere- 
ka tidak kuasa (memotong) sedikitpun dari (jasad)nya". 















































Ch ISA SI apa 


“N 4 aa hanya 


3887. Dari Jabir ra., ia berkata: "Otang yang membunuh Khubaib 
ialah Abu Sirwa'ah". kada ' 


B1 IR, 1 Pe YAAN 
SEA aah 
Mana dna san PS Fat 
CNG Se Glagti, Po ega eny Mete 
Pena Tana se Men ena 


3 s3 EN AAN ng 


ka 
# 


SARI WEE, LG AG OA BAN 
SEE NA NAN 
| " Seal elsa NG sat 


3888. Dari Anas ra., ia berkata: "Nabi saw. mengutus tujuh puluh 

laki-laki untuk suatu kebutuhan, mereka disebut dengan Ourra” (Ahli 
membaca Al Our an). Lalu mereka dihadang oleh dua kabilah dari Bani 
. Sulaim, yaitu kabilah Ra'li dan kabilah Dzakwan didekat sebuah sumur 
yang disebut dengan sumur Ma'unah. Maka sekawanan perutusan itu 
berkata: "Demi Allah, bukanlah kalian yang kami maksudkan. Kami 
hanya lewat untuk suatu kebutuhan Nabi saw". Lalu mereka menyerarg 


366 





perutusan itu, dan Nabi saw. mendo'akan keburukan atas mereka selama 
satu bulan pada shalat subuh. Itulah permulaan gunut, kami belum pernah 
berdo'a gunut". Abdul Aziz berkata: "Seseorang bertanya kepada Anas 
tentang doa gunut: "Apakah setelah ruku?, ataukah setelah selesai mem- 
baca (ayat)?". Ia menjawab: "Tidak, tetapi setelah selesai membaca (ayat)".- 


20 1g PUSAT Li PRA : IG ra Ka | 4 | 
5 & (“2 - an: Pi | IE Ya | N - YAN 
| TN | kes #ng 3 cp 2 Kah Pt Lad 


3889. Dari Anas, ia berkata: "Rasulullah saw. pernah berdo'a gunut 
sesudah ruku'? selama satu bulan, beliau mendo'akan keburukan atas 


| beberapa kabilah Arab". 


an) 


pe 2.0 La B7 " (tag » PkaG Lai : 
Tae aa Ar lau 5 Pn YAA. 
PENA YAA J Tha -. 59 hh as “ ? 

At bah Jan 3 AA aa P danang 


| 9 v 4 Tag. Sa UN Kadi Ha ” ind 
HANYA Ge Thaha Pada Ke 233 


976 4 a Ja P3 P4 2 s0 ? 15 | 1 
ana 29 Tak Saat AA 
Z K an 19 IA 0 0g02 


HN Ep Ay AKA 
Aa 22 AA tab AE js 


1 


Ie gg Nan ja Sekat 


Oa PL) 01 


Cp Hasi Ah Ia NS SAE 
AN RN Ap UEA 1 SDH 
pn brp bayura adal R3 Ie Laga 53 


367 






























































, # #? PI Lau, sana JA 
Pa na MAA meal Ko 
teri An eka eh) a23 PI Aan“ FA 
TIA 363: LL Tar IPA 
A3 god a20 3 ia 20 05 

a. AE Use di gaa has! 3 aah 

3890. Dari Anas bin Malik ra., aa kabilah Ra'li, Dzak- 
wan, "Ushayyah dan Bani Lihyan memohon bantuan kepada Rasulullah 
untuk menghadapi musuh. Lalu beliau membantu mereka dengan tujuh 
puluh orang Anshar, kami menyebut mereka dengan nama Ourra' pada 
masanya. Mereka mencari kayu pada siang hari dan shalat di malam hari. 
Sehingga ketika mereka di sumur Ma'unah maka kabilah-kabilah itu 
membunuh dan menghianati mereka. Lalu (beritanya) sampai kepada 
Nabi, maka beliau berdo'a gunut selama satu bulan pada shalat subuh. 
Beliau mendo'akan keburukan atas beberapa kabilah Arab, yakni Ra'li, 
Dzakwan, "Ushayyah dan Bani Lihyan". Anas berkata: "Lalu kami mem- 
baca ayat Our'an diantara mereka, kemudian ternyata ayat itu telah di- 
salin (bacaannya), yaitu "BALLIGHUU 'ANAA OAUMANAA INNAA 
LAOIINAA RABBANAA FARADLIYA 'ANNAA WA ARDLAA- 
NAA". (Sampaikanlah kepada kaum kami berita tentang kami, karena 
sesungguhnya kami telah bertemu (kembali) di sisi Tuhan kami, lalu 
Tuhan meridlai dan meridlakan kami). Anas berceritera: "Sesungguhnya 
Nabi saw. pernah berdo'a gunut pada shalat subuh selama satu bulan. 
Beliau mendo'akan keburukan atas beberapa kabilah Arab, yaitu kabilah 
Ra'li, Dzakwan, 'Ushayyah dan Bani Lihyan". 
Dari Anas ra., sesungguhnya tujuh puluh orang Anshar itu terbunuh di 
sumur Ma'unah Pan an kitab Al Our'an. 


Ke Atase SLB DI - 

sang MI pen Apa 

mespa Kana Aa 

Bas $ Lanang LAN 

sa sape EPA GI 
368 





at nyo .n 234 49 1, at Pes » 0 
Rt ak HI 
Aan nanang HA Pat ta an RN 


i 1 Ja AI 3S sae BU IENL 
alat AI 34 AARAY 335 Ls 
Han ikasi3 jade aa Pa Jasa Kinale 972 tu | SK 
PAS ra : INTRA Maa Tai 
SENAR DA 3 na an 
Kisa Ty AOA HE res A33 
CAS 33 ES aan are 
Pad ea BSA nila PAKE 
akar sh die TAB 
.A Ld TEAMS 


3891. Dari Anas, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. mengutus 


| pamannya, yaitu saudara laki-laki Ummu Sulaim bersama tujuh puluh 
| orang penunggang kuda. 'Amir bin Thufail adalah pemimpin orang-orang 
1 musyrik, ia menyuruh (Nabi saw.) memilih di antara tiga hal. Ia berkata: 
| "Bagimu adalah penduduk lembah, dan bagiku adalah penduduk-pen- 
! duduk dusun, ataukah aku menjadi pemimpinmu, dan ataukah aku akan 
| memerangimu dengan penduduk Ghathafan, yaitu dengan seribu (laki- 
' laki) dan seribu (wanita)". Kemudian ' Amir terserang penyakit ta'un di 
| Tumah ibunya si Fulan, ia berkata: "(Aku terserang) penyakit ta'un se- 
f perti ta'unnya unta muda di rumah seorang wanita dari keluarga Bani 


369 
















































































Fulan, bawakanlah kudaku kemari”. Lalu ia mati di atas punggung kuda- 
nya. Dan Haram, yakni saudara Ummu Sulaim pergi bersama seorang 
lelaki pincang dan seorang dari Bani Fulan, ia berkata: "Hendaklah kamu 
berdua dekat (dariku), sehingga aku sampai kepada mereka. Apabila me- 
reka percaya denganku, maka kamu (dekat dariku). Dan apabila mereka 
membunuhku, maka hendaklah kamu datang kepada teman-temanmu". 
Lalu ia berkata: "Apakah kamu sekalian percaya denganku, tentu aku 
akan menyampaikan risalah Rasulullah saw.?". Maka mulailah ia ber- 
ceritera kepada mereka, dan mereka memberi isyarat kepada seorang 
lelaki. Maka lelaki itu datang kepadanya dari arah belakang lalu meni- 
kam dia". Hammam berkata: "Saya menduganya hingga ia menembusnya 
dengan tombak". Lelaki itu berkata: "Allahu Akbar, Demi Tuhannya 
Ka'bah, saya telah menang". (Beberapa) lelaki (teman-teman Haram) ber- 
temu, lalu (orang-orang musyrik) membunuh mereka seluruhnya melain- 
kan lelaki yang pincang, ia berada di puncak gunung. Maka Allah menu- 
runkan (ayat) atas kami, kemudian disalin (bacaannya), yaitu "INNAA 
O@AD LAOIINAA RABBANAA FARADLIYA 'ANNAA WA ARD- 
LAANAA". (Sesungguhnya kami telah bertemu (kembali) di sisi Tuhan 
kami, lalu Tuhan meridlai dan meridlakan kami). Selanjutnya Nabi saw. 
mendo'akan keburukan atas mereka selama tiga puluh kali shalat subuh, 
yaitu atas kabilah Ra'li, Dzakwan, Bani Lihyan dan "Ushayyah. Mereka 
adalah orang-orang yang telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya". 


Tiara (Iv g01 gn. 2 190 
NABI KAN: dsn 
ita AIA fe Kalo 


21 Gara 2 4 ma P 
Deo Ld JAS An dam da1 Ae JAS 


2 


3892. Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: "Pada saat Haram bin 
Milhan ditikam pada peperangan sumur Ma'unah -ia adalah paman Anas-, 
maka ia berkata: "Dengan darah seperti ini". Lalu ia memercikkan 
(darah)nya pada wajah dan kepalanya, kemudian ia berkata: "Saya telah 
menang, Demi Tuhannya Ka'bah". 


270 


Be AG iis, 


Te Ya Sist 


Kega 





-. 2) EA k 3 Ga ESESE YA 
Li aa Tab: ana Fera 
His Ha Ae Sa 2 Na na 


“ 3 LKS 


peran Von Pas aa Sah maka 


201 1 


era Sidnobl Lane PSS: 


ken OB Kebon - 
F3 TOKAN Pp AN 


| aja angs PA PU PA PA 3 


LI Jake IIS, Dan Laga 
kana , SATA 4 AN pa SANA 


rana Pang Ha 
Pangan as Ya 
H5 Tp Bh aA SA yA 


ng 


PN Aa AR 
Ba selat tp AP AA 


3 09050), Hd (atas Lag 


JI reiabola Ae us 2 aulia 


| hem Asa SN ane, AK 


371 



































BEA AA RAN PEP ara 
MLS LA JI ya CN ALI IOI 9234 T21 ae 

dlas aa aa LN eNJE y3 y) 

PIN SA aa (IN Kek TKA TONER tete 214 

HP REM BS AE, 
gal, 2001 010 1 


L) 942 4 4 Xi : ? - 3 . . La . 

PI ee ea PI So Can 
WAN LAB KANG HS 
ME MU Es SAS 33 


“1 215 Aan 01, 18.008 13 Id INN Kecak ae 
alel ori 2 ee Jean yamg ea d 1306 
0 ANU I Ie R20 , ,3”2 


219 s.90 2 ! 4 
Wiia0 dg GA pa EN diana 1 Gd SILAM 


3893. Dari "Aisyah ra. ia berkata: "Abu Bakar minta izin kepada 
Nabi saw. untuk keluar (berhijrah) di saat gangguan bertambah keras lalu 
“beliau bersabda kepadanya: "Menetaplah". Ia bertanya: "Wahai Rasulul- 
lah, apakah engkau menginginkan mendapat izin?. Rasulullah saw. 
menjawab: "Sesungguhnya aku mengharapkan hal itu" 'Aisyah berkata: 
"Abu Bakar menunggu beliau, lalu Rasulullah saw. datang kepadanya 
pada suatu hari di saat dhuhur. Beliau memanggilnya dan bersabda: 
"keluarkanlah orang-orang yang ada didekatmu". Abu Bakar menjawab: 
"Mereka berdua hanyalah kedua puteriku". Beliau bertanya: "Apakah 
kamu tahu bahwa aku telah diizinkan untuk keluar?" Ia berkata: "Wahai 
Rasulullah, (apakah termasuk) sahabat?". Beliau menjawab: "Termasuk 
sahabat". Ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya memiliki dua unta yang 
disediakan untuk keluar". Lalu ia memberikan salah satunya kepada Nabi 
saw. yaitu unta yang terpotong hidungnya. Mereka berdua menung- 
ganginya dan pergi, sehingga sampai di sebuah gua di gunung Tsaur dan 
bersembunyi di sana. ' Amir bin Fuhairah adalah hamba milik Abdullah 
bin Thufail bin Sakhbarah, yakni saudara laki-laki "Aisyah dari garis ibu. 
Abu. Bakar memiliki kambing untuk diperah susunya, maka ? Amir 
mengandangkannya (di dekat Abu Bakar) dan ia kembali kepada mereka 


372 





(orang-orang Ouraisy) pada pagi hari. Kemudian 'Amir pergi malam hari 
menuju mereka berdua. Selanjutnya ia menggembala, maka ja tidak di- 
ketahui oleh salah seorang penggembalapun. Ketika ia keluar, maka me- 
reka berdua mengikutinya sampai keduanya tiba di Madinah. ' Amir bin 
Fuhairah gugur pada hari peperangan sumur Ma'unah". 'Urwah berkata: 
"Ketika orang-orang (para Ourra”) gugur pada peperangan sumur 
Ma'unah dan ' Amr bin Umayyah Adl Diamriy tertawan, maka ' Amir bin 
Thufail bertanya kepada 'Amr bin Umayyah: "Siapakah ini?". Ia me- 
nunjuk kepada seseorang yang gugur. ' Amr bin Umayyah menjawab: "Ini 
ialah 'Amir bin Fuhairah" Lalu ia berkata: "Sungguh saya melihat dia se- 
telah terbunuh diangkat ke langit, sehingga saya melihat dia ada di antara 
langit dan bumi, lalu ia diletakkan". Kemudian berita tentang mereka 
sampai kepada Nabi saw., beliau memberitahukan kematiannya dan ber- 
sabda: "Sesungguhnya teman-temanmu telah mendapat musibah (gugur) 
dan mereka memohon kepada Tuhannya, lalu mereka berkata: "Wahai 
Tuhan kami, beritahukanlah kepada teman-teman kami tentang diri kami 
dengan apa yang kami sukai dan Engkau ridlai". Maka beliau memberi- 
tahukannya kepada mereka. Di antara mereka yang terbunuh pada saat itu 
adalah 'Urwah bin Asma” bin Shalti, maka 'Urwah (bin Zubair) diberi 
nama dengan (nama)nya. Dan Mundzir bin 'Amr, maka (Zubair) me- 
namakan (anak)nya dengan nama Mundzir". 


TPP Tea aa TEA Ta DRPEAP IA 
AN oran SAS IG REA sAfop EM 


# 
NI oa igea ALI 0 ga0 It TA Ka 10 
a29 2S dg ha AE Kan ngak 
ae Ing oh In 50 


“Aang ANl San Aas 


3894. Dari Anas ra. ia berkata: "Nabi saw. berdo'a gunut sesudah 
ruku” selama satu bulan. Beliau mendoa'akan keburukan atas kabilah 
Ra'li dan Dzakwan dan bersabda: "Kabilah ' Ushayyah telah mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya". 


AS NGIE Mey! AED 


# 


373 






































mas Ml s Dana AP TAP Ai SR LN 
ATI nak, ” . Kaitan 
aan RAISA 5, de ja 


2 ES) 2Uf,3 tis Bak, MPN sd 
Sage, 5.9 :-, Pe KA Gang A3 


3895. Dari Anas bin Malik berkata: "Nabi saw. mendo'akan kebu- 
rukan atas orang-orang yang membunuh sahabat-sahabatnya pada pepe- 
rangan sumur Ma'unah selama tiga puluh kali shalat subuh, yaitu ketika 
beliau mendo'akan keburukan atas kabilah Ra'li, Bani Lihyan dan 
'Ushayyah yang telah mendurhakai Allah dan RasulNya". Anas berkata: 
"Maka Allah menurunkan kepada Nabi-Nya mengenai orang-orang yang 
gugur pada peperangan sumur Ma'unah, ayat Al Our'an yang kami per- 
nah membacanya, sehingga disalin sesudah itu, yakni ayat "BALLI- 
GHUU OAUMANAA FAOAD LAOIINAA FARADLIYA 'ANNAA 
WARADLIINAA 'ANHU" (Sampaikanlah kepada kaum kami, sungguh 
kami telah bertemu (kembali) di sisi Tuhan kami, lalu Tuhan meridlai 
kami dan kami ridla kepadanya)". 


LI CE ISBN AE ni 
Pa NP KET NA  oL 
KENA TIPE Png Ae 
SB Anh Yo acne 
Kp AI ISS 
de Al 3 nan Dar Se 


del 


374 





Ia RS KAP A33, AA SPA 


010 


Bean AN AAA 
- aa “ja Hama ika 


3896. Dari 'Ashim Al Ahwal, ia berkata: "Saya bertanya kepada 
Anas ra. tentang do'a gunut di dalam shalat, lalu ia menjawab: "Ya". 
Saya bertanya: "Ounut itu sebelum ruku' ataukah sesudahnya?" Ia men- 
jawab: "Sebelumnya". Saya berkata: "Sesungguhnya si Fulan berceritera 
kepadaku bahwa kamu mengatakan sesudahnya". Ia menjawab: "Si Fulan 
itu berdusta, Rasulullah saw. hanya berdo'a gunut sesudah ruku' selama 
satu bulan. Sesungguhnya beliau mengutus beberapa orang Ourra' se- 
banyak tujuh puluh laki-laki datang kepada orang-orang musyrik yang 
memiliki perjanjian dengan Rasulullah saw. dari pihak mereka. Kemu- 
dian jelaslah bahwa mereka yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah 
(adalah bukan mereka yang membunuh para Ourra”). Maka Rasulullah 
saw. berdo'a gunut sesudah ruku' selama satu bulan, beliau mendo'akan 
keburukan atas mereka". 


PEPERANGAN KHANDAO ATAU AHZAB MUSA BIN 
'UOBAH BERKATA: "PERANG ITU TERJADI PADA BU- 
LAN SYAWAL TAHUN EMPAT. 


KENA Ea AP PTN) -E-YMV 


375 








LAMA Te NG sa AK 3 Aa Jaga Ban 
PG Tas PT Ld ey IIS SP Pad 


aa, Ap Fog 


3897. Dari Ibnu 'Umar ra., bahwasannya Nabi saw. pernah meme- 
riksanya pada peperangan Uhud di saat ia berumur empat belas tahun, 
lalu beliau tidak meluluskan dia (ikut berperang). Dan beliau pernah meme- 
riksanya pada peperangan Khandag di saat ia berumur lima belas tahun, 
lalu beliau meluluskan dia"(ikut berperang)". 


HA 4 TE baa ) 4 p 
Ra Pot Ibis Ani 35, 2 SE NIAN 
an 92 9 nan Angan 
ah aU Sea Dea jaga 
sn 3 "3 1 ds 8 
Pe AI Abah 2g KUE en 
s3 2 
Apip Ads Pan aa 
3898. Dari Sahl bin Sa'd ra., ia berkata: "Kami pernah bersama 
Rasulullah saw. pada peperangan Khandag. Mereka menggali dan kami 
mengangkut tanah di atas punggung kami, lalu Rasulullah saw. berdo'a: 


"Wahai Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan Akhirat, maka am- 
punilah orang-orang Muhajir dan Anshar". 


ptt MI ep de Ae ESA YEN MA 
EN apa ANU NN 
agan SI 5 FTA : 
Tepak bsnag 


376 





Bronlalia uas , 4 


Pd W536:3 TT ANAAN 
Had ye 
Kang) naa £ y1, 


Haa LN 


3899. Dari Anas ra., ia berkata: "Rasulullah saw. keluar menuju pe- 


- perangan Khandag, tiba-tiba orang-orang Muhajir dan Anshar sedang 


menggali (tanah) di pagi hari yang dingin. Mereka tidak memiliki budak- 
budak yang dapat mengerjakannya untuk mereka. Setelah Nabi saw. me- 
lihat kelelahan dan rasa lapar yang menimpa mereka, maka beliau ber- 
do'a: "Wahai Allah, sesungguhnya kehidupan (hagigi) adalah kehidupan 
Akhirat, maka ampunilah orang-orang Anshar dan Muhajir". Lalu mereka 
menjawabnya: "Kami adalah orang-orang yang bersumpah setia kepada 
Muhammad untuk berjihad selama hayat ditanggung badan selama- 
lamanya". 


Ban Irta ) Helijan ja J3 TE Ai Aan Ae NA.» 
II 4 | 20999 m9 ALI Anang 1 
esa de AANG ANN Ig SRN Ga 


PL aa P 


"5 Ang 


entah So meapang Papa 


& 033? H 4 bagan, YA Is 
. a40 Kana 

Lap » Par 
11 


3 in lala, MN 33 pre 5 


KE NOL AAN pa 2 panlita Pem op de 
Jd Bg hah Mel Denga elo Sh 


Pp 


s8 


Lu 
IA 


en 


377 


KN 


TAN 


3900. Dari Anas ra., ia berkata: "Orang-orang Muhajir dan Anshar 
sedang menggali parit di sekeliling kota Madinah, dan mereka mengang- 
kut tanah di atas punggungnya seraya berkata: "Kami adalah orang-orang 
yang bersumpah'setia kepada Muhammad untuk (mempertahankan) Islam 
selama hayat ditanggung badan selama-lamanya". Anas berkata: "Nabi 
saw. bersabda sebagai jawaban kepada mereka: "Wahai Allah, tiada 
kebajikan melainkan kebajikan Akhirat, maka berikanlah berkah kepada 
orang-orang Anshar dan Muhajir". Anas berkata: "Mereka diberi gandum 
sepenuh telapak tanganku, lalu dimasak dengan minyak yang tengik. 
Masakan itu dihidangkan di hadapan sekawanan orang di saat mereka se- 














dang lapar. Masakan itu terasa basi di tenggorokan dan berbau busuk". 


.... 1 . 


Te IA: Iyan ganda on 


“ 
S9 


KAI Hj patas »7 0 Kena 
Lara Isak Aa 

| SEN dad Ka HI 
At Pilek Je, Laga 
SEN Be pai Inai IG aa Nan er 
2 AN Ia ha, pa 
Bca si kantin jaga, 
A3 Jab ba Ah LENSA AK 


. 
AS ENI, ITN ES 
Pad 
Yg 


378 





2 aa e ac Pr 
7 Pl Na JS BI Ga, 


LIA GA NA AG pera SDI EL 


o Siji g” IDA Hen Nop an 


GAN IG YA EL le pala He JUS KATA 


P3 P3 Re Tea 


Ann ENG IA AA gn « De 133 
SE YA PRP MPI A5 


Hap 


PO Sa KS S3 PH 
4 4 TR, 
BELA Kes 


3901. Dari Jabir ra., ia berkata: "Sesungguhnya kami pada hari 
peperangan Khandag menggali parit, lalu terhalang oleh tanah yang keras 
sekali. Maka mereka datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Tanah 
keras ini melintang di parit". Nabi saw. menjawab: "Aku turun". Ke- 
mudian beliau berdiri, sedang perutnya diganjal dengan batu. Kami ting- 
gal selama tiga hari tidak mencicipi apapun. Nabi saw. mengambil cang- 
kul, beliau memukulkannya pada tanah keras itu, lalu kembali menjadi 
pasir yang tertimbun. Saya berkata: "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya 
kembali ke rumah". Lalu aku bertanya kepada isteriku: "Aku telah me- 
lihat sesuatu yang tidak menyabarkan pada Nabi saw., apakah kamu 
mempunyai sesuatu?". Ia menjawab: "Aku mempunyai gandum dan anak 
kambing betina". Maka aku menyembelih anak kambing itu, sedang ia 
menggiling gandum, sehingga kami menaruh daging di dalam kuali. 
Kemudian aku datang kepada Nabi saw. di saat adonan benar-benar lunak 
(lembik) dan kuali di atas tungku batu hampir matang. Aku berkata: 


379 





"(Ini) adalah makanan sederhana untukku, maka bangunlah wahai Rasu- 
lullah beserta seorang atau dua orang laki-laki". Beliau bertanya: "Bera- 
pakah semuanya?". Aku menuturkannya kepada beliau, lalu bersabda: 
"Banyak lagi bagus (bergizi)". Beliau bersabda: "Ka'rakanlah kepada 
isterimu agar jangan menurunkan kuali dan roti dari dapurnya sampai aku 
datang". Beliau bersabda: "Bangkitlah kalian". Makdf: Gyang-orang Mu- 
'hajir dan Anshar bangkit. Ketika Jabir masuk kepada isterinya, ia ber- 
kata: "Kasihan kamu, Nabi saw. datang dengan orang-orang Muhajir dan 
Anshar dan orang-orang yang menyertai Imereka". Isterinya bertanya: "Apa- 
kah beliau minta kepadamu?". Jabir menjawab: "Ya". Kemudian beliau 
bersabda: "Masuklah kalian semua dan janganlah berdesak-deSakan" 
Lalu beliau memotong roti dan meletakkan daging di atasnya. Beliau 
menutup kuali dan dapurnya di saat beliau mengambil dari situ. Beliau 
menyuguhkan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian beliau mengambil 
(daging “dari kuali). Maka beliau senantiasa memotong roti dan men- 
cedok, sehingga mereka merasa kenyang: Dan masih ada yang tersisa, 
beliau bersabda: "Makanlah ini dan sedekahkanlah, karena sesungguhnya 
orang-orang terlanda kelaparan". 


9 014 ar Na 2 2 
Sea wd JBL RA dun Ae » Y 
LG, RA ae As ne AT KE Se 
Liga 950 valor 28 04 4 2,5 4 
- aa 5 ESA Ha 
Sa PT 2g Kent Ka 2 
ta ad au 
PA ad Ae Ai "ear - 2 
Sx 3, Hpaa : 
25 ENG Menata NO Eh 
AA AN! 1 1 pay enda LA Aa 
8 ” aa aa a90 Pa Aur Pa S 
(ng, Aj bter PNP AE d5 Au 


“ 


380. 





Head aa in ALS PE Naa 
PUS 1 Kengkeka AL 
KE FA In IS KAA ol 
Sesi Bongentai Sa He 

Aoa Ga Aa Ka IP AE & aa 

La pepe PN 
EPA: EA PA AN TAP 


BAN peran Ga -£., 


Ka GAN NG Hadang 
CEtagu para: HA meeri | ap 
BN pa SE 


3902. Dari Jabir bin Abdillah ra., ia berkata: "Ketika parit digali, aku 
melihat Nabi saw. sangat terlilit perutnya. maka aku kembali kepada 
isteriku dan bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu?, sesungguhnya 
aku melihat Rasulullah saw. sangat terlilit perutnya". Lalu.ia menge- 
luarkan geribah kepadaku, di dalamnya terdapat gandum satu gantang. 
Kami memiliki seekor ternak kecil yang jinak, aku menyembelihnya dan 
ja yang menggiling gandum. Ia selesai sampai aku selesai. dan aku me- 
motong-motongnya di dalam kuali, kemudian aku kembali kepada Rasu- 
lullah, saw. Ia berkata: "Janganlah kamu mempermalukan aku kepada 
Rasulullah saw. dan orang-orang yang menyertai beliau". Aku datang 
kepada beliau dan berbisik, aku berkata: "Wahai Rasulullah, kami telah 
menyembelih seekor ternak kecil milik kami, dan kami menggiling satu 
gantang gandum yang ada pada kami, maka kemarilah engkau dan orang- 


381 


























orang yang menyertaimu". Lalu Nabi saw. berseru: "Wahai para penggali 
parit, sesungguhnya Jabir telah membuat makanan, maka cepatlah kalian 
kemari". Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu menu- 
runkan kualimu dan janganlah kamu mengambil roti dari adonanmu sam- 
pai aku datang”. Aku datang dan Rasulullah saw. juga datang seraya 
mempersilahkan orang-orang, sehingga aku datang kepada isteriku. ia 
berkata: "Entahlah kamu". Aku berkata: "Sungguh aku telah melak- 
sanakan apa yang kamu katakan". Lalu aku mengeluarkan adonan kepada 
beliau, lalu meludahi dan memberkahinya. Kemudian beliau menuju ke 
kuali kami, lalu meludahi dan memberkahinya. Selanjutnya beliau ber- 
sabda: "panggillah tukang pembuat roti, agar ia membuat roti bersamaku. 
Mencedoklah dari kualimu, dan janganlah kamu menurunkannya (dari 
dapur)". Mereka (orang-orang yang makan) berjumlah seribu. Maka aku 
bersumpah Demi Allah, sungguh mereka telah makan sampai mereka me- 
ninggalkannya dan berpaling. Sesungguhnya kuali kami masih mendidih 
sebagaimana semula, dan adonan kami diambil rotinya seperti semula". 


LS MENGENAL 
SE AL, MANIS Na Ja 33 
AA pa KIE li 


3903. Dari 'Aisyah ra., "IDZ JAAUUKUM MIN FAUOIKUM 
WAMIN ASFALA MIN KUM WAIDZ ZAAGHATIL ABSHAARU 
WABALAGHATIL OULUBUL HANAAJIRA" (Yaitu ketika mereka 
datang kepadamu dari atas dan dari bawah mu, dan ketika tidak tetap 
lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan). 
(Al Ahzab:10). 

Ia berkata: "Hal tersebut adalah hari peperangan Khandag". 


ANN SENI JG AE sj Soe Ytt 
731 Pa Let 


EL Ai KEB 3 Ana 


382 





: 5 | 2 gas TAG 
CAP PI We PENA LA PP 
ET 3 ARI 
LEARN 4 ben SA 


akar pe 143 SOP Aa yo 


.... nata 


Y 


3904. Dari Barra” ra., ia berkata: "Nabi saw. pernah mengangkut ta- 
nah pada hari peperangan Khandag, schingga perutnya tertutup debu. 
Beliau bersabda: "Demi Allah, jikalau tiada Allah, maka kami tiada men- 
dapat petunjuk, tiada bersedekah dan tiada menunaikan shalat. Maka 
turunkanlah ketenteraman kepada kami, dan teguhkanlah telapak kaki 
kami di kala kami bertemu (dengan musuh). Sesungguhnya mereka me- 
nganiaya kami. Ketika mereka menghendaki kesesatan (fitnah), maka ka- 
mi enggan". Dan beliau mengeraskan suaranya: "Kami enggan, kami 
cnggan". . 


.. 


Ho Bgn o 


PELAT, 5, 2 Aa 


3905. Dari Ibnu ' Abbas ra. Nabi saw. bersabda: "Saya diberi keme- 
nangan dengan angin timur, sedangkan kaum "And dibinasakan dengan 
Bagan Dana 


ah aa PPI Ma yag 

er male Ale H I ag. 

ARENA Heat Ja 
383 

















AK Wee NS AN ya 
Pa 9 AN SK 33 INTI TEKAN 


2 Na #0 4 (IP | SIS II Sea 
« ad 2 MUSISI, 


» Cagahika NI As 
KAI BY A3 EMAS 


aye 


“2. 1. “21 — TAS IR A At 
tetep be A53 1935 ISI Gn iper r SIK 
#n » 25 
“D3 NE zeja KANAN 


3906. Dari Barra” ia berkata: "pada hari peperangan Ahzab Rasu- 
lullah saw. menggali parit. Saya melihat beliau mengangkut tanah galian 
'parit, sehingga tanah itu menutupi kulit perutnya dari (pandangan)ku, se- 
dang perut beliau banyak bulunya. Lalu saya mendengar beliau bernyanyi 
Rajaz dengan kalimat-kalimat (syairjnya Ibnu Rawahah di saat beliau 
mengangkut tanah. Beliau bersabda: "Wahai Allah, jikalau tiada Engkau, 
maka kami tiada mendapat petunjuk, tiada bersedekah dan tiada me- 
nunaikan shalat. Maka turunkanlah ketcateraman kepada kami, dan te- 
guhkanlah telapak kaki kami di kala kami bertemu (dengan musuh). 
Sesungguhnya mercka menganiaya kami. Ketika mereka menghendaki 


kesesatan (fitnah), maka kami enggan". Barra” berkata: "Kemudian beliau 


mengeraskan suaranya dengan akhir kalimat itu". 


ANN La Ir SA LN an 
ES BONE AAA yaa 


na #1 2 
a00, Phi 


Sona 


3907. Dari Ibnu 'Umar ra. ia berkata: "Hari (peperan 
gen) yan : 
ma Kai ta ut serta dialam adalah hri peperangan Khan”. 


384 





EN AA AN IIA 


» AI yi 7 tu 978 2 992 Ig 14 
PN G 213 33 


29 20» 7 4 ea d9 . ', 
NA Ie ea SA Taha KA EN CE Ga 
tar sewa, eU TNO mn eked G3 G 
KENA SG Mah maa PNG 
(ag «ngaca ya 

TAS “11 Ne 72 “5g “3 Sa 


S9 Ka P, KEONG 


ea ea. 


da 
Hen NEn NI SEA 
LK IN SES IN ENG 
Sp SE MAS 1 


-“ 


3908. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Aku masuk kepada Hafshah, se- 
dang jambulnya meneteskan (air)". Aku berkata: "Sesungguhnya urusan 
orang-orang itu seperti apa yang kamu lihat, maka tiada sedikitpun cam- 
pur tanganku dalam urusan itu". Ia berkata: "Menyusullah, karena se- 
sungguhnya mereka menunggumu. Dan aku khawatir terjadi perselisihan 
sebab pengekangan dirimu dari mereka, maka janganlah kamu mening- 
galkannya sampai (urusan) itu sirna". Ketika orang-orang berselisih, 
Mu'awiyah berpidato seraya berkata: "Barangsiapa yang ingin angkat bi- 
cara dalam urusan (Khilafah) iri, maka hendaklah ia menampakkan tan- 


385 








'duknya kepada kami. Sungguh kami adalah lebih berhak dari pada dia 
“(ibnu 'Umar) dan ayahnya". Habib bin Maslamah berkata: "Hendaklah 
kamu memberi jawaban kepadanya (Mu'awiyah)". Abdullah (bin ?'Umar) 
“berkata: "Lalu aku melepaskan pakaian Hubwahku dan aku bermaksud 
untuk berbicara: "Yang lebih berhak dari pada kamu dalam urusan (Khi- 
lafah) ini adalah orang yang memerangi kamu dan ayahmu demi mem- 
bela Islam". Aku takut untuk mengucapkan kata-kata yang dapat meme- 
cah belah perhimpunan dan menimbulkan pertumpahan darah dan di- 
artikan dengan yang tidak semestinya (yang aku maksudkan), maka aku 
teringat apa yang telah dijanjikan Allah tentang sejumlah surga". Habib 
berkata: "Kamu terjaga dan si snnia (dari dosa)". 


PN LNG GdB 2 MORE yaa 
Manan AS 3 LAI 


3 2g ea 


3909. Dari Sulaiman bin Shurad, ia berkata: "Pada hari peperangan 
Ahzab Nabi saw. bersabda: "Kami memerangi mereka, sedang mereka 
— tidak dapat memerangi kami". 


TENAGA TEKAN Naba 


. 


Ipa NAS NAN Fi c prana , biola? P ber WrA 


21 52 ox Tor 24 
Wa 23 bagan 


.. 3910. Dari Sulaiman bin Shurad, ia berkata: "Saya pernah men- 
dengar Nabi saw. bersabda di saat beberapa golongan (kafir) terusir: 
"Saat ini kami memerangi mereka, sedang mereka tidak dapat memerangi 

" kami, kami pergi berperang kepada mereka". 


Hi denda KERI ISAN KE MA GAK BEAN 


( 


386 








LS Pe AA aa Pa 315 BIS SES SE 


PLP Kab A5 Jo sn CAS 


3911. Dari "Ali, bahwasanya pada hari peperangan Khandag Nabi 
saw. bersabda: "Semoga Allah memenuhi rumah dan pekuburan mereka 
dengan api, sebagaimana mereka membuat kami lalai dari shalat Ashar 
hingga matahari terbenam". i 


y"4 al 4 


ng A1 AED Pa AE EGA 
ea Kar MAKA ga 21 Arua ISL 4x 
Sea AK IT PA TAN? 
Kak, ADP Pura An jane “S LAN 
Pagu Kan Pe sa IA Gala 
Teen AA Bd, Tin TIA 


Uas 


ae APA TKA, aan PN 


3912. Dari Jabir bin Abdullah, Sesungguhnya ' Umar bin Khaththab 
pada hari peperangan Khandag datang sesudah matahari terbenam, ia 
mencerca orang-orang kafir Ouraisy. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, ham- 
pir saja saya tidak menunaikan shalat, hingga matahari hampir 'terbenam". 
Nabi saw. bersabda: "Demi Allah, aku belum shalat ('Ashar)". Maka kami 
bersama Nabi saw. singgah di Buthan, kemudian beliau berwudlu untuk 
melakukan shalat, lalu kami berwudlu'. Kemudian beliau menunaikan shalat 
?Ashar sesudah matahari terbenam, lalu sesudah itu menunaikan shalat 


387 





Maghrib". 


Aina EL Ianah Sada D6. Je SAE NY 
KORG AA YA 
AAA Take SBM 


PA 1 Ny » ma 


L 


by AI 5. Aa 
TAG, 


3913. Dari Jabir, ia berkata: "Pada hari peperangan Ahzab Rasulullah 
- saw. bersabda: "Siapakah yang dapat membawa berita tentang suatu kaum 
kepada kami?". Zubair menjawab: "Saya". Kemudian beliau bersabda: 
"Siapakah yang dapat membawa berita tentang suatu kaum kepada ka- 
mi?". Zubair menjawab: "Saya". Kemudian beliau bersabda: "Siapakah 
yang dapat membawa berita suatu kaum kepada kami?". Zubair men- 
jawab: "Saya". Selanjutnya beliau bersabda: "Sesungguhnya setiap Nabi 
mempunyai seorang penolong, sedangkan penolongku ialah Zubair". " 


HE nak Jaa RSA SEAT 
BA AAS, EA 


9490 214 TA 9 092 ah Pln Ih 91014 Pa Ld 


3 Old ga “Odong Pipi UlSg os 


3914. Dari Abu Hurairah ra., "Sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tiada Tuhan melainkan Allah saja. Dia kokohkan tentara-Nya, 
Dia menolong hamba-Nya dan Dia kalahkan sendiri golongan (kafir), 
maka tiada sesuatu (yang abadi) sesudah-Nya". 


Jenis F3 Geonak wa Y410 


3 


388 





3 


2 
? 


gal 


SP 
Pd 


KAS Bagan 2 
Meat aja, 


3915. Dari Abdullah bin Abi Aufa ra., ia berkata: "Rasulullah saw. 
pernah mendo'akan keburukan atas golongan-golongan (kafir), beliau ber- 
sabda: "Wahai Allah yang menurunkan Al Kitab lagi cepat dalam meng- 
hisab, usirlah golongan-golongan (kafir). Wahai Allah usirlah dan kacau- 
balaukanlah mereka". 


AAA y Si 12 Aura AA Ts pay 
DE MENJEA ALE AN Aga 

# 

- 


ks 


ALE ISA Ian SAE Ba PERAN : 


Pe Ne AA 
Aa NINA ZA 1 aa pa 
Se36 Upi Tab! mi 
PENA GL BA Sha Di bo Cu 


Io 9 G Yisi5. 


. slang eAp NG oke 


3916. Dari Abdullah ra. "Sesungguhnya ketika Rasulullah saw. 
kembali dari peperangan, ibadah haji atau 'umrah, maka beliau memulai 
dengan bertakbir tiga kali. Kemudian beliau bersabda: "Tiada Tuhan mc- 
lainkan Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya, hanya Allah yang mempunyai 
semua. kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. (Kami) adalah orang-orang yang kembali, bertaubat, beribadah, 
bersujud lagi memuji kepada Tuhan kami. Allah benar pada janji-Nya, 


389 








Dia menolong hamba-Nya dan Dia mengusir seodiri golongan-golongan 


(air. 
4 Seioak Pura Wa ap2 74 L 
pa S3 aa 
aa 


KEMBALINYA NABI SAW. DARI PEPERANGAN AHZAB 
DAN KEPERGIANNYA KE BANI OURAIDHAH DAN PE- 
NGEPUNGANNYA TERHADAP MEREKA. 


TENUN AAA 
sei, Yuan Na daan 33 PW 
ET KERAS nii 
jp Pemer weni: Ia AA AND 
| Papa j8 pera Aa 2 
Mei SN PA An TI 


3917. Dari 'Aisyah ra. ia berkata: "Ketika Nabi saw. kembali dari 
peperangan Khandag, beliau meletakkan senjata dan mandi, maka Jibril 


xV 


lha, maa Nobi av. pe kepada mereka" 





AI IG KE 25 SEA 
1 Bag pu Me LL 


. 53 
IS, GO 


RE ha 2g ak jo 


3 


3918. Dari Anas ra., ia berkata: "Sepertinya aku melihat debu mem- 
bumbung tinggi di jalanan sempit Bani Ghanmi, yaitu Pempat: Jibril me- 
ngiring di saat Rasulullah pergi ke Bani Ouraidhah". 


AA MWA Pa akan 
YEASIA GIA Ae dn, aids 
-— GI AL Telan An Inang 


3 P. Aas In 21 nh o Jas 033 ,. 
| LAI Eta Kagga JI era 
Sada, Aa. TOP TP PAN MIS US Es 
03 ig £ 


Area 


3919. Dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata: "Pada hari peperangan Ahzab 
Nabi saw. bersabda: "Jangan seseorangpun menunaikan shalat ' Ashar, ke- 
cuali (sesudah sampai) di Bani Ouraidhah". Kemudian Sebagian dari me- 
reka menjumpai waktu 'Ashar di perjalanan, maka yang sebagian ber- 
kata: "Kami tidak akan shalat, hingga kami sampai kepada Bani Uurai- 
dhah". Dan yang sebagian lagi berkata: "Bahkan kami akan shalat, beliau 
tidak menghendaki yang demikian itu dari kami". Lalu hal tersebut di- 
tuturkan kepada Nabi saw., maka beliau tidak menegur salah seorang di 
antara mereka". 


391 








CA A Jaan EA MPa: Nana 


Par TN AS SRG 1 SA 
AI "13 Jua br SENI “3 ." Au 
ea 15 Io nash Fa KA 


2269, rta 2 ALA la 115453 


3.5 Ilang Sepi elo 


Ben AI A32 Ie In ge 
opa JAN nk engan Tana G 
KE Sen SL IE 
TAG 


3920. Dari Anas ra., ia berkata: "Pernah ada seorang laki-laki mem- 
berikan sejumlah pohon kurma kepada Nabi saw. sehingga beliau me- 
naklukkan Ouraidhah dan Nadlir. Sesungguhnya keluargaku menyuruh 
agar aku datang kepada Nabi saw., lalu memintakan sesuatu yang telah 
mereka berikan kepada beliau atau sebagiannya. Nabi saw. telah mem- 
berikannya kepada Ummu Aiman, lalu Ummu Aiman datang dan me- 
letakkan pakaiannya pada batang leherku, seraya ia berkata: "Janganlah 
begitu, Demi Dzat Yang tiada Tuhan melainkan Dia, beliau tidak mem- 
berikannya kepada kalian, namun sungguh beliau memberikannya ke- 
padaku". Atau seperti apa yang ia ucapkan. Dan Nabi Nan Denga 
"Yang demikian ini hanya untukmu". Ummu Aiman berkata: Janganlah 
begitu, Demi Allah, sehingga beliau memberikannya (epadaku) Saya 
(Anas) menduga bahwa beliau bersabda: "Sepuluh kali lipatnya”. Atau 
seperti apa yang beliau sabdakan. 


KAPAT AA Panen Nun IS) 





SAR JS SANG san AK 
Saba Depe Saa Aa 
Pj Nn JS TEA Ap NA 
LAPAN AA 


2 FAN: agan 1 Se 53 


3921. Dari Abu Sa'id al Khudriy ra., ia berkata: "Penduduk Ourai- 
dhah datang untuk mendapat keputusan hukum dari Sa'd bin Mu' adz, 
maka Nabi saw. mengirim perutusan kepada Sa'd. Lalu ia datang dengan 
menunggang keledai. Ketika ia dekat dengan masjid, Nabi saw. bersabda 
kepada orang-orang Anshar: "Berdirilah kamu sekalian untuk (meng- 
hormat) pimpinanmu -atau orang terbaik di antara kamu-". Lalu beliau 
bersabda: "Mereka datang untuk mendapat keputusan hukummu". Maka 
Sa'd berkata: "Engkau membunuh pasukan perang. mereka dan engkau 
menawan anak isteri mereka". Beliau bersabda: "Engkau telah mengadili 
dengan hukum Allah". Dan terkadang beliau bersabda: "Dengan hukum 
Yang Maha Diraja". 


Pan aa DA esa ae 22 ay 
|  , 21 

AS AN ANN ea data en 33 

IT asa PATAH alan 21. 202 Ios, 

Aa re: 123 Iban Jo 

MAY N Iis Manda 

38x M3 KAN Sya das AN BEA RENT 


393 





SEO ANA SANA, 
SEE MA IE EA ear 
A5 BEAN BIA TO yan 
LGA PGA Pe PL CBR pa 
DPN NE AAS Ca 2 


. .- 


'4 dik Ie yaah aa ia PA | 
: UN Il 2 N 293 no j5, Yayat Buya 
AL 90 P0 AN LA PreA 1 5 
YP LML AN 1 OB ek ga as € ay IS a 24 


Km.) 


L net 


a21. PPAP ALA P' #5 Pd 40 Pd 
LIS AISI Sari BEE m3 
13 13 20 aoah aa 2 PTP, tp PITA) | 
Pre ENI SN US 

0 “35 Tn anon Na 01A 241 pap 
In INI EA Moe 3 
AN), Png p00 Ke An an 2 aa: 
PE PAG MAN TE MPN TAI 


ny. 


IP 13 AANG II 23 NM Ne 
Aa AA Ma Peel HN A FAN ES 


3922. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Pada peperangan Khandag Sa'd 
terkena (panah), ia dipanah oleh seorang laki-laki Ouraisy yang bernama 
Hibban bin "Arigah. Laki-laki itu menyasarkan panah pada otot lengan- 
nya. Kemudian Nabi saw. membuat tenda di masjid, agar beliau dapat 
menjenguknya dari dekat. Ketika Rasulullah saw. kembali dari peperang- 
an Khandag, beliau meletakkan senjata dan mandi. Maka Jibril datang 
kepada beliau, dan ia membersihkan debu di kepalanya, lalu berkata: 





"Sungguh engkau telah meletakkan senjata. Demi Allah, aku belum me- 
letakkannya, maka pergilah kepada mereka". Nabi saw. bertanya: "Ke- 
manakah?". Lalu Jibril menunjuk ke Bani Ouraidhah. Maka Rasulullah 
datang (untuk mengepung) mereka, lalu mereka datang untuk mendapat 
keputusan hukumnya, namun beliau mengembalikan keputusan hukum itu 
kepada Sa'd. Ia berkata: "Sesungguhnya saya memutuskan hukum. bahwa 
pasukan perang harus dibunuh, wanita dan anak-anak ditawan, dan harta 
benda mereka dibagikan". Sa'd berkata: "Wahai Allah, sesungguhnya 


- Engkau mengetahui, bahwa tidak seorangpun yang lebih aku sukai untuk 


memeranginya dalam (membela agama)mu dari pada kaum yang men- 
dustakan dan mengusir Rasul-Mu. Wahai Allah, sesungguhnya aku men- 
duga, bahwa Engkau telah meletakkan (menyelesaikan) peperangan di 
antara kami dan mereka. Seandainya.masih ada sesuatu yang tersisa dari 
peperangan orang-oranag Ouraisy, maka tetapkanlah aku (hidup) untuk 
berperang, sehingga aku akan memerangi mereka dalam (membela 
agama)mu. Dan seandainya Engkau telah menyelesaikan peperangan, ma- 
ka pancarkanlah (darah) pada lukaku dan jadikanlah aku mati karena luka 
itu". Maka memancarlah (darah) dari bagian atas dadanya. Tiada yang 
menakutkan mereka (yang ada di masjid) melainkan darah yang mengalir 
ike (tempat) mereka, padahal di dalam masjid terdapat tenda Bani Ghifar. 
'Mereka berkata: "Wahai para penghuni tenda, apakah sesuatu yang me- 
ngalir dari arah (tempat)mu ini?". Ternyata luka-luka Sa'd mengalir 
darahnya, lalu ia meninggal karenanya". — 


EL NINERn pan 


Bana ja AK MEN Mena 


3923. Dari Barra” ra,, ia berkata: "Pada hari peperangan Ouraidhah 
Nabi saw. bersabda kepada Hassan: "Berontaklah mereka, sedangkan 
Jibril bersamamu". | 


- 


Ari) Arah dadu BER sara yaa 


395 


ketujuh, yakni peperangan Dzatir Riga”". Ibnu "Abbas ra. berkata: “Nabi 
saw. menunaikan shalat Khauf di desa Dzi Oarad”. 


- 


IN NA ketmdas A23 1 Sale 
3 Pa 


Inyadl 


3924. Dari Barra” ra., ia berkata: "Pada hari peperangan Ouraidhah 
Rasulullah saw. bersabda kepada Hassan bin Tsabit: "Berontaklah orang- 
orang musyrik, karena sesungguhnya Jibril bersamamu". 


| Peru SENI 533 YAN 


MEA Nate ga yaaa GP 


Tb Ga Ai 


3926. Dari Jabir ra., ia berceritera: "Nabi saw. menunaikan shalat 
(Khauf) bersama mereka pada hari peperangan Muharib dan Tsa'labah 


Hata men AG BA YA Aa (BE -varv 
23 ARA Yah NA Ta BN yi JELANG 
maa TEAM ang sena 


. PEPERANGAN DZATIR RIOA? ATAU PEPERANGAN MU- 
HARIB KHASHAFAH, YAITU BANI TSA'LABAH DARI 

- GHATHAFAN. BELIAU SINGGAH DI NAKHL. DAN PE- 
RANG ITU TERJADI SESUDAH PERANG KHAIBAR, KA- 
RENA ABU MUSA DATANG SESUDAH PERANG KHAI:- 
BAR. 


KEL YeN | | KSP AI 


3927. Dari Jabir ra., "Bahwa Nabi saw. pergi dari Nakhl menuju 
Dzatir Riga', beliau bertemu sekawanan orang dari Ghathafan, lalu tidak 
terjadi peperangan. Dan orang-orang menakut-nakuti satu sama lain, ma- 
ka Nabi saw. menunaikan shalat Khauf dua rakaat". - 


SL KE HE Sya 
ARA AN 335 AP Suara 


-“ 
Ame 0 


- 


z 


Wigan dede tu se Date” AKA 


3928. Dari Salamah ra., "Saya berperang bersama Nabi saw. pada 
hari peperangan Oarad". 


Pel 


SEHIJE. &3, 263 Ar 
HSNI Agak - 


3925. Dari Jabir bin Abdullah ra., Sesungguhnya Nabi saw. me- 
nunaikan shalat Khauf bersama para sahabatnya pada peperangan yang 























Jen AA TE LEAN 2 an AAA 
PA AS aa Ka SATA, “ , Ha ae 
AIA 


asa 


5x53 HAN KS : Sa H3 
bni BOp$ SOLAR SN je 

ag Tag NN ea 

Ber :0 92 2.1 317 P 

Ganga PIN Ae can 


22 Pagi 

3929. Dari Abu Musa ra., ia berkata: "Kami pergi bersama Nabi pa- 
da suatu peperangan. Kami berjumlah enam kelompok, di antara kami 
ada seekor unta yang kami (tunggangi) bergantian. Lalu telapak kaki 
kami menipis, telapak kakiku juga menipis, dan beberapa kukuku ter- 
lepas. Lalu kami membalut kaki kami dengan perca kain, maka (pepe- 
rangan itu) disebut dengan Dzatir Riga” (Yang memiliki balutan), karena 
kami membalut kaki-kaki kami dengan perca kain". Abu Musa men- 
ceriterakan hadits ini, kemudian.ia tidak menyukai hal itu. Ia berkata: 
"Bukanlah aku melakukan itu untuk menyebut-nyebutnya". Seolah-olah 
ia tidak suka amal (kebajikan)nya disiarkan. 


HN ISA Tn Mae GE Boa, 


- CIA Ka Ja Manyar Ga dnada 
AAA, Lai Penata 2 


an P3 Ss YA MEA 





PA an AN AN sanga 
AG aa Ing 9S 59) PENS Hara Moda 


ta 


3930. Dari Shalih bin Khawwat, bersumber dari orang-orang yang 
ikut serta shalat Khauf bersama Rasulullah saw. pada peperangan 
Dzatir Riga”. Sesungguhnya satu kelompok berbaris bersama beliau, 
sedangkan kelompok yang lain menghadap musuh. Beliau shalat de- 
ngan kelompok: “yang berbaris bersamanya satu rakaat, kemudian be- 
liau tetap berdiri dan mereka meneruskan sendiri. Kemudian mereka 
selesai dan berbaris menghadap musuh. Dan kelompok yang lain da- 
tang, lalu beliau shalat bersama mereka satu rakaat yang masih tersisa 
dari shalatnya. Selanjutnya beliau tetap duduk dan mereka menerus- 
kan sendiri, kemudian beliau mengucapkan salam bersama-sama 
mereka. 


reg) 


S3 Nata Na Ph 


- 


23, 1513 E NOTE 
Lena IAIN Hagri 
“ 
PH AA gr 
— sap 


3931. Dari Jabir, ia berkata : "Kami bersama Nabi saw. di Nakh1". 
Lalu ja menuturkan sholat Khauf. Malik berkata: "Itulah yang terbaik 
dari apa yang pernah saya dengarkan tentang sholat Khauf". 


WISEPIS SSL FA AE ray 
Anna Magae 


3932. Dari Oasim bin Muhammad, ia berceritera: "Nabi saw. 
shalat (Khauf) pada peperangan Bani Anmar". 


399 


st! 


Ea Basa . maa TN 


233 299 03 LI ym1 na 12 91 An .. 
ag 


Ng 9124 .. 


peta Pn A5 
by BM AA, A1 ES NI 
FE DI gap 


3933. Dari Sahl bin Abi Hatsamah, ia berkata: "Imam dan satu 
kelompok dari mereka berdiri menghadap kiblat, sedangkan kelompok 
yang lain menghadapkan wajahnya ke arah musuh. Imam shalat de- 
ngan kelompok yang (berbaris) bersamanya satu rakaat, kemudian 
mereka berdiri, ruku' sendiri satu kali dan sujud dua kali di tempat 

. mereka. Kemudian mereka pergi ke tempat kelompok lain yang meng- 
hadap musuh. Kelompok lain itu datang, lalu imam shalat bersama 
mereka satu rakaat, maka imam telah shalat dua rakaat. Kemudian 
mereka ruku' (satu kali) dan sujud dua kali". 


1g. z La, Kan Pe Haa oat 
Aden da ne JB en Nae dlu ran 
Bada Van BN IS 1 2S 


3934. Dari Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Kami berperang bersama 
Nabi saw. ke arah Nejd, lalu kami menghadapi mereka dan kami baris 
untuk Kanji mereka". 


DER KA Jaa 


II 


age TeNAYO 





ga EK AG TP OAT AT SA 133 


BIG Dansa ear, (zh Sandi 


Pa un A6 Ai MEN Ga “Ng 5 4 
aa da Na nba 5 3 
aa K Op 2A 1G Parade 

#7339 LAS 


3935. Dari Abdullah bin "Umar, sesungguhnya Rasulullah shalat 
dengan salah satu dari dua kelompok, sedangkan kelompok yang lain 
menghadap musuh. Kemudian mereka selesai dan berdiri di tempat 
teman-temannya. Kelompok lain itu datang, lalu beliau shalat dengan 
mereka, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Selan- 
jutnya mereka berdiri dan menyelesaikan rakaatnya dan mereka ber- 
diri dan menyelesaikan rakaatnya. 


da GOA Jpn TEA Aa MAN 


Ea #2. .. ala 


KEYAN Sate 


3936. Dari Jabir, ia berceritera bahwa ia berperang bersama 
Rasulullah saw. ke arah Nejd. 


AA 2 NUN IL j- aa 
Zara AA SEMASA 


SAS yA Arab Uhnaal Ipa RE 
Gasa Lae LT 035 


S5, 


401 





2 


9 er) AOA IS PBL ane sda 3 
SAE AG Ag Gea Pena SA Pegda 
Ea » Mag ai Kn MA Jala HErerka: A23 2 Le13 

Kisa ja Pa YA PA YEL Kel Poling 


9. PN 2g gons a22 KENA aka 


& Mera : Aan : 


Tale PPP Ke and Ta 


TN 
Rc 


3937. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berceritera bahwa ia ber- 
perang bersama Rasulullah saw. ke arah Nejd. Ketika Rasulullah saw. 
kembali, maka ia kembali bersama beliau. Lalu mereka menjumpai 
teriknya tengah hari di lembah yang banyak pohon berdurinya. Maka 
Rasulullah saw. berhenti, dan orang-orang berpencar di pohon-pohon 
berduri untuk bernaung. Rasulullah saw. berhenti di bawah pohon Sa- 
murah, lalu beliau menggantungkan pedangnya di situ. Jabir berkata: 
"Kami tidur sebentar, tiba-tiba Rasulullah saw. memanggil kami. Lalu 
kami datang kepada beliau, tiba-tiba didekatnya ada seorang Arab Ba- 
dui sedang duduk". Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguh- 
nya orang ini telah mencabut pedangku di kala aku tidur. Lalu aku ter- 
jaga, sedangkan pedang itu berada di tangannya dalam keadaan ter- 
hunus", Orang badui itu bertanya kepadaku: "Siapakah yang akan 
menghalangi kamu dari padaku?". Aku menjawab: "Allah, maka inilah 
dia duduk". Kemudian Rasulullah saw. tidak membalasnya". 


aur Parah, ANN AAU aa YAYA 


402 





Hanan Cp HE EA BAP 
Fa ET Kan 2 nata 
SG IE AA 312 Nda penata 


2 


SIN ANKE Kangen Ta AJE 
HE AAN MA NAN, Aang ja 
SK, aa PENA nga pa pe : ra 


F1 hr Ta Aa Ae, (nata gz 


3 


22 


Hen 
iga 


Kiat, EP SN ng 


3938. Dari Jabir, ia berkata: "Kami bersama Nabi saw. di pepe- 
rangan Dzatir Riga'. Ketika ami sampai pada pohon yang rindang, 
kami meninggalkannya untuk Nabi saw. Lalu datanglah seorang laki- 
laki musyrik, padahal pedangnya Nabi saw. tergantung di pohon itu. Ia 
mencabut pedang itu, lalu bertanya kepada beliau: "Engkau takut ke- 
padaku". Beliau menjawab: "Tidak". Ia bertanya: "Siapakah yang akan 
menghalangi kamu dari padaku?" Beliau menjawab: "Allah". Kemu- 
dian sahabat-sahabat Nabi saw. menakut-nakuti dia. Dan shalat telah 
dikumandangkan, lalu beliau shalat dengan salah satu kelompok dua 
rakaat. Kemudian mereka mundur, dan Nabi shalat dengan kelompok 
yang lain dua rakaat. Maka beliau shalat empat rakaat dan orang- 
orang shalat dua rakaat". Abu Bisyr berkata: "Nama laki-laki itu jalah 


Ghaurats bin Harits, ia ikut berperang pada peperangan Muharib 
Khashafah", 


33 jae 


IE Winata ta AI M2 EA ga ya 


40 


EN JA EA SI 
Pe AN EA HS PAP aa 


jaan PENA Aa 


3939. Dari Jabir, Kami pernah bersama Nabi saw. di Nakhl, lalu 
beliau menunaikan shalat Khauf. Abu Hurairah berkata: "Saya ber- 
sama Nabi saw. menunaikan shalat Khauf pada waktu peperangan 
Nejd". Abu Hurairah datang kepada Nabi saw. pada hari peperangan 
Khaibar. 


2194 ug on ?5 5 (6 
29 EP) NE YpLAN KB Pa vb 


NAK A2 5 3 4 
TEMA ARA NA PAN 

3 3, Kn 2 ana a83 3 3 
KKNI 2 2 SAP 


NT NO Para 


BAB 


PEPERANGAN BANI MUSTHALIO, BAGIAN DARI BANI 
KHUZA'AH, ATAU PEPERANGAN MURAISP'. IBNU ISHAO 
BERKATA: "PERANG ITU TERJADI PADA TAHUN ENAM". 
MUSA BIN 'UOBAH BERKATA: 'PADA TAHUN EMPAT". 
ZUHRI BERKATA: 'BERITA BOHONG TERJADI PADA 
PERANG MURAISI" 


Take BA 3 Ya Kan Erat 
ra ES Wal #31 enak 


404 





7, 


c Ta an pe APA 
an saja NE GP AI 

Al dad Jaw) 9073 BG Ip SES Ii 
sistensn gear S3 gadis 4 an Fara 


. 


PEN KEPRI REI Kes 
Its 


3940. Dari Abu Sa'id al Khudriy, ia berkata: "Kami keluar ber- 
sama Rasulullah saw. pada peperangan Bani Musthalig. Kami mem- 
peroleh sebagian dari tawanan Arab. Kami tertar'x kepada wanita dan 
hidup membujang (tanpa isteri) adalah sangat bera, hagi kami. Kami 
menyukai 'azl (mencabut penis dari vagina pada saat “gasme), maka 
kami menghendaki 'azl. Kami berkata: "Kami melakukan 'azl, sedang 
Rasulullah saw. ada di antara kami sebelum kami bertany: kepada be- 
liau". Lalu kami bertanya kepada beliau tentang hal itu, aka beliau 
menjawab: "Tidak ada dosa atas kalian untuk tidak melikukan(nya). 
Tidak ada satu jiwapun yang (dianggap) ada sampai hari Kiamat me- 
lainkan jiwa itu telah ada (lahir ke dunia)". 


13213 


di dual Joe TAU Sp 5 TARAKAN 
endah DANG Sea sar 


5 


ah An SEN NANGA PE SI obati 
AAA MO TA GAP Greg RA Ang ba 
RA DA is 15 dbeka Jaa 


. ed 
- 


DATA Ha ops Ye Sa AG SI $ G3 Ba JS 


#: 


4 


— 405 


0 Pogba UR PAN Ateh La 4, 
(SA NAS ELSA AE) 
P3 - 


NE ANA Ta NA 3 
ANTA Led ATC KAP 
Ag alan Jo AU 


3941: Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Kami berperang ber- 
sama Rasulullah saw. pada peperangan Nejd. Ketika beliau menjumpai 
teriknya tengah hari, sedang beliau berada di lembah yang banyak po- 
hon berdurinya, maka beliau berhenti di bawah sebuah pohon. Beliau 
bernaung di sana dan menggantungkan pedangnya. Lalu orang-orang 
berpencar untuk bernaung di pohon. Pada saat kami seperti itu, tiba- 
tiba Rasulullah saw. memanggil kami. Maka kami datang, tiba-tiba ada 
seorang Arab badui duduk di hadapan beliau, lalu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya orang ini datang kepadaku di kala aku tidur, ia 
mencabut pedangku. Lalu aku terjaga, sedangkan ia berdiri di atas ke- 
palaku seraya mencabut pedangku dalam keadaan terhunus". Orang 
badui itu bertanya: "Siapakah yang akan menghalangi kamu dari 
padaku?". Aku menjawab: "Allah". Kemudian ia memasukkan pedang 
ke dalam sarungnya dan duduk, maka inilah dia. Jabir berkata: "Rasu- 
lullah saw. tidak membalasnya". 


112 3 
Ab 29 ol 
BAB 
PEPERANGAN ANMAR. 
KEC SIS Were JI PAS MY 


.-. 


P, p Fa 


» 19 ki 2 AA bek eU Pa - 
Cerpa da Jen 3315 23 indde al 


2 - 


406 





P- “2 . 
& ep az - 213 
- .. 


2 


3942. Dari Jabir bin Abdullah 
Al Anshariy, ia berkata: " 
A ih . y, 1a ta: "Pada peperangan 
: daa saya melihat Nabi saw. shalat di atas untanya sera 
'adap ke arah timur, yaitu shalat sunnah". Mi 


1 


7 P Pe: 
MY badan 


BAB 
BERITA BOHONG. 


Lu. , 
G7 KA Tanya Gea TPP Can rp 
sh Agan Pe HD Er aer 
e Se AK, API Tit LAILA 
era » MN Dima ng Ale Au 
PD ABA LL KAIN Ora AN nyang 
PAR &— 19 bela aul dan du Aa Kana 
5 P AAS PA Jaa 1g 
Tn PEP bejana Eng UE 
.. PPA Pa PN DA NET PPP, san 
2 Aap Inhu Ipa) CA 
Brad eta IilgcragA NI 219 3AI An yh 46 
DA eng 2, PA BI KS Odi 
Aga PAN , Pir 141 41 uv , Png oi 
Ie DA AREMA 
Heni Ja Akal OS AA AN Sop 
2 Jd TA La tai LG. 90 : 2. aa 
aa Gd ig EA JASA 
BA Ta ) ,o0 : .. “3g - 
SE hr Landa dn, JLN te 2123 


my NN KAN 10 AN, 
S Ia sam IA BIA aan 
g “(UV 


407 





JKN NS IE SEA 3 
LA sih IA ES AP NL2G 
JB pakta | Dana A9 kdc 

SBI BA 
maap 23 Us ai Sea, Li 
Hnckvenpaa: pn, ee TA, 
PN Katon Bai PAN Ke 
vaANP HB ab LA za 1 
au TAN BAN Si 
Tampa as BEE A3 
Aas ANN KN Kat 
AG :A 3 Pena JT ema) png 
SAR oa JENY 
buba . Dean lt 3 
Hg KP Pn GE PER 
KACA KA INA Re Tag 


Lane se ra IL IA” 


Ha Me SAN ip 


“408 





IE JASA ASN NS, FAar, 


Fa LS (Ah Hat 
2122803 Pisan Sia Pa LS Eno 
IBI Par 21 3 s1 8 3“ aura 5 
Sp 22 ANN AS gn 4 
Ta 3 


Ta pan : ym Sen BAN 
(EPA 2 Tag (BIA, Nda 
PAN ep Lena YA En ATM 
BEE ye Jk 

» EM Aa 

Kyi K3 aah 3 CL 
LAN Yo SER NS ENG 
93 HENNA YA 3 beda jail | 


ISA Onde SAI A32 183 
HN Sir YES SN LT (aa 


SEN Pena Td YA 


Lp PENA $5 
| sa. 01. 27 Te : 
1 mela Keaslian YAA TI 


Sam NS yana YES Hakan 


ANT oi na agate A1 000982 120 BAN 
AA, PA jpn LA MEanyato 3. AN 


Es 1 PA GL ah N ag ar Pa na 
CINA AIA, AAN 
TIA, ana co & Bak PE Lara Aga NA 
SEN ON IP abis KAIN TEE 
af P Pra P. Te pl go 00 0 


s Ban KL 110 Ta Ar atm. 
AN PE ALY iaalsl GA 
" 2... 212 4 PN Lea tot 3 Pa Ip 36111 3 Na 
Ketidak been J3 aa Lani Ui Sia 
12X “9 A2 KAI s9 39 Pai data 
Li dan SE WA 


9, An e 


912100 ah pen GILA NI La 21 21 


Is RA DC NE SEL 3, 
BR SA YA 
PA AAN SAN SR 
SE SN IT ISA MB K5 AE 


2 oo Mi "12 £. A0 Uu , 
SEN GEA NIAS Ande A2 at 
PI 9 ja PA #y 2. PETA Z 
KAK UDANG HA KA GS 

t. $ Ap yaa G7 ye ah 
AE NN PN Sis dn 


PPAT We hn On TA PA 21003 9 3 416 
SAE en PE SIT Me Cas JL 


410 





KE 23 Ea) IE EN " 4 sis a Kd « 
HANYA NE IE ALA sa 


22149 


PEN Sa pasa Pat Padangan A2 
Hah Oter 3259 Kabul II IE A5 


1g £ 1 90 
CB EA Be et gi 


LNG FATE RAISA) JEMENG AA 
PALA 2.03 Kang AL, 1D 031 9190 
ES Aa BANI AIR Bel sedan 


- 
. - 


Ipak WE IL CENASN AN AA 
s# 4 So ji 0 - 211291, nu Sar 3 
Iwasg Ba la Ur Due is Ganda dll 
10, NINA KL LK AN AL Ao NI 
SEN AAN ANE ASIA 
“4 . PIN ARI LA 
Au, Pria al, IN 8 PASI. Oa al 
ed 

3d KN Ad p. Ka IPx, - 

SA AN 
KN AGS IL KAKI AA aan hat 
LA 3 RENA 
BIN Kya Hala Aa ya Da yAde AU A2 


NA, 2129 
POP ar POE MEN DAA AU 
Pa ade oa "SK SN 9 2 mp 
AT aj Fs tari 2. 
Synrob - jas 


Na 

GEN JA JEEMEL MNG JAN ya KE GAN AS 

TA AN AE hal SEN II, 

HE HPN PA TA PU IU 
e 

411 





PL 


PA ATI 


59 PA 
GA Sea aya 
A3 — Dr AG, Uas 


PIN ELA "ed Aa Isa LX 


B9. Fotep Ma PIL Jan a43 SD 
SIR NISN ea 
ARI Sa BEN ee AAA 
RIS AA Maba K3 A3 353) 
OA nan CN ARTA 
SEA Aa SAN 
ks g- Ng Lane Bag 


900 


Pipa KE jadi Aan NE 
3g 039. pepe 140 AAA 2 Iga p “5 18 : IG 
2G G3 AA REK APN: AYU 
Sg PAGI Pa Ap 
br Yz P ETolreh 14 
KAA piT 25 IA 3 Ca Dah 
Manage KANE 
LNG Ya 2 Ar GI, Iisa aan 
aan gas Page 1015 FE la 


rd 


412 





911 SG, A5 NN Aa Pa Tara Co 429 
Ta 19 Kaka Sa hm Unle Adek 
SN S3 Hans agan A3 Genta 


ea DO KEB Elia 
Da Asta I BAE. LGA ta 
PN Eng Fei HS KAK: 
Sana, en 
AT PA NG CAN TIP KAA EP 
HB GA IS EA TAU 


ara 04 aa Part 2 IP Ha 
IE, SE 4 Ke kal dajutasi 


S3 Kie dada, NI AA 
DE TEA SARA KO re 
Linda KEPANG Pera G 


Ga PASANG NA n Tp aja HPa la 
pk GG 2 Ba Ladata Hen n r 


4 NA P 7 1... SL 

1 HA IN Sia paha Z 155 3 

Aan ASN la AAA, SL 
PAN PA UG PIA Besi Pa 


413 


ebeg KE AN KS TH LA AS ha 
Ran ham Ana. PAKA sedsa 


... .. 


2 sad AA BASIS ds 1946331 JARAN, 1 "Ta 


Jua 
ta 9 


(Sigra Dai M BIMA 1g 


Jadid LP IE en 


kail aadg oa ea Dena 2 


te 


PPAP LA AA P3 14 b-PP, 
SY A N Paha He. GAS KI 


KE Gt 51 Ta eta Si 3S Ia Kena bak 23 
PTE Kal ika 2 
rr PN Na Pa asi 


(5 Para 


KIE pai Pata AP 
6? NK 33 Bana ban rr 

ee JIE IG Jai basket 

26 ENG Naa 


» 
0000 


IKA LN ET: 1 SIS 


bak SAE GB Iala aNi 


P3 


jngn Pe MEME gen Pa 1 


? 


SEN AE si ALA Gi ba .. NA tp Pp 


. 


414 





PAS BN AI JA 
SATA AI 15 Hinah 259 G4 Kas 
38, Ep ale aa Sae EN gan IS 4 Ja 
Jah neon AE ITA paus 
S8 ang, Ss IA nata ME 
Hei ga ANE SIT emang 
D Jade eah an Se, GEN Led 
aa TN AAA KENA nisa | 
Passesia, Mnegaan Peenat 
Sin Hias salsa PER PAN ROTI 


ANA Ita Ben Sab n3ne AN 23, 4 aa 
e AI Ka 


: ena SNN MG 
» AA ym 3 Ne Pealt 143 Gap 


3943. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Ketika Rasulullah saw. hendak 


| bepergian, maka beliau mengundi di antara beberapa isterinya. Siapa 
| saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka Rasulullah saw. 


pergi dengan dia". 'Aisyah berkata: "Beliau mengundi diantara kami 


| dalam suatu peperangan yang dihadiri, lalu keluarlah undianku. Maka 
| aku pergi bersama Rasulullah saw. setelah turunnya ayat Hijab. Aku 
| diangkut dan ditempatkan di dalam sekedup, lalu kami berangkat. Se- 
| hingga ketika Rasulullah selesai dan kembali dari peperangan itu, dan 


415 





(ketika) kami sudah mendekati kota Madinah untuk kembali, maka 
beliau mengumumkan pemberangkatan pada malam hari. Aku berdiri 
di saat mereka mengumumkan pemberangkatan, lalu aku berjalan se- 
hingga melewati para serdadu. Ketika aku selesai buang air besar, aku 
datang ke barang bawaanku. Aku menyentuh dadaku, tiba-tiba kalung- 
ku yang terbuat dari manik-manik Dhifar telah putus. Aku kembali 
untuk mencari kalungku, lalu pencarian itu menjadikan aku tertahan". 
"Aisyah berkata: "Dan datanglah sekawanan orang yang mengikatkan 
barang bawaan (pada unta)ku. Mereka mengangkut sekedupku dan 
mereka meletakkannya di atas untaku yang semula aku tunggangi, dan 
mereka mengira bahwa aku berada di dalamnya. Orang-orang wanita 
pada waktu itu berbobot ringan, mereka kurus dan tidak terbalut de- 
ngan daging, mereka hanya makan secukupnya. Maka sekawanan 
orang itu tidak merasakan ringannya sekedup di saat mereka meng- 
angkat dan mengangkutnya, sedang aku adalah gadis yang masih muda 
belia. Lalu mereka membangkitkan unta dan berangkat, sementara aku 
baru menemukan kalungku setelah para serdadu berlalu. Aku datang 
ke tempat persinggahan mereka, namun di sana tiada seseorangpun 
yang memanggil maupun menjawab. Aku menuju ke tempat per- 
singgahanku semula, dan aku mengira bahwa mereka akan "kehilangan 
aku, maka mereka akan kembali kepadaku. Pada saat aku duduk di 
tempat persinggahanku, mataku mengantuk lalu tidur. Dan Shafwan 
bin Mu'aththal as Sulamiy adz Dzakwaniy berada di belakang para 
serdadu, ia datang pagi hari di dekat persinggahanku. Ia melihat sosok 
seseorang yang sedang tidur, lalu ja mengenaliku setelah ia melihatku. 
Ia melihat kepadaku sebelum (turunnya) ayat Hijab. Maka aku terjaga 
sebab ucapan istirja'nya. (INNA LILLAHI WA INNAA ILAHI 
RAJI'UN), yaitu di saat ia mengenaliku, lalu aku menutup wajah de- 
ngan jilbabku. Demi Allah, kami tidak mengucapkan satu kalimatpun. 
Dan aku tidak mendengar satu kalimatpun dari dia selain ucapan 
istirja'nya. Ia turun, hingga ia meriderumkan untanya, lalu ia menginjak 
kaki depan unta itu. Aku berdiri dan menungganginya, lalu ia me- 
' nuntunnya, hingga kami sampai kepada para serdadu pada saat terik- 
nya waktu dhuhur, dan mereka sedang berhenti" "Aisyah berkata: 
"Binasalah orang yang binasa. Orang yang merekayasa berita bohong 
adalah Abdullah bin Ubay bin Salul". "Urwah berkata: "Saya diberitahu 
bahwa berita bohong itu disiarkan dan dibicarakan di dekatnya (Ibnu 


46 





Ubay), lalu ja mengakui, mendengarkan dan m Ma 
kata lagi: "Para pembawa berita bohong itu Kenangan Petakan 
Spa memakan Hassan bin Tsebit, Misthah bin Utsatsah dan Hamnah 
inti Jabsyi bersama orang-orang yang lain. Aku tidak mengetahui mere- 
pangaa bahwa mereka adalah sekelompok orang sebagaimana firman 
Sisa Pemapanna orang yang merekayasa hal itu adalah Abdullah bin 
aan :. Urai berkata: "'Aisyah tidak ingin Hassan dicerca di 
pannya, dan 'Aisyah mengatakan bahwa Hassan ialah orang yan 
pernah berkata: "Sesungguhnya ayahku, ayahnya dan Saa eka mda 
sebagai pemelihara bagi harga diri Mubammad dari kamu sekalian" 
Aisyah berkata: "Lalu kami tiba di Madinah dan aku sakit sclama satu 
bulan semenjak aku tiba. Orang-orang hanyut oleh ucapan para pembawa 
Lanang kena Ientaaa eo itpun dari semua itu. 
Na an 
engan saw. seperti yang pernah aku lihat ketika aku sakit. - 
: saw. banya masuk kepadaku, memberi salam, lalu bertanya: 
Bagaimana keadaanmu?" kemudian beliau berpaling, maka hal itulah 
yang membuatku ragu. Aku tidak tahu-keburukan (yang terjadi), bin, 
aku keluar pada saat aku mulai sembuh. Aku keltar bersama Ummu 
Misthah ah menuju arah luar kota (Madinah), yaitu tempat kami Henna 
air besar. Kami tidak keluar kecuali dari satu ,malam ke apa 
Large al wenandeamunwerigen menugaer bantaran 
di dekat rumah-rumah kami". 'Aisyah berkata: “Tata cara hidup 
kami (seperti) cara hidup orang-orang Arab kuno saat ke luar kota ' 
(Madinah) menuju tempat buang air. Kami mendapat kesulitan untuk 
NN ea 'Aisyah berkata: 
2 pergi bersama Ummu Misthah -ia adalah puteri Abi Ruhm bin 
ga ar Abdi Manaf, dan ibunya ialah puteri Shakhr bin ' Amir 
An an hah bin 
an in bin Muththatib-. Lalu aku dan Ummu Misthah pergi 
arah rumahku, ketika kami selesai dari buang air. Kemudian Ummu 
Mata agan baju bulunya seraya berkata: "Celakalah Misthah". 
berkata kepadanya: "Buruk sekali apa yang kamu kstakan, 
apakah kamu menceera seoctng Iolaki yang pernah ikat rta pada petsag 
mani pOmlanasgi Oh perempuan yang masih lugu, cagkau belum 
tanya: " Ir ucapannya (Misthah)". 'Aisyah. berkata: "Aku ber- 
ya: "Apakah yang ia ucapkan?”. Maka Umu .Misthah menceriterakan 


417 






































smbawa berita bohong kepadaku". 'Aisyah berkata: "Lalu 

ban Ba Ketika Es kembali ke Aa aa 
. masuk kepadaku dan mengucapkan salam, kemudian liau 
bertanya: "Bagaimanakah keadaanmu?". Aku berkata kepada beliau: 
"Apakah engkau mengizinkan aku untuk datang kepada kedua orang 
tuaku?". 'Aisyah berkata: "Aku ingin meyakinkan berita itu dari mereka 
berdua". "Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. mengizinkan aku, lalu 
aku bertanya kepada ibuku: “Wahai ibu, apakah yang sedang diperbin- 
cangkan orang-orang?". Ia menjawab: "Wahai anakku, anggaplah (urusan 
itu) ringan bagimu. Demi Allah, sedikit sekali ada scorang wanita cantik 
jelita di sisi scorang laki-laki yang menyintainya, sedang ia mempunyai 
beberapa madu (isteri suami) melainkan mereka banyak memperbincang- 
kan aibnya". Aku berkata: "Maha Suci Allah, apakah orang-orang benar- 
benar memperbincangkan hal ini?” Lalu aku menangis sejak malam itu 


H4 


kemudian pagi harin aku menangis". ' Aisyah berkata: "Dan Rasulullah 
saw. BN TAN Gia Abi Thalib dan Usamah bin Zaid di saat wahyu 
terhenti. Beliau bertanya dan minta naschat kepada mereka berdua 
'tentang menceraikan isterinya". "Aisyah berkata: "Adapun Usamah me- 

kepada Rasulullah saw. akan sesuatu yang ja ketahui, yaitu 


bebasnya isteri belisu,- dan apa yang ia ketahui dalam hatinya. Maka | 


Usamah berkata: "Isterimu, kami tidak mengetahui selain kebaikan(nya)”. 
Adapun "Ali berkata: "Wabsi Rasulullah, Allah tidak memberi ke- 


wanita, i menyetujuimu". Lalu Rasulullah saw. memanggil 
Na aa ara "Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu 
.yang: meragukanmu". Barirah berkata kepada beliau: "Demi Dzat yang 
mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak pernah melihat 
sesuatu padanya yang dapat aku cerca sama Sekali, selain bahwa dia 
adalah gadis yang inasih muda belia. Dia tertidur melalaikan adonan 
keluarganya, maka datangiah seekor kambing lalu memakannya - Aisyah 
berkata: “Rasulullah saw. bangun dari tidurnya, lalu menuntut dalih 

p Abdullah bin Ubay bin Salul, sedang beliau berada di atas mim- 
bar. Belisu bersabda: "Wahai sekumpulan orang-orang Islam, siapakah 


yang dapat memberikan dalih dari seorang lelaki yang telah mendatang” 


kesusahan (fitnah) pada isteriku?, Demi Allah, saya tidak pernah mc- 
ai ash an tama Sungguh mereka telah menyebut 


8 





nyebut seorang lelaki (Shafwan bin Mu'aththal) yang aku tidak pernah 
tahu selain kebaikan(nya). Ia tidak pernah masuk kepada keluargaku 
melainkan bersamaku". 'Aisyah berkata: "Lalu berdirilah Sa'd bin . 
Mu'adz, yakni saudara Bani Abdil Asyhal. Ia berkata: "Wahai Rasu- 
lullah, saya dapat memberikan dalih kepadamu. Scandainya ia dari ka- 
bilah Aus, maka saya akan penggal lehernya. Namun seandainya ia dari 
teman kami, yakni dari kabilah Khazraj, (hendaklah) engkau meme- 
rintahkan, niscaya kami melaksanakan perintahmu". 'Aisyah berkata: 
"Lalu berdirilah seorang lelaki dari kabilah Khazraj-Ummu Hassan ada- 
lah puteri paman lelaki itu, lelaki itu ialah Sa'd bin 'Ubadah pemimpin 
Kabilah Khazraj". ' Aisyah berkata: "Sebelum peristiwa itu ia adalah sc- 
orang lelaki yang saleh, tetapi ia terbawa oleh kekerasan wataknya. Ia 
berkata kepada Sa'd (bin Mu'adz): "kamu berdusta, Demi, Allah kamu 
tidak boleh membunuhnya dan kamu tidak mampu untuk membunuhnya. 
Seandainya ia berasal dari kelompokmu, niscaya kamu tidak suka ia 
dibunuh". Maka Usaid bin Hudlair berdiri ia adalah keponakan Sa'd bin 
Mu'adz dari garis ayah-, lalu ia berkata kepada Sa'd bin 'Ubadah: "Kamu 
berdusta, Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Sesungguhnya 
kamu adalah munafik, kamu bertengkar untuk orang-orang munafik". 
"Aisyah berkata: "Maka bangkitlah dua kabilah itu, yakni Aus dan 
Khazraj, sehingga mereka hendak saling membunuh, padahal Rasulullah 
saw. berdiri di atas mimbar". "Aisyah berkata: “Rasulullah saw. senan- 
tiasa melerai mereka, sebingga mereka dan beliau sendiri terdiam. 
?Aisyah berkata: "Lalu pada hari itu aku menangis sehari penuh, air mata- 
ku tidak terhenti dan aku tidak dapat tidur 'Aisyah berkata: “Dan pada 
pagi harinya kedua orang tuaku berada di dekatku, sedangkan aku mc- 
nangis selama dua malam satu hari, air mataku tidak terhenti dan aku 
tidak dapat tidur. Sehingga aku mengira bahwa tangisan itu merctakkan 
hatiku. Pada saat kedua orang tuaku duduk di dekatku dan aku sedang 
menangis, maka seorang wanita Anshar mohon izin kepadaku. Aku 
mengizinkannya, lalu ia duduk sambil menangis bersamaku". "Aisyah 
berkata: "Ketika kami dalam keadaan (menangis) itulah, Rasulullah 
masuk kepada kami, lalu beliau mengucapkan salam dan kemudian du- 
duk". 'Aisyah berkata: "Beliau tidak duduk di dekatku semenjak dikata- 
kan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Sungguh beliau terhenti sc- 
lama satu bulan, tidak mendapatkan wahyu sedikitpun tentang diriku". 


419 





'Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. mengucapkan syahadat di saat 
'duduk, kemudian beliau bersabda: "Adapun sesudah itu wahai 'Aisyah, 
sesungguhnya telah sampai kepadaku ini dan itu. Jika memang engkau 
bebas, niscaya Allah akan membebaskanmu. Namun jika engkau telah 
jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka mintalah ampunan kepada Allah 
dan bertaubatlah kepada-Nya. Karena sesungguhnya ketika seseorang 
mengakui (dosanya) kemudian bertaubat, niscaya Allah menerima 
taubatnya". "Aisyah berkata: "Ketika Rasulullah saw. selesai dari pem- 
bicaraannya, maka terhentilah air mataku, sehingga aku tidak merasakan 
sctetespun. Lalu aku berkata kepada ayahku: "Jawablah apa yang di- 
ucapkan oleh Rasullullah tentang diriku". Ayahku menjawab: “Demi 
Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah 
saw." Kemudian aku berkata kepada ibuku: "Jawablah apa yang di- 
ucapkan oleh Rasulullah". Ibuku menjawab: "Demi Allah, aku tidak tahu 
apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah saw". Maka aku berkata: 
- “Padahal aku adalah gadis yang masih muda belia belum banyak mem- 
baca Al Our'an: "Demi Allah, sungguh aku tahu kamu mendengar ceri- 
tera ini, sehingga menancap di dalam hatimu dan kamu mempercayainya. 
| Sungguh seandainya aku berkata bahwasanya aku bebas, tentu kamu 
tidak mempercayaiku. Dan scandainya aku mengakui sesuatu kepadamu, 
tentu kamu mempercayaiku, padahal Allah mengetahui bahwa aku bebas. 
Demi Allah, aku tidak mendapatkan satu perumpamaan melainkan ayah 
nabi Yusuf di kala ia berkata: "Maka kesabaran yang baik itulah (kesa- 
baranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa 
yang kamu ceritakan". (Yusuf: 18). - 
Kemudian aku beralih dan berbaring di atas tikarku. Allah mengetahui 
bahwa saat itu aku bebas, dan Allah adalah yang membebaskanku. Te- 
tapi aku tidak menyangka bahwa Allah menurunkan wahyu yang ter- 
baca (tertulis) tentang kcadaanku. Sungguh keadaanku menurut pera- 
' saanku adalah lebih hina (tidak selayaknya) untuk difirmankan oleh 
Allah, namun aku mengharapkan Rasulullah saw. bermimpi dalam 
tidurnya bahwa Allah membebaskan aku. Demi Allah, Rasullullah saw. 
tidak meninggalkan tempat duduknya, dan tidak sescorangpun dari peng- 
' huni rumah yang keluar, sehingga (wahyu) diturunkan kepada beliau. 
Maka mulailah beliau merasakan kelelahan, sehingga beliau me- 
ngucurkan peluh bagaikan butir-butir mutiara, padahal waktu itu mu- 
sim dingin. Demikian itu dikarenakan sangat beratnya firman yang 


420 





diturunkan kepada beliau". "Aisyah berkata: "Maka bergembiralah Rasu- 
lullah saw. seraya tertawa. Kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh 
beliau jalah: "Wahai 'Aisyah, adapun Allah sungguh telah membebas- 


“ kanmu". 'Aisyah berkata: "Lalu ibuku berkata: "Bangkitlah kepada be- 


liau". Aku menjawab: "Tidak, aku tidak akan bangkit kepada beliau, ka- 
rena sesungguhnya aku tidak akan memuji melainkan kepada Allah". 
?Aisyah berkata: "Allah menurunkan ayat "INNALLADZIINA JAAUU 
BIL IFKI 'USHBATUN MINKUM '". (Sesungguhnya orang-orang yang 
membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga). (An 
Nuur, 11 sampai sepuluh ayat). 
Kemudian Allah menurunkan ayat ini tentang kebebasanku". Abu Baka 
ra -ia dahulu memberi nafkah kepada Misthah bin Utsatsah karena hu- 
bungan kekerabatannya dan miskinnya-: berkata: "Demi Allah, saya tidak 
akan menafkahkan apapun kepada Misthah selamanya, setelah apa yang 
pernah ia ucapkan terhadap 'Aisyah". Maka Allah menurunkan ayat 
"WALAA YA'TALI ULUL FADLLI MINKUM" (Dan janganlah 
orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu 
bersumpah bahwa mereka (tidak) akan. memberi bantuan kepada kaum 
kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah 
pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?. Dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). (An Nuur:22). 

Abu Bakar berkata: "Benar, Demi Allah, aku senang Allah memberi am- 
punan kepadaku". Lalu ia mengembalikan nafkah yang semula ia berikan 
kepada Misthah, dan ia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mengam- 
bilnya lagi selamanya". ' Aisyah berkata: "Rasulullah saw. bertanya ke- 
pada Zainab binti Jahsyi tentang keadaanku. Beliau bersabda kepada 
Zainab: "Apakah yang kamu ketahui atau yang kamu lihat?". Ia men- 
jawab: "Wahai Rasulullah, aku memelihara pendengaran dan pengli- 
hatanku. Demi Allah, aku tidak mengetahui melainkan kebaikannya". 
?'Aisyah berkata: "Dialah (Zainab) di antara isteri Nabi saw. yang me- 
ngungguli aku, lalu Allah melindunginya dengan kesalehannya". ' Aisyah 
berkata: "Jadilah saudara perempuannya, yakni Hamnah bertengkar de- 
ngannya. Maka binasalah ia bersama orang-orang yang binasa". Ibnu 
Syihab berkata: "Inilah ceritera dari segolongan orang yang sampai ke- 
padaku". Kemudian 'Urwah berkata: "” Aisyah berkata: "Demi Allah, se- 
sungguhnya lelaki (Shafwan) yang dituduh dengan apa yang dituduhkan 


421 


kepadanya berkata: "Maha Suci Allah, Demi Dzat yang diriku dalam ke- 
kuasaannya, sama sekali saya tidak pernah membuka tabir (tempat mem- 
buang air besar) wanita". ' Aisyah berkata: "Kemudian sesudah peristiwa 


itu ja gugur di jalan Allah". 


BTA IS KEL Id JEI6 5,2 Iseyath 
39 


Sa 


, NI Na 
Na gp KA RA ne sai 
28 Ka ti “4 Ta HAN KE kr | ni OP 


aan OA Sasana, SA Se 


3944. Dari Zuhriy, ia berkata: "Walid bin Abdul aa pernah ber- 
tanya kepadaku: "Apakah sampai kepadamu peng eanya Ali Mn 
orang-orang yang menuduh (berzina) terhadap 'Aisyah?". Aku menjawa 
"Tidak, tetapi dua orang lelaki dari kaummu berceritera kepadaku, yaitu 
Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Bakar bin Ijasengnyan bin 
Harits, bahwasanya "Aisyah ra. berkata kepada mereka berdua: "Ali me- 


nyerah tentang keadaan dirinya (' Aisyah)". 


pb r Ie HN pong Y110 
KS SS asu Si eGETas 


Ha 


Pa 2x 02 
Sa Legi Lg (AB Ja an YAA 
Eraa He NG Sya Kragan 2. dal 6 


2) 
39 


& 
AN 
“ 


. 


5 


422 


s1 Ae Kang je Pesen ge 





(ea 3 2415 PMA SANG, ES 
ESA aa AGE GI 


dh) nh 


mag NET Fendi Ai Aa 
2S ARI HENNA jala 
NG Naba 
NI na DIES EI GAIE IK #4 
AE en EA Ailgi A 6 Dan 


KA Le M0 TAG CA Ya ri, 
: da 4 PANEN AT 


3945. Dari Ummu Ruman ibunya "Aisyah ra., ia berkata: "Pada saat 
saya dan 'Aisyah duduk, tiba-tiba ada seorang wanita Anshar masuk se- 
raya berkata: "Allah berbuat (sesuatu) terhadap si Fulan dan Allah ber- 
buat (sesuatu) terhadap si Fulan lainnya". Lalu Ummu Ruman bertanya: 
"Apakah itu?". Ia menjawab: "Anakku termasuk orang-orang yang men- 
ceriterakan berita (bohong) itu". Ummu Ruman bertanya: "Apakah itu?". 
Ia menjawab: "(berita) demikian itu". "Aisyah bertanya: "Rasulullah saw. 
sudah mendengarnya?". Wanita itu menjawab: "Ya". Ia bertanya: "Dan 
Abu Bakar?". Ia menjawab: "Ya". Lalu ia terjatuh pingsan, ia tidak 
siuman melainkan (hanya) demam dengan disertai menggigil. Maka aku 
menaruh pakaian di atas (tubuh)nya, lalu aku menyelimutkannya. Nabi 
saw. datang dan bertanya: "Bagaimanakah keadaannya ini?". Aku men- 
jawab: "Wahai Rasulullah, dia terserang demam dengan disertai meng- 
gigil". Beliau bertanya: "Barangkali mengenai berita (bohong) yang di- 
perbincangkan itu?". Ia menjawab: "Ya". Kemudian ' Aisyah duduk dan 
berkata: "Demi Allah, seandainya aku bersumpah, niscaya kamu tidak 
mempercayaiku. Dan seandainya aku mengatakan(nya), maka kamu tidak 


423 


menerima dalihku. Perumpamaanku adalah bagaikan nabi Ya'gub dan 
putera-puteranya. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya ter- 
hadap apa yang kamu ceritakan". Ummu Ruman berkata: "Beliau ber- 
paling dan tidak mengatakan apapun. Lalu Allah menurunkan (ayat ten- 

tang) dalihnya. 'Aisyah berkata: "Hanya dengan memuji kepada Allah, 
bukan dengan memuji kepada seseorang dan bukan dengan memuji ke- 


padamu". 
an WAH ES Al 33 Ce aa 
at. Aan. ye Nia IE, 


.. 
292 


Maap YME Ea NG 


3946. Dari ? Aisyah ra, Bahwa ia pernah membaca ayat "IDZ 
TALAOOAUNAHU BI ALSINATIKUM". (Ingatlah di waktu kamu 
.menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut). (An Nuur, 15). 

"Aisyah berkata: "Arti kata "Al Walg (Taligu)" ialah berdusta”. Ibnu Abi 
Mulaikah berkata: "Ia lebih mengerti (arti ayat) itu dari pada yang lain- 
nya, karena hal itu diturunkan tentang dirinya". 


,. 


Ny" 


| Aga Lha) Sa Salin UV 


Kan Jan Sawan deg KANE era 


- 
02, 20 ( 


alah 355p AYAT TKA Pepe 


# 


0 


Ia: PN KETAT NYA 


Kat Lv AF 7 
“Wali Ga AAN Jae Ca 


3947. Dari Hisyam, Ayahnya berkata: "Saya pernah mencerca Ha- 
san di depan ' Aisyah, lalu ia berkata: "Janganlah kamu mencercanya, ka- 


424 





rena sesungguhnya ia pernah menghalau (senjata) dari Rasulullah saw." 
"Aisyah berkata: "Ia pernah mohon izin kepada Nabi saw. di dalam me- 
merangi orang-orang musyrik". Beliau bertanya: "Bagaimanakah dengan 
kekerabatanku?". Ia (Hasan) menjawab: "Sungguh aku akan mengeluar- 
kan engkau dengan hati-hati dari mereka, sebagaimana sehelai rambut 
dicabut dengan hati-hati dari adonan roti". 


Lema YAN 
Bear AG 


“ 
3948. Dari Hisyam, Ayahnya berkata: "Saya pernah mencerca 


Hasan, ia adalah termasuk orang-orang yang banyak memperbincangkan 
(berita bohong) atas "Aisyah". 


72 


GE AE Jala IE ha an ANAA 
SEL RAN AS Blah MN EA Es 

SEA 
PE Pa an AE ai Kep PUN 
Beam Hsenata 4 NI 
SN 3 MATI G3 BE IAI 
Kla NATA NTP Pa 2G 
S5 En Gi SMAN IG, liga 
A1 TEWITATYWA 


425 


3949. Dari Masrug, ia berkata: "Kami pernah masuk kepada 
"Aisyah, sedang di dekatnya ada Hasan bin Tsabit menyanyikan syair 
dengan menuturkan rayuan dalam bait-baitnya". Hasan berkata: "(Dia itu) 
wanita yang menjaga kehormatan lagi sopan, ia tidak dituduh dengan 
kebimbangan, dan ia lapar di pagi hari (kosong) dari daging wanita-wa- 
nita yang lalai". Lalu "Aisyah berkata kepadanya: "Tetapi kamu tidaklah 
seperti itu". Masrug berkata: "Maka saya bertanya kepada ' Aisyah: "Me- 
ngapakah engkau mengizinkan dia masuk kepadamu?, padahal Allah ber- 
firman: "WALLADZII TAWALLAA KIBRAHU MINHUM LAHU 
»ADZAABUN ADHIIM" (Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab 
yang besar). (An Nuur, 11). 

Kemudian ' Aisyah menjawab: "Siksa manakah yang lebih keras dari pada 
kebutaan?". 'Aisyah berkata kepada Masrug: "Sesungguhnya Hasan 
menghalau (senjata) dari Rasulullah saw.". 


21 4 ade TMT NP 
ID IBAN SI an LES 


smu # 


K4 Pa 
uu LAa Li 239 19,8 9 34 .. 
SEE pala MN PMS 
BAB 


PEPERANGAN HUDAIBIYYAH. DAN FIRMAN ALLAH: 
"SESUNGGUHNYA ALLAH TELAH RIDLA TERHADAP 
ORANG-ORANG MU'MIN KETIKA MEREKA BERJANJI 
SETIA KEPADAMU DI BAWAH POHON". (AL FATH : 18). 


PAKA BIAN x 9. 
Ian der A JALAN ora beton 
SA KS AE Aa ANEH IS ai 


“ 
z8, 


TA PEN & Pa) a y 303 11 ah a11 
Otak cra AGAIN, eta Jaan ah Ian 2 


“ 


426 





IS ngeh RA Iran 4 A2 1J OAT YAA Lan 210 2 
Pap AR IS Ia SJ ES 


2 100 


adat 09, AU 2 Ah LP ana 
SN Ia Pada ANTENA 
Pe AN Pa AA aa EA 
PA rae ad AR 1 TEA . . 
MA NA EA AG SU Aha 


. 
# 


LN sa 


3950. Dari Zaid bin Khalid ra., ia berkata: "Kami pernah keluar ber- 
sama Rasulullah saw. pada tahun peperangan, lalu kami tertimpa hujan 
pada suatu malam, maka Rasulullah saw. menunaikan shalat subuh untuk 
kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu bertanya: "Tahukah 
kamu, apakah yang difirmankan oleh TuhanMu?" Kami menjawab: 
"Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui". Nabi bersabda: "Allah ber- 
firman: "Telah memasuki waktu pagi hamba-hambaku yang beriman ke- 
padaku dan yang ingkar kepadaku. Adapun orang yang berkata: "Kami 
diberi hujan berkat rahmat, rezki dan anugerah dari Allah", maka ia ada- 
lah orang yang beriman kepadaku lagi ingkar dengan (ramalan) bintang- 
bintang. Dan adapun orang yang berkata: "Kami diberi hujan berkat bin- 
tang demikian ini", maka ia adalah orang yang beriman dengan bintang 
bintang lagi ingkar kepadaku". 


4 BN s1 1 IIA 229, ah 2116 
Kdi Jaa an 0 san AAS GB ya INI 


922 


LA KAA TU DA La a29 ,1 P 
AT Pap PA NN PALA MAA SI) 
p | 


2 Bi 0gP LO ANA er # . .Bco3 (Tea 
AI PEMIA/ 1 - 
DA jas 91 BASA SI ALI iya 0 ye EH Ha 


. 


In 10 pa0g AN, BNI z LA 

MAT ik pa ATA 38 KAI 

: aa en -. . 2 AJ 
KP TAN DAS S3 Na GUE ra 


427 


3951. Dari Anas ra., ia berkata: "Rasulullah saw. beribadah ' umrah 
empat kali, semuanya pada bulan Dzul Oa'dah, kecuali yang disertakan 
dengan ibadah hajinya. Yaitu 'umrah dari Hudaibiyah pada bulan Dzul 
Oa'dah, "umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzul' Oa'dah, ' umrah 
dari Ji'ranah sekiranya rampasan telah dibagikan, kemudian dari Hunain 
pada bulan Dzul Oa'dah dan 'umrah yang disertakan dengan ibadah haji- 


nya". 


stek d Jep seA “YON 
PA IA En Tan ra dota 


3952. Dari Abu Oatadah, ia berkata: "Kami berangkat bersama Nabi 
saw. pada tahun peperangan Hudaibiyah. Lalu sahabat-sahabatnya 
berihram, sedang saya belum ber-ihram". 


pa Kap Kat YAI Dad JGA Haa ad YAN 


MSN GP In AON 
s9. AG gaga 25 Ab 
2 mual : NA -h TAK 7) 
Haa KAN NIS Len rare 3 Lt 
Aa TH ebanaba £ 5 cin 4 2) 
BUG A ale AAA : 
AN 2, NN IA 
Sana, LA aa 
Kasa AE ana KERETA tan 


2 


428 





3953. Dari Barra” ra. ia berkata: "Kalian menghitung penaklukan itu 
sebagai penaklukan Makkah. Dan sungguh telah terjadi penaklukan Mak- 
kah, padahal kami menghitung penaklukan itu sebagai Bai'atir Ridlwan 
pada hari perang Hudaibiyah. Kami bersama Nabi saw. sebanyak empat 
belas (seribu empat) ratus orang. Hudaibiyah adalah sebuah sumur, kami 
menguras habis airnya dan tidak menyisakan setetespun dari padanya. 
Hal itu sampai kepada Nabi saw., lalu beliau datang dan duduk di bibir 
sumur'itu. Beliau minta diambilkan tempat yang berisi air, lalu beliau 
berwudlu?, berkumur dan berdo'a. Kemudian beliau menuangkan tempat 
air itu ke dalam sumur, lalu kami tinggalkan tidak jauh. Kemudian sumur 
itu mengeluarkan apa yang dikehendaki oleh kami sendiri dan kendaraan 
(unta) kami". 


pasangan le AA Artos 
FILA aa pe nern 
SANA SANA: 
PORN ANA GUE 

Paha ant, Pr JB sentra 


—. 


. 


SE 2g geL, 
Sa 6:3) 


3954. Dari Barra?” bin 'Azib ra., berkata: "Sesungguhnya mereka 
bersama Rasulullah saw. pada hari perang Hudaibiyah adalah sebanyak 
seribu empat ratus orang atau lebih dari itu. Mereka berhenti di sebuah 
sumur, lalu mengurasnya. Mereka datang kepada Rasulullah saw., maka 
beliau datang dan duduk di atas bibir sumur itu. Kemudian beliau ber- 
sabda: "Ambilkanlah untukku satu timba dari air sumur itu". Beliau di- 
ambilkannya, lalu meludahinya dan berdo'a. Kemudian beliau bersabda: 
"Tinggalkanlah sumur itu sesaat". Maka mereka minum untuk dirinya 
sendiri dan kendaraan (unta) mereka, sehingga mereka berangkat kem- 
bali". 


429 


Ka JB Gala JBS An 22 ARE - ADD 


an GB LANAN '' 02210 -. 11191 ma YAN Ie 
AAN IIA RA AAU MPA Oa 
& In (3 Peka 27, dya s AN 
APE 8 PA Ya 3 HE ASI 
DGN 5 GA ME Ain ja 
KR ana Ande a36 
5 P bea , Iu 917 24 1 “ 1 
C3) 3 IE op JE MANY La pp 


aan Kilarnt nara ea AAA ara 

SL Karst Ian AAS G3 GLS 
2 

Pj PAN 11 3) Sp 


- 


3955. Dari Jabir ra., ia berkata: "Orang-orang kehausan pada hari 
perang Hudaibiyah, sedangkan di hadapan Rasulullah saw. terdapat 
sebuah tabung. Lalu beliau berwudlu' dari tabung itu, kemudian orang- 
orang menghadap ke arahnya. Maka beliau bertanya: "Apakah yang ada 
padamu?". Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah saw. kami tidak memi- 
liki air yang dapat kami gunakan untuk berwudlu' dan minum kecuali 
yang ada di dalam tabungmu". Jabir berkata: "Maka Nabi saw. menaruh 
tangannya di dalam tabung, lalu jadilah air itu memancar dan sela-sela 
jari-jemarinya bagaikan beberapa mata air". Jabir berkata: Kemudian 
kami minum dan berwudlu'". Saya (Salim) bertanya kepada Jabir: Be- 
rapakah jumlah kalian pada saat itu?". Ia menjawab: "Seandainya kami 
sebanyak seratus ribu orang, tentu akan mencukupi kami. Jumlah kami 
adalah lima belas (seribu lima) ratus orang”. 


z1 1? In Aa ya” 
2 sada hah ola LIA 223 42. 207 
“ P1 ea .- tok. 
430 





Ig 5 P 


Kram IG KEL Ea AN ANE 


s2 5 - P 2 8. b- - J0 ” tah 
BEN IE EA AI 
INA 2 ANA 
Kana ap Aga Je A2 


3956. Dari Oatadah, Saya berkata kepada Sa'id bin Musayyab: "Te- 
lah sampai kepadaku bahwa Jabir berkata: "Jumlah mereka adalah empat 
belas (seribu empat) ratus orang". Lalu Sa'id berkata kepadaku: "Jabir 
berceritera kepadaku bahwa jumlah mereka adalah lima belas (seribu 


lima) ratus orang, yaitu orang-orang yang bersumpah setia kepada Nabi 
saw. pada hari Hudaibiyah". | 


PN EN Ken DAN Lada joe ps, 
Le GAN AG ULANG 
. PAN 


3957. Dari Jabir bin Abdillah ra., ia berkata: "Pada hari perang 
Hudaibiyah Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Kalian adalah pen- 
duduk bumi yang terbaik". Jumlah kami (pada waktu itu) seribu empat 
ratus orang. Dan seandainya pada hari itu aku melihat, tentu aku mem- 
perlihatkan pohon itu kepada kalian". 


# 


s1 


"NX 
N 


& 


PK NG PLN PN PPN TI PR Hai 
PI ear Aa BII AA ULE SEKAM 
N 83, ME KAP ANA 9 2 va 
. Tape oa Pe SPG ASUS SET SA 


. 


3958. Dari Abdullah bin Abi Aufa ra., orang-orang (yang bersum- 
pah setia di bawah) pohon adalah sebanyak seribu tiga ratus orang. Dan 


43' 





kabilah Aslam adalah seperdelapan orang-orang Muhajir. 


ye Y LINI LG At AN an 

Fl! JP Ya D7 Igo Troli p135 3 APA 
GAMELAN anna NG Mgr su LI 
KAA PER eng NA UNP LINA YG 


Mede IAI 


3959” Dari Mirdas al Aslamiy, "ia adalah termasuk orang-orang 
yang bersumpah setia di bawah pohon. Ia berkata: "Orang-orang yang sa- 
leh telah tiada satu persatu, dan yang tersisa hanyalah ampas (manusia) 
bagaikan ampas kurma dan gandum. Allah tidak memperdulikan mereka 
sedikitpun". 


(4) 


KI AMA KRL LN ar en Aa NA | 
AN PON NG Kay Spa 3 LP XR 


PET UMUAA 2 e1L UN nga 2 IN ra RA 
AA ada 3 pia aa PA SEA Saydle 
4 LOOP NA Tdp, AA en haha Yi Ka etb 4113 
NAN GAS KAA Sh AR 

P1 ANU PA Ga anna 337 — of 13 
KRI Ve ken BS OA Ia ih 5 nm 

P Pa Pa 1D ga 01 LA AP LT Pa Tedi 1 Lap 

JENIS LENGAN AN Ga 


MESIN 


3960. Dari Marwan dan Miswar bin Makhramah, mereka berdua 
berkata: "Pada tahun perang Hudaibiyah Nabi saw. keluar bersama seribu 
orang lebih dari para sahabatnya. Ketika beliau sampai di Dzil Hulaifah, 
beliay mengalungi binatang-binatang Had-ya (unta, lembu dan kambing 
yang dibawa ke Ka'bah dan disembelih untuk mendekatkan diri kepada 
Allah). Beliau mencap (dengan darah pada ponok)nya dan beliau ber- 
ihram dari padanya". 


432 








” Pu 0 20 9. 22 . - i 
de NASA Jam SS yi AAU 
» “ “ ?. 

In 004 nk Par P0 aga 4 
ata BPA dab Jeli 3 dan 


PBS ALE Mod NA IG 


4 ng 3 at , Lanaan 137 
An Koe Y 330 A3 AAA JPG Aga 
" » pEP IN SN 24, AP Tea 244 
AE SA OK ma GP sand Ana 


3961. Dari Ka'ab bin "Ujrah, Sesungguhnya Rasulullah saw. melihat 
dia di kala kutu kepalanya jatuh, lalu beliau bertanya: "Apakah kutu-ku- 
tumu itu menyakitkan kamu?". Ia menjawab: "Ya". Kemudian Rasulullah 
saw. memerintahkannya untuk mencukur, dan beliau (saat itu) berada di 
Hudaibiyah. Beliau tidak menjelaskan kepada mereka untuk menyelesai- 
kan ibadah haji (Tahallul) di Hudaibiyah, padahal mereka mengharapkan 
sekali untuk memasuki Makkah, lalu Allah mewajibkan fidyah. Maka 
Rasulullah saw. menyuruh dia menyerahkan makanan satu Farag (takaran 
yang memuat enam belas kati) kepada enam orang miskin, atau mengha- 
diahkan kambing, atau berpuasa tiga hari". 


. Pi IN nyo 20 1114, KT 12 12 
ME EP AE Lamp JEANS 

An A Dn, AL 09.049 AK lau UII2 
KASI AB an ml Goal dis 
20 HIPAR: T Bun #x 00.9 ac. Ta 
PN AT LINA HI NE 


ma 2 


ae Uk AL rn 231 10 D1 9121) 21” 83 
isa MAN ine S 


433 


Ma aa AMI gi la 
anda rp 333 PAS JS 
Saba aga 38 5 
MAA EN Ya TO 


s0 


SGP: Men TAN AN AA Jaa 
NA CAN naa Ssst 
Si Sie Sanca IK Ka Ah 
GB se CAB 
pn Leni ee MEA 


3962. Dari Aslam, ia berkata: "Saya pernah keluar bersama ' Umar 
bin Khaththab ke pasar, lalu ada seorang wanita muda menemuinya dan 
berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, suamiku telah wafat dan ia mening- 
galkan beberapa anak yang masih kecil. Mereka belum mampu memasak 
kaki depan kambing, mereka tidak mempunyai tanaman dan susu pe- 
rahan. Dan saya takut mereka akan di makan serigala (menjadi korban 
kelaparan). Saya adalah puteri Khufaf bin Ima' al Gan. Ayahku ikut 
serta pada peperangan Hudaibiyah bersama Nabi saw.". Lalu 'Umar 
berhenti bersama wanita itu dan ia belum berlalu, kemudian ja berkata: 
"Selamat berjumpa dengan kerabat yang dekat". Kemudian ia berpaling 
ke seekor unta yang kuat punggungnya yang ditambatkan di rumah. Ia 
mengangkutkan dua karung yang ja penuhi dengan makanan di atasnya, 
dan ia mengangkut barang belanjaan dan pakaian di antara dua karung 
itu. Selanjutnya ia menyerahkan tali kendali unta itu kepadanya, lalu ber- 
kata: "Tuntunlah, maka unta itu tidak akan mati, sampai Allah mem- 


434 





berikan kebaikan kepadamu". Lalu seorang laki-laki berkata: "Wahai 
Amirul Mu'minin, engkau telah memberikan sesuatu yang banyak ke- 
pada wanita itu". "Umar menjawab: "Ibumu kehilangan kamu. Demi 
Allah, sungguh saya melihat ayah wanita ini dan saudara lelakinya 
mengepung sebuah benteng dalam waktu. yang cukup lama, lalu mereka 
berdua dapat menaklukkannya. Kemudian pagi harinya kami mengem- 
balikan bagian mereka berdua". 


PA Dn Ke Arr PENA Tah JAN AL 
Man anak BIG Ng ay 


»— 


N 


A8 
3963. Dari Musayyab, ia berkata: "Sungguh saya pernah melihat 


pohon (tempat Bai'atir RidlIwan) itu, kemudian saya lupa sesudahnya 
dan saya belum mengetahuinya". 


N 


APA cd PRA 0 
BR Op ANE MB3E atu, 
2213 G3 PENAK AN ae, S3 aja 


pa A3 2 1424 sah 
Haa 3 ojo aah 2 Aagadaa No da aya 


Kau ina IE AA, Ps PGA 


SE g NIS SEA ANN AS yana 


GS GIE, HA BELA Agan er 
Ung a PA ii an pe th Int BALAI Kan 


era 


JAS @ LAS Vale, 


435 





3964. Dari Tharig bin Abdurrahman., ia berkata: "Saya pergi 
untuk berhaji, lalu saya menjumpai sekawanan orang yang sedang 
shalat. Saya bertanya: "Masjid apakah ini?" Mereka menjawab: "Ini 
adalah pohon, di mana Rasulullah saw. bersumpah setia pada Bai'atir 
Ridiwan". Lalu saya datang kepada Sa'id bin Musayyab dan mence- 
riterakannya, maka Sa'id berkata: "Ayahku bercerita bahwa ia ter- 
masuk orang-orang yang bersumpah setia kepada Rasulullah saw. di 
bawah pohon". Ayahku berkata: "Ketika kami keluar pada tahun 
berikutnya, maka kami lupa dengannya, kami tidak dapat (menge- 
tahui)nya". Lalu Sa'id berkata: "Sesungguhnya sahabat-sahabat Mu- 
hammad saw. belum mengetahui pohon itu, sedang kalian sudah me- 
ngetahuinya, maka kalian adalah yang lebih tahu". 


# 


(enjowar (ear AA Ya TAI Ca LN pe YO 
WEI a "7 AN adi 


3965. Dari Musayyab, Bahwasanya ia termasuk orang-orang yang 
bersumpah setia di bawah pohon. Lalu kami kembali ke pohon itu pa- 
da tahun berikutnya, maka tertutup bagi kami. 


Ida v . .. - Pa AT ANN NN 
PEN ESA! PAPAN PA 3d &) 3e.YA 


3966. Dari Tharig, ia berkata: "Pernah dituturkan kepada Sa'id 
bin Musayyab tentang pohon, lalu ia tertawa dan berkata: "Ayahku 
bercerita kepadaku bahwa ia pernah menyaksikannya". 


2. 


SEP KENA 2 GITA PI KE Se ya 


. 
? 


436 





3967. Dari 'Abdullah bin Abi Aufa, ia termasuk orang-orang 
(yang bersumpah setia di bawah) pohon. Ia berkata: "Ketika seka- 
wanan orang. datang kepada Nabi saw. dengan. membawa sedekah, 
maka beliau bersabda: "Wahai Allah, berikanlah berkah kepada 
mereka". Lalu ayahku datang kepada beliau dengan membawa sede- 
kah, maka beliau bersabda: "Wahai Allah, berikanlah berkah kepada 
keluarga Abi Aufa". 


LE ap DPR AISE SBN 


- AP” 


An A0 NA 


SA BEAN SAS Ma Opa 
TEA JM JE SN YEN J3 PENA 


Aa EN AK Pr Ip Panas Ma kasa, Pt ea 


2. 


3968. Dari 'Abbad bin Tamim, ia berkata: "Ketika terjadi hari 
Harrah, yaitu di saat orang-orang bersumpah setia (tunduk) kepada 
Abdullah bin Handhalah, maka Ibnu Zaid bertanya: "Untuk apakah 
Ibnu Handhalah bersumpah setia kepada orang-orang?" Ia dijawab: 
"Untuk mati". Ia berkata: "Saya tidak akan bersumpah setia untuk hal 
itu kepada seseorangpun sesudah Rasulullah saw." Ia ikut serta pada 
perang Hudaibiyah bersama beliau". 


Pa La Da Pn Sa KAA 
San ha "4, 


437 


Fe | 1140 $. .. 2 
» 43 Jain HE ama 


3969. Dari Salamah bin Akwa', ia termasuk orang-orang (yang 
bersumpah setia di bawah) pohon. Ia berkata: "Kami menunaikan sha- 
lat Jum'at bersama Nabi saw., padahal belum ada bayangan dinding 
yang dapat kami gunakan untuk berteduh" 


dp 1 “ 194 0 0, ah '- 2 aa 
ELAN NAN KENA PAN. 


“az 


109 ad s ana. 9 P 
Ama - Aa : TK MATANYA | Ha (asi 


3970. Dari Yazid bin Abi '"Ubaid, berkata: "Saya pernah bertanya 
kepada Salamah bin Akwa': "Untuk apakah kalian bersumpah setia 
kepada Rasulullah saw. pada hari perang Hudaibiyah?". Ia menjawab: 
"Untuk mati". 


Panipap (an CAN NYA KAV 


9 ae Sa NA 4 235i Ha ls 
ISL I EA “a01 AIA Kera 


gan 


& Dek 


3971. Dari Musayyab, berkata: "Saya pernah bertemu Barra' bin 
"Azib ra, lalu saya berkata: "Bahagialah kamu, kamu pernah ber- 
sahabat dengan Rasulullah saw. dan bersumpah setia kepada beliau di 
bawah pohon". Lalu ia berkata: "Wahai keponakanku, kamu tidak tahu 
kami tidak Nu lagi sesudah beliau", 


438 





.. , » 


ANE ISS NY 


- 


Na 


Z TE ANA BN Ai 
4G 


Ir 3 Ate kah kpegarr 


3972. Dari Abu Oilabah, Sesungguhnya Tsabit bin Dlahhak ber- 
cerita bahwa dirinya pernah bersumpah setia kepada Nabi saw. di 
bawah pohon. 


S3 NET, REA SAY 
Pra Ph PAN POR Ke ta TE AE PPAT Le 7 
MN Gap MAN Ae 


"an 
(3) “ 


SA SEA AN jangan au NS 1s 
(RA 


3973. Dari Anas ra., "INNAA FATAHNAA LAKA FATHAN 

MUBIINAA". (Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ke- 
menangan yang nyata). (Al Fatch:1). 
Ia berkata: "(Kemenangan itu) ialah Hudaibiyah". Teman-temannya ber- 
kata: "HANIIAN MARIIAN" (Sedap lagi baik akibatnya), maka apakah 
yang diperuntukkan kami?. Lalu Allah menurunkan ayat "LIYU- 
DHILAL MU'MINIINA WAL MU'MINAATI JANNAATIN TAJRII 
MIN TAHTIHAL ANHAAR'" (Supaya Dia memasukkan orang-orang 
mu'min laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai). (Al Fath:S). 


GE Iask Haa Nah ari 
PTP AS, PANAI, K3 23353 


26115 
” 


439 


Sena PA 


” 


3974. Dari Zahir al Aslamiy, ia termasuk orang yang ikut serta 
(bersumpah setia) di bawah pohon. Ia berkata: "Sesungguhnya saya 
meyalakan api di.bawah periuk yang berisi daging keledai. Tiba-tiba 
tukang penyiar Rasulullah saw. berseru: "Sesungguhnya Rasulullah 
saw. melarang kalian (memakan) daging keledai". 


Ae ggen A53 1 Sea NA raja £ NW 


TN Re SEMEN AL Reak, "41 PI 
PEKAN GARIS PN Ai 
Bag AI, 


3975. Dari Majza-ah, dari seorang laki-laki (Bani Aslam) yang 
termasuk orang-orang yang (bersumpah setia di bawah) pohon, ia 
bernama Uhban bin Aus. Ia merasakan sakit pada lututnya. Ketika ia 
bersujud, maka ia meletakkan bantal di bawah lututnya. 


315 meh ALI aU Au 
Ae pra ka la Len Fara 


YG Ka. eta MASA 13 
iga DIA, Gi bera WPa IA : 


3976. Dari Suwaid bin Nu'man, ia termasuk orang-orang yang 
(bersumpah setia di bawah) pohon. Ia berkata: "Rasulullah saw. dan 
para sahabatnya diberi tepung halus, lalu mereka mengunyahnya". 

) ns 


PN eka A10 


AN Ea LOL IE Pa diae KW 





2129 MAYAT ai PKn NP z- 
Fera Ale dead ka Ank 


35Ys Sia SINGA 5 3 KAT PA 
aa lia 


td 
” 


3977. Dari Abi Jamrah, berkata: "Saya bertanya kepada 'Aidz bin 
"Amr ra., ja adalah sahabat Nabi saw. dan termasuk orang-orang yang 
(bersumpah setia di bawah) pohon: "Apakah shalat Witir dapat dibatal- 
kan?". Ia menjawab: "Ketika kamu telah shalat Witir di awal (malam), 
ata janganlah kamu shalat Witir di akhirnya", 


0 nh », . £ 2901 6 Pe 
Sepak dala Kdi pera ALI GE -YAYN 
Sa PN SA YA 

IA Pan eh 1 PN MASA 37 


LA hh ep aga ar 


27 


015335 KE IANA HA EN ag 
36, BSI AS Agate An LS 
Sinaga anna OA P3 TE 12 


Pn 


- AA NIS, 2371 mma kos Ki 91 KAN EN 
APV Paotak gu an yank Ag bat 


” 
2 


ORI Ie ha) 2 , 21,09 “yh € 
PELAN La KN Pita! 


(2:3 NS. 3 204 Lara Lada ERP 13 
441 


. k 2. 2 


an. 
- 


3978. Dari Aslam, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berjalan 
pada sebahagian perjalanannya di malam hari, sedang "Umar bin Khath- 
thab bersama beliau. Lalu "Umar bin Khaththab bertanya kepada beliau 
tentang sesuatu, namun Rasulullah saw. tidak menjawabnya. Kemudian ja 
bertanya kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya. 'Umar bin 
Khaththab berkata: "Ibumu kehilangan kamu wahai 'Umar, kamu telah 
meringik-ringik bertanya kepada Rasulullah saw. tiga kali, semuanya ti- 
dak mendapat jawaban". "Umar berkata: "Maka saya menggerakkan unta- 
ku, kemudian s?va maju ke hadapan orang-orang muslim. Dan saya takut 
akan turun ayat Our'an tentang diriku, maka saya tidak henti-henti men- 
dengarkan seseorang yang menyeru kepadaku". "Umar berkata: "Lalu sa- 
ya berkata: "Sungguh saya takut akan turun ayat Our'an tentang diriku. 
Dan saya datang kepada Rasulullah saw., lalu mengucapkan salam ke- 
padanya. Beliau bersabda: "Sungguh semalam telah diturunkan sebuah 
surah kepadaku, sungguh surah itu lebih aku sukai dari pada apa (bumi) 
yang disinari matahari". Kemudian beliau membaca ayat "INNAA FA- 
TAHNAA LAKA FATHAN MUBIINA" (Sesungguhnya kami telah 
memberikan kepadamu kemenangan yang nyata). (Al Fath:1). 


Iga yag Pp AN na LPNU 1 at 
PAI LA IS 9 Aa SI gak ye YAVI 


rated 


Ka Kena JAN GAP 


#.. 


AE IN Ae Lita 
20,3 ATA Lettu LP KPA Ketat Kedi UUaA Iah 7! 
Ke La en 3 Adalaa Ape ana SI 
29.9 0 yo 20 4 2 mi Ia P7 Pe ad 
PSI Baba FE AAN P0 CE lag 
. 4 . Pa 2 age Te NU TI 1 INA 
Ti HA ana IN pa En JJ LEAN 


” 


Ahn PENA TN 1 Nata 22 PT Ad 


. 
-. 


442 


Sae ANN GA MENTEAN JAS 
BEI Na APN Ah 
TA IG HAN sa aa 8 EN 
GELI NU UE MIL SE 
MEMBER aga WA EA 

AN GE YAN 

aa Dal ai sa 


3979. Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam, mereka 


berdua berkata: "Pada tahun perang Hudaibiyah Nabi saw. keluar ber- 
sama seribu orang lebih dari para sahabatnya. Ketika beliau sampai di 
Dzil Hulaifah, beliau mengalungi binatang-binatang Hadya (kurban di 
Ka'bah). Beliau mencap (dengan darah pada ponok) nya dan beliau be- 





rihram 'umrah dari sana dan mengirim mata-mata (pengintai) dari kabilah 
Khuza'ah. Nabi saw. berangkat sehingga (ketika) beliau berada di Gha- 
diril Asythath, maka pengintainya datang. Pengintai itu berkata: "Sesung- 
guhnya orang-orang Ouraisy telah menghimpun beberapa golongan, me- 
reka menghimpun beberapa kabilah untuk (melawan)mu, dan mereka 
hendak memerangimu dan menghalangimu dari Baitullah. Lalu beliau 
bersabda: "Wahai orang-orang, tunjukkanlah kepadaku, apakah kalian 
melihat bahwa aku cenderung kepada keluarga dan anak-anak mereka?, 
yakni orang-orang yang ingin menghalangi kami dari Baitullah. Apabila 
mereka datang kepada kami, maka Allah telah memutuskan pengintai 
dari orang-orang musyrik. Namun apabila tidak (datang), maka kami 
biarkan mereka diperangi (ditawan)". Abu Bakar berkata: "Wahai Rasu- 
lullah, engkau keluar menuju ke Baitullah ini bukanlah untuk membunuh 
dan memerangi seseorang, maka menghadaplah ke sana. Barangsiapa 
menghalangi kami dari padanya, maka kami memeranginya". Beliau ber- 
sabda: "Berlalulah dengan menyebut nama Allah". 


ai UN Ke AT Mede GNU RNPTN Yettt SPT TANDAN Cah hak ag 
CE apn SPA KE GO PISYAN- 


443 


ni An ga BA EN GB A 
Asa SN S3 SKI K3 
1 28 je Pi Bay Taat ae 
TAN IAS pelak SA 
Anang SAE SIR HE Mr 
patas Aha Ia Asia La PIRe Hong 
Maesa 23, PAN Ear Na 115 
Sa any ye 


190171 ? 


45 


Pen ARA BEAN IG ah dp IE 


s90 30 ane 3 42113 GG 
MAS Ip tt Jaa an 5 Da aa 
s 1G, tah PA Wol, Sta Bap 
SS An KU HNSI BNI SAN 


Aa Ia 21 Tn HA AI 
13 EM ARA Abe sa 
Gani deal KE da 2 ang 1 Lalai 


Te isa 3 


3980. Dari Marwan bin Hakam dan Miswar bin Makhramah, Bah- 
wasanya Rasulullah saw. berkirim surat kepada Suhail bin 'Amr pada 


444 


AsOHANg 





hari perang Hudaibiyah tentang masalah waktu. Termasuk yang disyarat- 
kan oleh Suhail bin 'Amr ialah bahwa ia berkata: "Tidak seorangpun dari 
kami dibolehkan datang kepadamu, walaupun ia memeluk agamamu, me- 
lainkan engkau mengembalikannya kepada kami dan engkau membiarkan 
di antara kami dan dia". Dan Suhail enggan untuk menyerahkan keputus- 
an kepada Rasulullah saw. melainkan atas syarat tersebut. Maka orang- 
orang mu'min tidak menyukai hal itu dan merasa keberatan, lalu mereka 
memperbincangkannya. Ketika Suhail enggan untuk menyerahkan kepu- 
tusan kepada Rasulullah saw. melainkan atas syarat tersebut, maka Rasu- 
lullah saw. berkirim surat kepadanya. Kemudian pada waktu itu Rasu- 
lullah saw. mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada ayahnya, yaitu 
Suhail bin ' Amr. Dan tidak seorang laki-laki pun yang datang kepada 
Rasulullah saw. melainkan beliau mengembalikannya pada waktu itu, 
meskipun ia seorang muslim. Dan datanglah orang-orang mu'min perem- 
puan untuk berhijrah, dan Umi Kultsum binti 'Ugbah bin Abi Mu'aith 
adalah termasuk orang-orang yang keluar menuju Rasulullah saw., se- 
dangkan ia sudah remaja. Lalu keluarganya datang minta kepada Rasu- 
lullah saw. untuk mengembalikannya kepada mereka, sehingga Allah me- 
nurunkan ayat perihal orang-orang mu'min perempuan. 


Aanake MEA UI SERANG SETAN 
SN: AN odep Sea Ia Ta Sahat 28 
PA IE 1533 Dilla . isi Li 


ci 


211143 8 .. KAA Ca PN 
PELAN Anta ADA 
dan? SG KAN CA, Pera 

3981. Dari "Aisyah ra., ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. 


menguji orang-orang mu'min perempuan yang berhijrah dengan ayat ini 
"YAA AYYUHANNABIY YU IDZAA JAA AKALMU'MINAATU YUBA- 


AYI'NAKA". (wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan 


445 





TUN HASANAH". (Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu 
suri teladan yang baik bagimu). (Al Ahzab:21). 


WISATA CD 214 ASI SEK TN 
29 | Kadi Aa 1, 
papa SNI SIS SE 


- 


SKS Na Pep PW ai sya 
JG PMP EA SUN GAS LOLA 


2? Ja tas Taat 10143 
AIA ra) La sa PAPAN 


, , 22” 16 8 Iya ja 9 
aa 55 Pen nd Dog pia 


Be ana ea sa Fegade 
DER H3 
“. 21. lara yaaa tai Menakar Tg 


3984. Dari Nafi, Sbinebakna salah seorang putera Abdullah ber- 
kata kepadanya: "Seandainya engkau menetap (tinggal) selama setahun, 
'maka saya khawatir engkau tidak sampai ke Baitullah". Ia berkata: "Kami 
keluar bersama Nabi saw. lalu orang-orang kafir Ouraisy menghalangi 
sebelum Baitullah, maka Nabi saw. menyembelih binatang-binatang 
Had-ya (kurban di Ka'bah), mencukur dan memotong (rambut) sahabat- 
sahabatnya". Dan ia berkata: "Saya mempersaksikan kepada kalian bahwa 
saya mewajibkan' umrah. Jika dibiarkan antara saya dan Baitullah, maka 
saya berthawaf. Dan jika dihalangi antara saya dan Baitullah, maka saya 
berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Rasulullah saw.". Lalu ia berjalan 
sesaat, kemudian berkata: "Saya tidak melihat keadaan keduanya melain- 
kan hanya satu. Saya mempersaksikan kepada kalian bahwa saya mewa- 
jibkan haji beserta 'umrahku". Lalu ia berthawaf dan sa'i satu kali, se- 
hingga ia selesai dari keduanya". 


yang beriman untuk mengadakan janji setia denganmu). (Al Mum- 
tahanah:12). | 
Dari pamannya ('Urwah), ia berkata: "Telah sampai kepada kami di saat 
Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengembalikan kepada orang- 
orang musyrik apa saja yang mereka nafkahkan kepada isteri- isteri me- 
reka yang berhijrah. Dan telah sampai kepada kami bahwasanya Abu 
Basir ...". Lalu ia menuturkan hadits dengan panjang lebar. 


Gan PNG en ATA TA IP KIA YAAY 
EA Sei pbb aa 
NI Sa IPA 8 Alek Rn Id Ja Hyang Fa 
Ka Desa Tai TEA 


AN 


Cc 


3982. Dari Abdullah bin "Umar ra, Bahwasanya ia keluar untuk 
beribadah "umrah pada masa fitnah, lalu ia berkata: "Apabila aku diha- 
langi dari Baitullah, maka berbuat seperti apa yang pernah kami perbuat 
bersama Rasulullah saw". Lalu ia berihram "umrah, karena dahulu Rasu- 
lullah saw berihram 'umrah pada tahun Hudaibiyah. 


La 


LAI BA Egi YANY 
r3) .. - TP no 00161 9 set 
ab ma Para NA Pj Fa "lah 


Bea 4 aa La 
Kapal 3 aR 3 » G3 AG RAR 


3983. Dari Ibnu ' Umar, Bahwasanya ia berihram dan berkata: "Se- 
andainya dihalang-halangi antara aku dan Baitullah, maka saya berbuat 
seperti apa yang pernah diperbuat oleh Nabi saw. pada saat orang-orang 
kafir Ouraisy mengahalangi antara beliau (dan Baitullah)". Dan ia mem- 
baca ayat "LAGAD KAANA LAKUM FII RASULILLAAHI USWA- 


446 447 








AI yen 201 NG 4 
99) 


TIKET 2dl ab 3e-y td 
4 9S ny 2 IN uan Gl 12 29 ya LA 
Ia Kan G3 OI AGAN 


7 ja Pn Lap 29 P.h dinoe 
dala IU AN pa KA EA YG 


Sa - 5 A 
PN RL TOR IA Kes ye 108 AL A92 142 
BAN Te ADA Soda AP A1 Jgn 0 Ae 
. 2 - P ce LA 2 2 
aa ANA 
ujan 4 , p 5. , 
PA ye men gak 


BAG GRAN ES Mer NP 
Ss, 2000 an d y010 PL It 
SEN AE Jin Ab Iga ba ha 


KA Na STA ETNIK AA 
KAA NYA SEN 3 in 


3985. Dari Nafi”, Sesungguhnya orang-orang memperbincangkan 
bahwasanya Abdullah bin "Umar masuk Islam sebelum "Umar, padahal 
tidaklah demikian. Tetapi pada hari perang Hudaibiyah ”'Umar mengutus 
Abdullah untuk membawakan kuda miliknya yang ada pada seorang laki- 
laki Anshar, ia datang membawanya untuk berperang. Dan Rasulullah 
saw. bersumpah setia di dekat pohon, sedangkan ”Umar tidak menge- 
tahuinya. Lalu Abdullah bersumpah setia kepada beliau, kemudian ia 
pergi menuju kuda itu dan membawanya kepada "Umar, sedang 'Umar 
menyandang senjata untuk berperang. Lalu ia bercerita kepadanya bahwa 
Rasulullah saw. bersumpah setia di bawah pohon". Nafi” berkata: "Lalu 
ia berangkat dan pergi bersamanya, sehingga ia bersumpah setia kepada 
Rasulullah saw. Maka itulah yang diperbincangkan orang-orang bahwa 
Abdullah bin 'Umar masuk Islam sebelum "Umar". 


CT Pal Pa GNI Ia ae ... 
PA DESA “agen 2g CE NAN 


443 





4 ha, NIM 141918 
PENS Si AN AA ana EA A2 


418, AN Au 20 8 210 
KIE AAN AOA Una PEN GG 
a21 9h0TA Ih Dj P 2 on 3 
de Ah Jen PS SLS AAN dal 
2 Aa 0d « ee at PP bed AOA 2 RN ee MIL Uda K1 


3986. Dari Ibnu 'Umar ra., Sesungguhnya orang-orang bersama Na- 
bi saw. pada hari perang Hudaibiyah. Mereka berpencar di naungan po- 
hon, tiba-tiba orang-orang itu mengelilingi Nabi saw. Lalu (Umar) ber- 
kata: "Wahai Abdullah, lihatlah mengapakah orang-orang mengelilingi 
Rasulullah saw.". maka ia mendapatkan mereka sedang bersumpah setia, 
lalu ja bersumpah setia. Kemudian ia kembali kepada 'Umar, maka 
"Umar keluar dan bersumpah setia". 


seb Anronn LIA Sa ALL II #0 10 
ma elegan as, Ia Hop aULLS Je AV 


P 


P IL AA La "an ss. » 4 
1 kalihs S3 AN pan Aan SEN IDN 


PLN 1, 24 paud La ng ak RIS yg Mela 1G 0 2, 
0 pm CO belia Opo pg dm Luhan J2) 
' 4 


4 901990 3 YA 
KAI AM) LAYAN 


3987. Dari Abdullah bin Abi Aufa ra., ia berkata: "Kami bersama 
Nabi saw. di saat beliau ber'umrah. Lalu beliau berthawaf dan kami 
berthawaf bersama beliau. Beliau shalat dan kami shalat bersama beliau. 
Dan beliau sa'i (berjalan cepat) di antara bukit Shafa dan Marwah, lalu 
kami menutupi beliau dari (pandangan) penduduk Makkah agar tidak di- 
kenai sesuatupun oleh seseorang". 


449 


al 2, ... KAA 1S yan angan 
ag AON PAP NINA an 
on F9 Hae Tanya Pia 
u Kenang AANG BNN AE 
an anna 14 TA 114 
SSK PU AS ui 
R36 


3988. Dari Abu Wa'il, ia berkata: "Ketika Sahl bin Hunaif tiba dari 
Shiffin, kami datang untuk minta kabar berita kepadanya. Lalu ia 
berkata: "Berprasangkalah kalian, sungguh aku melihat diriku sendiri 
pada hari (peristiwa) Abu Jandal. Seandainya aku mampu untuk mengem- 
balikan urusannya kepada Rasulullah saw. niscaya aku kembalikan. Allah 
dan Rasul-Nya yang tahu. Dan kami tidak meletakkan pedang- pedang ka- 
mi di atas pundak karena sesuatu yang jahat terhadap kami, melainkan 
pedang-pedang itu memudahkan kami terhadap urusan yang kami ketahui 
sebelum urusan (fitnah) ini. Kami tidak menutup satu sisi dari padanya 
melainkan sisi (yang lain) terbuka bagi kami, kami tidak tahu bagaimana 
kami bisa datang kepadanya". 


SEGERA 4 baka, oa 

ra PIA 224 516 111 2124 
MAN Aa GAS Ade 

Basa : Hat In Anya 

2 Api “39 PP kr : 


450 





AN 94 “ 
. ARI Ya d 5, (Y. LI ( 


-“ 


TN 
s0. 
A 
3, 
| . 


3989. Dari Ka'b bin ”Ujrah ra., ia berkata: "Pada masa perang 
Hudaibiyah Nabi saw. pernah datang kepadaku di saat kutu kepala ber- 
jatuhan di atas wajahku. Lalu beliau bertanya: "Apakah kutu-kutu kepala- 
mu itu menyakitkan kamu?". Saya menjawab: "Ya". Beliau bersabda: 
"Bercukurlah dan berpuasalah tiga hari, atau berikanlah makanan kepada 
enam orang miskin, atau menyembelih hewan kurban". Ayyub berkata: 
"Saya tidak tahu, dengan yang manakah beliau memulai". 


1 | ke Aa pena 2) A241 an ape 

AI Lo) 3 A SEN IS, ES 7 
P3, SI da SA, TP. La aa 3 PIA 
Oeaae 2 maba NYA ET Ai 


180 #0 


Tea EA Ag SERA 2 Tj 
EPOP ya Pile LIA be Pipa Aa 211 
Epen P1 2 o dn HI III Rn 


Spa 61 


A53 ANE: A5 Jas Ae IT 
Pap 


s 

3990. Dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah 
saw. di Hudaibiyah di saat kami berihram, sedang orang-orang musyrik 
mengepung kami". Ia berkata: "Saya mempunyai rambut yang menjurai 
cuping telinga, maka kutu-kutu itu berjatuhan di atas wajahku. Lalu Nabi 
saw. lewat denganku dan bersabda: "Apakah kutu-kutu kepalamu menya- 
kitkanmu? Saya menjawab: "Ya". Dan turunlah ayat ini "FAMAN 
KAANA MINKUM MARIIDLAN AU BIHI ADZAN MIN RA'SIHI 
FAFIDYATUN MIN SHIYAAMIN AU SHDAOATIN AU NUSUKIN" 
(Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka 


451 


wajiblah atasnya berfidyah, Yaitl: berpuasa atau bersedekah atau 
berkorban). (Al Bagarah:196). 


rn et MONON , 


—a) A33, 


0 . 


BAB - 
KISAH KABILAH 'UKLI D AN 'URAINAH. 


- 


Sy LI NIeKE Na Span 
Agan SAE Ia Is £ BER ONASA . 1 
AN VE MN 5, 
SAR JAR PA AKUT 
AO NA en Anal SAE 
TAN ea AS aya sda Ea 


KAPAN JB GE HN BS 2 


. 


Aa An Gea 

03 AOA 901 233 

ag Di Ca Pam anag Jai : 
sena Pe GA 3 tah 


1249 


yaa: . 4111 1. na 
LI Jon dng Ade Mapan #33 JG 
P 


2) 


Ag anik Kan gear 


452 





3991. Dari Anas ra., berkata: "Sesungguhnya orang-orang dari ka- 
bilah "Ukli dan "Urainah datang ke Madinah untuk (berjumpa) Nabi, mc- 
reka berbicara ingin masuk Islam. Lalu mereka berkata: "Wahai Nabi 
Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang pemilik binatang ternak 
dan kami bukanlah orang-orang pemilik ladang”. Mereka menganggap 
Madinah kurang sesuai untuk kesehatan mereka. Lalu Rasulullah me- 
nyuruh mereka membawa sekelompok unta dan seorang penggembala. 
Dan beliau menyuruh mereka keluar di sana lalu mereka meminum susu 
dan air kencing unta-unta itu. Kemudian mereka berangkat, sehingga ke- 
tika mereka sampai-di daerah gurun berbatu hitam, mereka kembali kafir 
sesudah masuk Islam. Dan mereka membunuh penggembala Nabi saw. 
dan menggiring sekelompok unta itu. Maka (beritanya) sampai kepada 
Nabi saw., lalu beliau mengirim pencarian di belakang mereka. Beliau 
memerintahkan para pencari itu, lalu mereka mencungkil mata dan me- 
motong tangan-tangan kabilah 'Ukl dan 'Urainah, dan mereka ditinggal- 
kan di daerah gurun berbatu hitam hingga mati dengan sendirinya". 
Oatadah berkata: "Telah sampai (beritanya) kepada kami bahwa sesudah 
peristiwa itu Nabi saw. menganjurkan bersedekah dan beliau melarang 
memotong-motong anggauta badan". 


PAN Er aa GEN Io aan IE AAN 


3 aa 23 UN, KE 
Ai kol ang 3 SEL (RAL Jb 
MAA Ss 5G A3 333 


3992. Dari Abu Raja” hamba milik Abu Oilabah, ia pernah bersama- 
nya di Syam, Sesungguhnya "Umar bin Abdul Aziz minta nasehat kepada 
orang-orang pada suatu hari, ia berkata: "Bagaimanakah pendapat kalian 
tentang sumpah (atas orang-orang yang tertuduh membunuh) ini?". Me- 
reka menjawab: "Adalah suatu kebenaran, (sumpah atas orang-orang 
yang tertuduh membunuh) itu pernah diputuskan oleh Rasulullah saw. 
dan beberapa khalifah sebelum kamu". 


453 


PAN 2S ap 
J3 Ata NN Aai 


PP 


2 ay 


BAB 


PEPERANGAN DZATIL OARAD, YAITU PEPERANGAN 
YANG ORANG-ORANG MUSYRIK MENYERANG UNTA 
PERAHNYA NABI SAW TIGA HARI SEBELUM PERIS- 
TIWA KHAIBAR. 


Kh ap Img JAN yA KAI -rany 
Anne 292: kasa 35 


TA NGA Jala Neng Ah 


” 


SANA APA Sya KN 


ai 


—— Dai S AA JB GA Kr 
SAS ASN TAN tera ENG: peluo 
Telp ta 3 


Pe 
Per NA 2 aula ra 


Ken De Na LA masi ha La kai 





454 





Ra, ee yan -. yet Kar PP 
paman nd Bt LA 1 mean 2 Para 


Ban Di ena 
33 HENNA GS AL Ja pa Ad 


ti 

3993. Dari Salamah bin Akwa?, ia berkata: "Saya keluar sebelum 
diazankan shalat subuh dan unta perah Rasulullah saw. digembalakan di 
Dzatil Oarad". Ia berkata: "Hamba milik Abdurrahman bin 'Auf mene- 
muiku, lalu berkata: "Unta perah Rasulullah saw. diambil”. Saya ber- : 
tanya: "Siapakah yang mengambil?". Ia menjawab: "Kabilah Ghathafan". 
Salamah berkata: "Lalu saya berseru tiga kali: "Serangan". Salamah ber- 
kata: "Saya memperdengarkan (suara) antara dua gurun Madinah yang 
berbatu hitam. Kemudian saya berjalan lurus pada wajahku, sehingga 
saya menjumpai mereka disaat sedang memberi minum (unta) dengan air. 


|Lalu saya menghantam mereka dengan anak panah -saya adalah seorang 


pemanah- dan saya berkata: "Saya adalah putera Akwa', hari ini adalah 
hari (binasanya) orang-orang jahat". Dan saya menyanyikan gasidah Ra- 
jaz, sehingga saya dapat menyelamatkan unta perah itu dari mereka dan 
saya merampas tiga puluh pakaian bulu". Salamah berkata: "Nabi saw. 
dan orang-orang datang, lalu saya berkata: "Wahai Nabi Allah, saya telah 
melarang sekawanan orang meminum air, dan mereka sedang kehausan, 
maka kirimkanlah utusan kepada mereka saat ini". Maka beliau bersabda: 
"Wahai putera Akwa?, kamu telah memiliki, maka berilah kemudahan". 
Salamah berkata: "Kemudian kami kembali sedang Rasulullah saw. mem- 
boncengkan saya di atas untanya, sehingga kami memasuki kota Ma- 
dinah". 


455 


PT Ta Patuh J n 
TE 9 SU 
BAB 


PEPERANGAN KHAIBAR. 


naat Pari Si JAN Pe NA 
SAN Pa MEA Sin3e 
MANA Ao Nah D anjana 
aa pap Sa 


AYAT Je BhnAn 2 ?- 144 


Kuanang 


3994. Dari Suwaid bin Nu'man, Sesungguhnya ia keluar bersama 
Nabi saw. pada tahun perang Khaibar/sehingga ketika kami berada di 
Shahba', yakni kampung terdekat dengan Khaibar, maka beliau shalat 

.?Ashar. Kemudian beliau minta diambilkan perbekalan lalu beliau hanya 
diberi tepung halus. Beliau memerintahkan, lalu tepung itu dibasahi, 
maka beliau makan dan kamipun makan. Kemudian beliau berdiri ke arah 
barat, beliau berkumur dan kami juga ita Selanjutnya beliau sha- 
lat, padahal beliau belum berwudlu'. 


ng dana. HN gaun 


| ASN C2 s0 KE Pena Hera 
3 Aan patan SNOEL A asa 


: Me BEI AG | 


Kalangi 2 23 MEN ENIF AA 


456 





CI B3 Ya Kake ng 
ar Kera Ne ANE : 1 Lea 3 sa Ya 
MAL Br PA 


“ Pa Ah 


» 


106 £ MENSA IA AA Sagaa 2112 4 DI ada An J3 
| salad. pa aa (BA 
Poles 28 9 sa MAINAN SAI . “5 


33 Seng tu 33 NATA 2Pn 
2. uh 4 Pa “00 Pera oi 
papa Ban KAL par ea 


1011 2 


Ana KAM AS ANN ASN 


| . Pen Papan 


Io IE Kam em IANNGG Pak 
ae app AP ITpiber aa 

LES LSG AE DIA 5 a51 
45, PANESYAK, Kado Ii Peda Aa 
Mal pen 5, CAS GEA NA Ar. 239 


(pp 200 n 


Kata Jaa RSA Taat 


451 


“0 0160 91 71 (a PA MI 
SENI BA At GIE Sami AR 


P Aga PERA 3 Ne, 2 GU 944, 
da SER J2 AI Il Alarlanl MEN sej 


15 ) 1 21,060 sa" 24, “4 PT 
LA an AAN PN NN AL, 


PS 2 P - - 21 sa 
AAS Aha Sinta RUN EA 


(IX ea 


NS 


3995. Dari Salamah bin Akwa'ra., ia berkata: "Kami keluar bersama 
Nabi saw. ke Khaibar, lalu kami berjalan malam hari. Seorang laki-laki 
dari sekawanan orang berkata kepada 'Amir: "Wahai 'Amir, tidakkah 
engkau memperdengarkan dendang lagumu?". Amir adalah seorang pe- 
nyair. Maka mulailah. ia menggiring sambil berdendang. dengan kaum 
seraya ia mengucapkan: "Wahai Allah, jikalau tiada Engkau, maka kami 
tiada mendapat petunjuk, tiada bersedekah dan tiada menunaikan shalat. 
Maka berilah ampunan sebagai tebusan bagi-Mu selama kami masih ada, 
dan teguhkanlah telapak kaki kami di kala kami bertemu (musuh). Dan 
turunkanlah ketenteraman kepada kami. Sesungguhnya jika kami diseru, 
maka kami enggan. Dengan seruan itu mereka menganiaya kami". Rasu- 
lullah saw. bertanya: "Siapakah yang menggiring ini?". Mereka men- 
jawab: "Amir bin Akwa'". Beliau bersabda: "Semoga Allah memberikan 
rahmat kepadanya". Seorang laki-laki dari kaum berkata: "Wajib wahai 
Nabiyullah, hendaklah engkau (menetapkan dia untuk) menyenangkan 
.kami". Lalu kami datang kepada (penduduk) Khaibar dan mengepungnya, 
sehingga kami tertimpa kelaparan yang sangat. Kemudian Allah me- 
naklukkannya atas mereka. Ketika orang-orang memasuki waktu sore dari 
hari-hari kemenangan mereka, mereka menyalakan api yang banyak. Lalu 
Nabi saw. bertanya: "Api apakah ini?, dan untuk apakah kalian menya- 
lakannya?". Mereka menjawab: "Untuk daging”. Beliau bertanya: "Da- 
ging apakah itu?", Mereka menjawab: "Daging keledai jinak". Nabi saw. 
bersabda: "Alirkanlah (sembelihlah) dan potong-potonglah". Seorang 
laki-laki bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kami mengalirkan (me- 
nyembelih) dan mencucinya?". Beliau menjawab: "Atau itu (yakni men- 


458 





cuci)". Ketika sekawanan orang itu berbaris, pedang "Amir. pendek, lalu 
ja hantamkan ke betis orang Yahudi untuk memukulnya. Namun mata pe- 
dangnya kembali dan mengenai ujung atas lutut 'Amir, kemudian ia mati 
karenanya. Rawi berkata: "Ketika mereka kembali, Salamah berkata: 
"Rasulullah saw. memandangku, sambil memegang tanganku. Beliau ber- 
tanya: "Apa yang terjadi padamu?". Saya menjawab: "Tebusanmu adalah 
ayah dan ibuku, mereka menyangka bahwa amal kebajikan ' Amir ter- 
hapus". Nabi saw. bersabda: "Berdusta orang yang menyatakan perkataan 
itu, sesungguhnya ia mendapat dua pahala-beliau mengumpulkan jari- 
jarinya-, dan sesungguhnya ia orang yang bersungguh-sungguh lagi se- 
orang pejuang. Sedikit orang Arab yang “berjalan (di Madinah) seperti 
dia". Hatim berkata: "tumbuh dewasa (di Madinah)". 


MG RI kendi 5 en AE sar SS KAN 
Bab IK IWOGKA KAT IS, 
AN yag NA Len EN Gan in 
SAN, MANA dil LE BN DAS 
1gp SALE: Aakdena 







3996. Dari Anas ra., Sesungguhnya Rasulullah saw. datang di 
Khaibar pada malam bari. Ketika beliau datang pada sebuah kaum di ma- : 
lam hari, maka beliau tidak menyerang mereka hingga pagi hari. Ketika 
pagi hari, orang-orang Yahudi keluar membawa beberapa cangkul dan 
keranjang bakul. Ketika mereka melihat beliau, mereka berkata: "Mu- 
hammad, Demi Allah, Muhammad dan serdadu". Nabi bersabda: 
"Hancurlah Khaibar, sungguh apabila kami turun di halaman kaum, maka 
amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingat- 
kan itu". 


s 


459 


SESI KE RN ANA Yara 
Apa Jpn RS MG FA 


PPA CDI 20 da Patas” TE AJE 


J 


Panu ( Er si dala 


SE 2N sial ara: 1 esai 
It 201 1 28, LA 
pr GA Apagteri 9 Ea tera A35 

GG 22 


3997. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Kami datang pagi hari di 
Khaibar, lalu penduduknya keluar membawa beberapa cangkul. Ketika 
mereka melihat Nabi saw., mereka berkata: "Muhammad, Demi Allah, 
Mubammad dan para serdadu". Nabi saw. bersabda:"Allah Maha Besar, 
hancurlah Khaibar, sesungguhnya apabila kami turun di halaman kaum, 

- maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang di- 
peringatkan itu". Lalu kami mendapatkan daging keledai, kemudian se- 
orang penyeru Nabi saw. berseru: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya 
melarang kalian memakan Pane keledai, karena sesungguhnya keledai 
itu kotor". 


Aa pe An AA BAG YAN 
BAN net MEA AA 
Lay KA KAA Isa G3 AANG 





IA 4 


AS SB, 2G NI NG 


. As 


panen 43 (22 NAN Ajay 
AK 


3998. Dari Anas bin Malik ra., "Sesungguhnya seseorang datang ke- 
pada Rasulullah saw. lalu ia berkata: "Telah ada keledai yang dimakan". 
Beliau diam, kemudian ja datang kepada beliau untuk kedua kalinya, lalu 
berkata: "Telah ada keledai yang dimakan". Beliau diam, kemudian ia da- 
tang kepada beliau untuk ketiga kalinya, lalu berkata: "Keledai itu telah 
dihabiskan". Maka beliau menyuruh seorang penyeru, lalu ia berseru 
kepada orang-orang: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang ka- 
lian memakan daging keledai jinak (piaraan)": Maka periuk-periuk itu di 
balik, padahal pet itu telah mendidih penuh dengan daging. | 


Pan SIS YG 6 AA naa Pas yna 
633 kara Le 


EA tnJG Po tea Ong ag 
EN pt aa KEL ISS par 


ANN NS Han 


2 


AH BIAN AN AG 
Ai #2 Pa P s - KA PA Wa SERA | 
ny 


3999. Dari Anas ra., ia berkata: "Nabi saw. shalat subuh di dekat 
Khaibar pada saat remang-remang, kemudian beliau bersabda: "Allah 
Maha Besar, hancurlah Khaibar, sesungguhnya apabila kami turun di ha- 


461 


Jaman kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang- 

orang yang diperingatkan itu", Maka mereka (penduduk Khaibar) keluar 

seraya berjalan di beberapa jalanan sempit lagi rata, lalu Nabi saw mem- 

bunuh orang yang memerangi dan menawan anak-anak. Di dalam tawan- 

an itu terdapat Shafiyah, ia diserahkan (dikuasakan) kepada Dihyah al 

Kaibiy, kemudian diserahkan kepada Nabi saw. Lalu beliau menjalin 
kebebasannya sebagai mas baba 


dana -—. Nas heas SA TA 


20100 du | 
#4 1. 24 5 Bd Lea 2 


SN A ENKA23 
ME BALI 


4000. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Nabi saw. menawan 

Shafiyah lalu membebaskannya dan mengawininya". Maka Tsabit ber- 
tanya kepada Anas: "Apakah yang beliau jadikan mas kawinnya?". Ia 
menjawab: "Beliau menjadikan dirinya (Shafiyah) sebagai mas kawin, 
lalu beliau membebaskannya". 


aa -) 
na Kena aa | san 
Da Ya nasa Hen SA Ande 
dee CINA AA 54 Appa 
Ka AG MAAN GI, ata 


.“ 3. 


GAN th (31 ne SA LA 333 
TN 


KANAN Maa 


462 





9 ye ME YR Sa ali 539, NP Kep 
... 7 
Ama 3 9 A33 Jha abi aa5a 


1Z0 222) 251 aa 
Ta Pa z2 Era Ma GAN Ls 
| 
TK P3 La 01, 2 an 
DN ep 


Pd 
MPa 35 333 an 5 KUE 10 


Ka z Masa sja PAR 
BAG Anak ja da 5 
JA S5 WS 2d Ende 2 SLag, adi 
LE AMI BNPB 
SEN GEN NEK ERP 
Dera KUN 3 bh 
A5, Ke as Dark A35 J3 
Eren Per, ... KN AN AN 
JAN ga mager SENIN N A3 


Iran 
KA Neh Iyaga YAN Ur ue Ja dmola3 
4001. Dari Sahl bin Sa'd as Sa'idiy ra., bahwasanya Rasulullah saw. 


bertemu orang-orang musyrik, lalu mereka berperang. Ketika Rasulullah 
saw. cenderung kepada laskarnya dan yang lain cenderung kepada laskar 


| mereka, sedang di kalangan sahabat Rasulullah saw. ada seorang lelaki 

| (Oazman) yang tidak membiarkan pembelot dan pembangkang, melain- 
| kan laki-laki itu membuntutinya seraya memenggalnya dengan pedang 
| Maka dikatakan: "Pada hari ini, tidak seorangpun di antara kita yag 


463 


mencukupkan (dari orang lain) sebagaimana si Fulan". Lalu Resulullah 
saw. bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya dia adalah ahli neraka". Se- 
orang lelaki (Aktam) dari kaum berkata: "Saya adalah temannya". Sahl 
berkata: "Lalu ia (Aktam) keluar bersamanya. Setiap kali lelaki itu ber- 
henti, maka ia berhenti. Dan ketika dia mempercepat Jalannya, maka ia 
mempercepat jalannya bersama lelaki itu". Sahl berkata: Lalu lelaki itu 
(Gazman) terluka sangat parah, ia ingin segera mati. Lalu ja meletakkan 
pedangnya di tanah, sedang mata pedangnya ada di antara dua teteknya. 
Kemudian ia menekan dirinya di atas pedang itu dan ia bunuh diri. Se- 
lanjutya laki-laki itu (Aktam) keluar menuju Rasulullah SN ia berkata: 
"Saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah Utusan Allah". Beliau ber- 
tanya: "Apakah itu?". Ia menjawab: "Lelaki (Oazman) yang engkau se- 
butkan tadi adalah ahli neraka". Maka orang-orang menganggap besar 
terhadap hal itu. Saya berkata: "Saya (terangkan) kepadamu tentang dia. 
Saya keluar untuk mencarinya, kemudian ia (Oazman) terluka sangat pa- 
rah. Ia ingin segera mati, lalu ja meletakkan pedangnya di tanah, sedang 
mata pedangnya ada di antara dua teteknya. Kemudian ia menekan diri- 
nya di atas pedang itu dan ia bunuh diri". Maka Rasulullah saw. bersabda 
saat itu: "Sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amal ahli surga 
menurut apa yang tampak oleh manusia, padahal ia adalah ahli neraka. 
Dan sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amal ahli Dera me- 
nurut apa yang tampak oleh manusia, padahal ia adalah ahli surga . 


at PAR 2 ba 120013 | 122 
ME EKA AP AN YAN 
AA 95 PAKA Pj 0g (m “da -. 
K FAm dara 2 3 F9 dal al J0 dh ga) 
394 Eh KAA SEA syah 1 AI 
KANE SEP Lan 8 « Da aer 
4 , By ram PALA 61 LP Tina 
AI Zen SMA aa TedS 


KIS pan KU mete DIANA 


, non, 1 00 th 2 tar! PAR NA 
GIE SG PSA GP 





An PE MAPAN PINTU Ia UP da Pa 2 
SH AAS Sl Ia IS KAL 


I In 2 KPI AS 1 TAS ada 11 an Peta aer “2 
KE A3 Os TES A5 RS 3 
"pe PI PAN MA GA ALE ian AAL 


.——. 

4002. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Kami menyaksikan perang 
Khaibar, lalu Rasulullah saw. bersabda tentang seorang lelaki diantara 
orang-orang yang menyertai beliau yang mengaku Islam: "Ini termasuk 
ahli neraka". Ketika peperangan dimulai, lelaki itu berperang dengan 
amat dahsyat, sehingga ia banyak mendapat luka-luka, maka sebahagian 
orang merasa bimbang. Lelaki itu merasakan pedihnya luka-luka, lalu ia 
mengulurkan tangan ke tempat anak panahnya. Ia mengeluarkan anak pa- 
nah dari tempat itu, lalu ia membunuh dirinya. Maka orang-orang mus- 
lim bergegas lari, lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, Allah mem- 
benarkan ucapanmu, si Fulan telah membunuh diri". Kemudian beliau 
bersabda: "Berdirilah wahai Fulan, lalu siarkanlah bahwa tidak akan 
masuk surga kecuali orang mu'min. Sesungguhnya Allah menguatkan 
agama (Islam) ini dengan seseorang yang durhaka". 


Nata TAN Kla Pa 11 410 
IBAN 2355 Sana AE 4 
3 2- ah Ka, 4 fe PN INUL N | A30 
ga AS PJB TS ag dala dl Ato Au) 
, 201 na. Gt 2500 yh LIA, A0 | 
IS NG LN GT dangadeant Los 
3 Sa Y 24394341 ajda 90 A 3S a71 
AIYAN Yan NA 3 pa re yo 
K, Ci 12 19 API AAA, a k ieng 
SS JAS angga Aa AS AN yang 
(Kenya MN BEN, KA ESAI 
/ « - PA AN aan PN han CA hg 
SER KP AN BN LA ES ge 


.. 
ed 


465 





























un , 2 KAA 9 td | Iva La -. 
SIB GI Pun saran 


Ada ge A: ago La PA PRA an 002 0 
SIT IG Ia AS SS 3 AM KEL 
, Arga pegOh apl 189 , Ra, A7 Pas 
MAU KB bay aa Ie 
: Ck TA Ted Pe aa Kate ds, 00 La 
AIM SIG IN 


4003. Dari Abu Musa Al Asy'ariy ra., ia berkata: "Ketika Rasu- 
lullah saw. memerangi Khaibar". Atau ia berkata: "Ketika Rasulullah saw 
menuju (ke Khaibar), maka orang-orang muncul di atas lembah, mereka 
mengeraskan suaranya dengan takbir: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Laa Ilaaha Iilailaahu" (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tu- 
han melainkan Allah). Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Kasihanlah pada 
dirimu sendiri, sesungguhnya kalian tidak berdo'a kepada Dzat Yang tuli 
dan Dzat Yang jauh. Sesungguhnya kalian berdo'a kepada Dzat Yang 
Maha mendengar dan Maha Dekat, dan Dia bersamamu". Saya berada di 
belakang kendaraan Rasulullah saw., lalu beliau mendengar di kala saya 
berkata: "Laa Haula Walaa Guwwata Illa Billahi" (Tiada daya dan ke- 
kuatan kecuali dengan (pertolongan Allah). Beliau bersabda kepadaku: 
"Wahai Abdullah bin Oais". Saya menjawab: "Saya perkenankan pang- 
gilanmu, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Maukah kamu aku tunjuk- 
kan satu kata-kata dari salah satu perbendaharaan surga?". Saya men- 
jawab: "Ya, wahai Rasulullah, tebusanmu adalah ayah dan ibuku". Beliau 
bersabda: "Laa Haula Walaa Guwwata Illa Billahi" (Tiada daya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 


Pa v2 an IK - and 

AN AN JL Maap Ph 
KAT LL aa Ayatda AR ana LARI, 

PA Pala IE Medal KA 


ALL LA BK G2 
” 


“ 
21 2 yo UAN 


IE ARSA ag KG 
TEKS Hain SY aah La Gg Ade al 





La 


4004. Dari Yazid bin Abi 'Ubaid ra, ia berkata: "Saya melihat bekas 
pukulan (pedang) pada betis Salamah, lalu saya bertanya: "Wahai Abu 
Muslim, pukulan apakah ini?". Ia menjawab: "Ini adalah pukulan 
(pedang) yang mengenai (ku) pada hari perang Khaibar, lalu orang-oran 
aan Papan nyaa (pedang)". Kemudian saya (Salamah) Peak 

abi saw, lalu beliau meni i i i 
rasakan sakit hingga saat ini". Ga Pan Dis 


ti 1 IN GA Ne LIP YA ad 
oa gaes Jaa sal 2 SI Je, Van ».9 
n Pan II, Lyn gn 

| R maa 22 #59 
APN PI EA An 
“8. Agen Is ui : PANaI Pp 
WI SEGI YA Dodan 
Tana aka Tua GI PA Pe PRA 21 TEA 
Naa AD aa SEA Arab Gas 
SAN gl JUJUR ASI JAS NET AL 
Ai Sa EA Ma Gea ES ya 
mal adandus JUJa ben IA ja 
Z , J3, Gn, gn 1G AI 

Jerat Pa La Ph Ae 

23, MN aa a30. gag ae 


3 inn AS oh | 
» 4 TA GK AAN ANN 25. 90 2 hh 
TS SIA Ela da jab die la 


. 


Lg 


9 Gegara 


ST NE akal Ay MSN LAS 
ed At PL UA Ad "UT Ke PAP 20018 YO 2 2.04 
SA BEBYB aa ad JI UNJUS 


MK ANAK) th .. : 
: PE MAP LL TTU LUAR PPP 
SEA ya 13 KEJU 335 
467 


mena LL 9 
ARUS Saga 


4005. Dari Sahi, ia berkata: "Nabi saw. bertemu orang-orang 
musyrik pada salah satu peperangan beliau, lalu mereka berperang. Setiap 
kaum cenderung pada laskar mereka, sedangkan di antara kaum muslimin 
ada seorang lelaki yang tidak membiarkan orang-orang musyrik yang 
membelot dan membangkang, melainkan lelaki itu membuntutinya dan 
memenggalnya dengan pedang. Maka dikatakan: "Wahai Rasulullah, ti- 
dak seorangpun mencukupkan (dari orang lain) sebagaimana si Fulan". 
Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya lelaki itu termasuk ahli neraka:". 
Mereka bertanya: "Siapakah di antara kami yang termasuk ahli surga, 
jika memang orang ini (Oazman) termasuk ahli neraka?". Seorang laki- 
laki (Aktam) dari kaum berkata: "Sungguh aku membuntutinya (Oazman) 
di kala ia berjalan cepat dan lambat. Maka aku. selalu bersamanya, se- 
hingga ia terluka. Ia ingin mati, lalu ia meletakkan di tanah, sedangkan 
mata pedangnya ada di antara dua teteknya. Kemudian ia menekan di- 
rinya di atas pedang itu dan ia bunuh diri. Selanjutnya laki-laki itu 
(Aktam) datang kepada Nabi saw., ia berkata: "Saya bersaksi sesung- 
guhnya engkau adalah Utusan Allah". Beliau bertanya: "Apakah itu?". 
Lalu ia memberitahukan kepada beliau. Maka beliau bersabda: Sungguh 
seorang laki-laki beramal dengan amal ahli surga menurut apa yang tam- 
pak oleh manusia, padahal ia adalah ahli neraka. Dan ia beramal dengan 
amal ahli neraka menurut apa yang tampak oleh manusia, padahal ia 
adalah ahli surga". 


a Nekad 1 4 #11 Pad TA AN Cet AN Me Na 
Na NA NA Aan: 
y010 IIA RA Ban DM ALA YAI KT 
4006. Dari Abu "Imran, ia berkata: "Anas melihat orang-orang pada 
hari Jum'at, lalu ia melihat beberapa baju toga. Maka ja berkata: "Pada 
saat ini mereka bagaikan orang-orang Yahudi Khaibar". 
312 71 


Begat 14 & ai .1 AK ? Pe Eat toa bed 
Kis GA AE IL ASN DAA 4. 


468 





PE ROA CAN API Pena ag RTA 
PALI AN JBS Ra 
Aam be AS 


4007. Dari Salamah ra., ia berkata: "Ali tertinggal dari Nabi saw 
pada perang Khaibar, ia terserang penyakit mata, lalu ia berkata: “(Apa- 
kah) saya tertinggal dari Nabi saw?". Kemudian ia bertemu beliau. Ke- 
tika kami bermalam pada malam hari penaklukan Khaibar, belia ber- 
sabda: "Besok aku akan memberikan bendera -atau besok bendera akan 
diambil- oleh seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya lagi 
diberi kemenangan". Kami mengharapkan bendera itu, kemudian dikata- 


kan: "Ini adalah 'Ali". Lalu beliau memberika . 
i n kepada asn 
kemenangan". | padanya dan ia diberi 


9 4. 1 G9 2G P3 , 2 3 Pe 
SL AOA ay KE ANN GS an Jan tua 
PA Ani TN ata MEA ng 
, Pa 2 ah old Bs Lana 
LN AAA ka Pon API ILY 63 
A33 apa yA LAI Je Aa Ne 
PI IA 9, AN Dat UAN red LA - 
Cab cl PEJOSN PENS SU tajaan 
Ao aan (RP 3 aya an AN DA Aka 
Apa EK J2 KJ ny Iga el na UAS 
Pa Pa 5. 2 1001, ed 253 API, 
FEMALE San ak 
art ak 3 .. D 9216 2 dad 2 
NE EA GA Par LINA 


» 


469 


L 44 4 o00 KLB au P3 3 29 1214 
IE Ian Ade ISA Iga Gn A3 
MINI KANGA SIAK 

12 


4 
v 
SENI KAI AAS 


31 
an 
oz7 Aa s4 A 8 p 


.. 


3 


-— 


N 


ks 
# 
909 
- » 4 . 


Kan. 
An 

» aa 4 |) 2. O! 

PU Kian ge HL Ea, 


9 aTartera,. 7 9119 2.590 4 , 


(d 
? n 


“- | 


P 


4008. Dari Sahl bin Sa'd ra., Sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda pada peperangan Khaibar: "Sungguh besok aku akan memberikan 
bendera ini kepada seorang lelaki yang di tangannyalah Allah memberi- 
kan kemenangan. Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya, lagi Allah dan 
Rasul-Nya mencintai dia". Sahl berkata: "Lalu orang-orang bermalam se- 
raya mereka bertengkar, siapakah di antara mereka yang akan diberi ben- 
dera itu?". Ketika pagi hari, orang-orang datang kepada Rasulullah saw., 
semuanya mengharapkan diberi bendera itu. Beliau bertanya: "Di mana- 
kah ?Ali bin Abu Thalib?". Maka dijawab: "Wahai Rasulullah, dia sedang 
sakit mata". Sahl berkata: "Mereka mengirim utusan kepada 'Ali, lalu ia 
datang. Maka Rasulullah saw. meludahi kedua matanya dan berdo'a, lalu 
ja sembuh hingga seperti sebelum terkena penyakit, kemudian beliau 
memberikan bendera kepadanya. ?Ali berkata: "Wahai Rasulullah, saya 
akan memerangi mereka hingga mereka seperti kami (memeluk agama 
Islam)". Beliau bersabda: "J aksanakanlah dengan perlahan-lahan, hingga 
kamu berhenti di halaman mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk 
Islam dan beritahukan kepada mereka tentang hal-hal yang wajib bagi 


mereka, yakni hak-Allah di dalam Islam. Demi Allah, sesungguhnya. 


Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki dengan lantaran kamu 
adalah lebih baik bagimu dari pada kamu memiliki unta merah". 


aa en Ta 
ABU EKA 15 CU BEA 


470 





2 Aan NA M1 ah AI 
Han NE EGA B AAA masa 
( 5 194 D1 Tn Oo N rae Be Una aa 3 


3 


ca 4 SA Kep AAN Aa (£ 


- 


Ta PG EGA 
HI pn PA en 
Aan RL NEK NISN 
Ig anal 2 GEN EA NN LA 


g | 
Pa Ted“ PEG IL ANN AP KAU AT LAYAR UAP 
“2 DO Dina aa so 


wu 


sp 14 - NG #3 na 2 

4009. Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: "Kami datang di Khaibar. 
Ketika Allah memberikan penaklukan atas sebuah benteng Khaibar, di- 
tuturkan kepadanya akan kecantikan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab. 
Suaminya terbunuh, sedang ia masih pengantin baru. Lalu Nabi saw me- 
milih Shafiyah untuk dirinya, maka beliau keluar dengan dia. Sehingga 
ketika kami sampai di Saddis Shahba', dia telah suci (dari haidnya), lalu 
Rasulullah saw bersebadan dengannya. Kemudian beliau membuat ma- 
kanan Hais (campuran kurma dengan samin) hamparan kecil dari kulit. 
Selanjutnya beliau bersabda kepadaku: "Izinkanlah orang-orang yang ada 
di sekitarmu". Maka saat itulah resepsi pernikahan beliau dengan Sha- 
fiyah. Lalu kami keluar ke Madinah, kami melihat Nabi saw. sedang me- 
lingkarkan mantel untuknya di belakang beliau. Lalu beliau duduk di 
dekat untanya, beliau merendahkan lututnya dan Shafiyah meletakkan 
kakinya di atas lutut beliau, sehingga ia menunggang". 


24 


PAN Ul MEI TA na P PTP 
A5) 2G BIASA ap Ly Ai am AN: 


471 


009 La nya 211 aa NU Me cap Ke on ear 
3 .. » Sang, - 
Haa SS Tam Kai JEAS j5 9s 


Ka ha Ja 1008 4. #0 00 -- 205,4 2 
Pa rat SA JARAK 
- 1 

Lagi 


4010. Dari Anas bin Malik ra., "sesungguhnya Nabi saw. tinggal de- 
ngan Shafiyah binti Huyay selama tiga hari di dalam perjalanan ke Khai- 
bar, sehingga beliau bersebadan dengannya. Dan ia adalah termasuk 
orang-orang (isteri Nabi) yang diwajibkan menggunakan kain penutup". 


AR PRA SO Ata 


Me alan  egana 3 Naa 316 
Ae EMIN SI 33 
KN ON GAP 
SENIN SES Yo GI 

"MESIN GE EN Kg 


ON 


A 


4011. Dari Anas ra., ia berkata: "Nabi saw. tingal di antara Khaibar 
dan Madinah selama tiga malam, di mana beliau berbulan madu dengan 
Shafiyah. Lalu saya mengundang kaum muslimin ke resepsi pernikahan 
beliau. Pada resepsi itu tiada roti maupun daging, dan tiada sesuatupun 
kecuali beliau memerintahkan Bilal membawa beberapa hamparan kecil 


472 















dari kulit. Hamparan itu dibentangkan, lalu diatasnya ditaruh kurma, keju 
dan minyak samin. Kaum muslimin bertanya: "Salah seorang Ummi 
mu'minin ataukah budak perempuannya?". Mereka menjawab: "Apabila 
beliau memasang kain penutup padanya, maka ia adalah salah seorang 
ummil mu'minin. Dan apabila beliau tidak memasang kain penutup 
maka ia adalah budak perempuannya?". Ketika beliau berangkat, beliau 
menempatkannya di belakang dan beliau memasang kain penutup". 


53 NA Il p 20 ' 
CE: JB Air Kuan Paha PEG 
: Ge ma KESAN 
OA | ear Le 


s 

ta 2 dn je &, aa 7, "2 
Pn An 
La: SA gel SP SAT EA AE) 


4012. Dari Abdullah bin Mughaffal ra., ia berkata: "Kami termasuk 
orang-orang yang mengepung Khaibar, lalu seseorang melemparkan se- 
buah kantong berisi lemak, maka saya melompat untuk mengambilnya. 


Te saya menoleh, tiba-tiba dialah Nabi saw., maka saya merasa 
, malu". 


P/ w (12 ST MAA IAI pa“ 3 1» 
ka SAN Jaa SAN AS ale SAY 
3 097 414 ue LA UK 010 4 2 P3 2.2 
TEA NYA 5 Jo denda 
AYI 


- .. 


- 4013. Dari Ibnu 'Umar ra., "sesungguhnya Rasulullah saw. pada ha- 
| ri peperangan Khaibar melarang memakan bawan, tih i 
| keledai jinak (piaraan)". Pe 


13 0 5L 
- » 


3171 #8 Tr... ... 
an Ig Ate Aa pebalap "IE EA 


473 


Por SAI 


PE 3 LA MAN 9 A1 38 Ana 
La 


4014. Dari "Ali bin Abu Thalib ra., bahwasanya Rasulullah saw. 
melarang kawin Mut'ah dengan perempuan (kawin dalam jangka waktu 
tertentu) pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai 


piaraan. 


JAR a PA ARA 0 
AR, 11 Ie an 15 


4015. Dari Ibnu "Umar, "sesungguhnya Rasulullah saw. pada perang 
Khaibar melarang memakan daging keledai pimaan« 


seknkia Alai WI EVAN 


Kpai KAIYA 


4016. Dari Ibnu "Umar, "sesungguhnya Nabi saw. melarang me- 
makan daging keledai piaraan". 


III HE AAA 
yg 1 233 Pep Sanken SEN pa Ian 
IAI Has 


4017. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: "Pada perang Khaibar 
Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai dan beliau mem- 


474 





bolehkan daging kuda". 


A2 KA AG ang GR AA AGEN 
Taha Nae ant 32, s901 25 
aa ar SIANG CA Pn 


pora ai Aja 
Ga YA Ka MA AA 
PENA API NU EA AU aa ep 


ati 


KA YES 


4018. Dari Ibnu Abi Aufa ra., kami tertimpa kelaparan pada perang 
Kbaibar. Sesungguhnya sejumlah periuk telah mendidih. Ia berkata: "Se- 
bagian periuk-periuk itu telah matang, lalu datanglah tukang penyeru 
Nabi saw.: " Janganlah kalian memakan daging keledai sedikitpun dan tum- 
pahkanlah periuk-periuk itu". Ibnu Abi Aufa berkata: "Kami memberi- 
tahukan bahwa beliau melarangnya, karena keledai tidak menjadi bagian 
seperlima (dari rampasan)". Dan sebahagian 'Ulama berkata: "Beliau me- 
larangnya sama sekali, karena keledai itu memakan benda najis". 


091, 211 nana PA INN P 
1 2 3 Ha - 14 
asa. ada Nge GLS 17 soale Par, Aa: nga 


ah 4 PI 


SO Aa Esta mas ny Ja oh Ara 


4019. Dari Barra” dan Ibnu Abi Aufa ra., bahwasanya mereka ber- 
sama Nabi saw., lalu mereka mendapatkan seekor keledai dan mereka 
memasaknya. Kemudian tukang penyeru Nabi saw. berteriak: "Tumpah- 
kanlah periuk-periuk itu". 


475 


Len Pa : BA AG 5x. 


Fs #n (K4 P3 Ke saj alas 
TAP yr JB denate HN ASEAN 
| PTN & 233, 
“39 LN H4 g 3d 
4020. Dari Barra” dan Ibnu Abi Aufa ra., bahwa Nabi saw. bersabda 


pada hari perang Khaibar di kala mereka (para sahabat) telah menegak- 
kan periuk: "Tumpahkanlah periuk-periuk itu". 


AAA 9 , a 201 : 
ANA ar . Ay A93 ua ANT Iga 2.1 
yh La 
. 2g alay 
4021. Dari Barra” ra., ia berkata: "Kami berperang bersama Nabi 

saw.". seperti hadits di atas". , 
p 9 
TB 2112 94 aa 
JNAI NA KAS He ed LAY 
- 4 Pa, 
La 22 “A3 t 031 HE EG Sana Le 
Ka 2 Abs AN pipa an PLN UN Ph) EA Seudag 4 TAG 

4022. Dari Barra” bin 'Azib ra., ia berkata: "Pada peperangan Khai- 


bar Nabi saw menyuruh kami untuk membuang (daging) keledai mentah 
maupun matang, kemudian beliau tidak memerintahkan kami untuk me- 


makannya sesudah itu". 


192 20 


476 


AE TA NN JAE er EN LAY 





2092 579 Ag LH 20 1 
PA MET art PARE Kn Ipa 
s1 a01 KAIN "1 09 LIA PPh CAR 
Pa P3 ana ng ya LD TANI 
AIR IN 


4023. Dari Ibnu ' Abbas ra., ia berkata: Saya tidak tahu, Ha be- 
liau melarangnya karena keledai itu alat angkutan manusia?. 
Maka beliau tidak suka alat angkutan mereka akan sirna. Ataukah beliau 
mengharamkan daging keledai piaraan pada hari peperangan Khaibar?". 


4 TN 092,04 s7 P7) 

KAA pay ea EPL 

P1 1 222 UR, 25 0 Aegh. 
aa de Us eraga oa ui eng ds AN 1 

Ar Pd ( 22 - 

Oa PI Gan K3 JLS S3 36 
"A3 C £ 92 37 , "4 

TA Car KA AA 36. Na 
4024. Dari Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Rasulullah saw. membagi 
(rampasan) pada hari peperangan Khaibar, dua bagian untuk kuda dan 
satu bagian untuk pejalan kaki". Ia berkata: "Nafi' menafsirkan hadits itu, 


lalu berkata: "Jika seorang laki-laki menggunakan kuda, maka ia men- 
dapat tiga bagian. Dan jika ia tidak su en kuda, maka ia men- 


dapat satu bagian". 
ay en Ke Pe 32 -$ x0 


SIDE Sin 
aa aa, 459 sea on Es 


Papa 2 PA GI 3 an aa ta Al 


Seharga 1 rara PRE MEA 


Ox 


4 


477 


Re “vc KrRAT & 22914 913 
Ea ae as Ja Ha aa 2 sari - 
9L 2... na 28 

33 PN 
4025. Dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: "Saya dan 'Utsman bin 
"Affan ra. berjalan menuju Nabi saw. lalu kami berkata: "Engkau mem- 
beri Bani Muththalib dari seperlima (rampasan) Khaibar dan engkau 
membiarkan kami, padahal kami di dalam satu kedudukan darimu". Lalu 
beliau bersabda: "Bani Hasyim dan Bani Muththalib adalah satu terpadu". 


 Jubair berkata: "Nabi saw. tidak membagikan sesuatupun untuk Bani 
Abdi Syams dan Bani Naufal". 


2 Ga KALI Aa A37 aa - 
Ae SP AAL nata an 
PANGAN BLN AP Sa 
HS, | (Aha 3S TE 3 JG ade, 
CA Cari Fera Aa TKA 3 
On ATA para (3 PEN 
AE ha SEN EN 3 AT 
AA IA Kg AR AA Kd 
a PPAP re 
3, Abas Aa Aa TS 2533 IE ads erna IR 
Fan akan dahan Waka Jan pad Ie Sa pie 
SEE ng nga Ela 25 


478 





133 AB Bie Anne - Injan Upaya 
je peran Pot NA 
PRA ea ar peng 

Su Aya, Hu, 13 As : 


pen 
, Pj 
op pe 2 20 


Gm TA agan NA ana 
senaaas cab "Asa bata 
BN APA OAPA KEILAN 3L83 : 
: Paing Sen d2 AN 


'. KP 


Jadi ag NA bank PN An 
ROTE “ ep MAKS Hua : 
Ya 2 LIS 0 K Ukeeel 
peer Jata PETA EALAT 3) 
AI IS Ay AON Ia KA 
AAA ANA IAI SL and 3 Ka 3G 
RAN 13an pb Ap EA 
Aa Sea 2G, dea 


“g PE Led 


PAKA Ga : Mean S3 PE Lap Day MEN 














479 


G9 g3ta as YAN 23.14 
- | |) PA 
“3 Dyna ar Na Sian 
Sa La ino 3 ASN 
| / Ca & SIN india Pd ASI, 


4026. Dari Abu Musa ra., "telah sampai kepada kami berita tentang 
kepergian Nabi saw. dan kami berada di Yaman. Lalu kami pergi untuk 
berhijrah kepada beliau, yaitu saya dan dua orang saudaraku, sayalah 
yang paling kecil. satu dari keduanya adalah Abu Burdah dan yang 
lain adalah Abu'! Ruhm di tengah-tengah lima puluh tiga atau lima puluh 
-laki dari kaumku. Lalu kami naik perahu dan perahu itu 
menyampaikan kami kepada raja Najjasyi di Habasyah. Kami. bertemu 
u Thalib dan tinggal bersamanya, sehingga kami semua tiba. 
emu Nabi saw. di saat beliau menaklukkan Khaibar. Dan se- 
orang berkata kepada kami -yakni penumpang perahu-: "Kami 
cg ya berhijrah". Asma” binti 'Umais masuk -ia termasuk 








orang-orang yang datang bersama kami- kepada Hafshah isteri Nabi saw. 
untuk berkunjung. Ia berhijrah bersama orang-orang yang hijrah ke 
Najjasyi. Lalu 'Umar masuk kepada Hafshah, sedang Asma' berada di 
dekatnya. "Umar berkata disaat melihat Asma': "Siapakah ini?". Ia men- 
jawab: "Asma” binti 'Umais". "Umar bertanya: "Apakah ini perempuan 
(yang sudah berada di) Habasyah, ataukah perempuan ini (yang datang 
melalui) lautan?". Asma? menjawab: "Ya". 'Umar berkata: "Kami telah 
mendahuluimu berhijrah, maka kami adalah lebih berhak terhadap Ra- 
sulullah saw. dari pada kalian". Lalu Asma? marah dan berkata: "Ja- 
nganlah begitu, Demi Allah, kalian bersama Rasulullah memberi makan 
orang lapar dan menasehati orang bodoh di antaramu. Kami berada di 
sebuah kampung -atau bumi- yang jauh lagi benci (terhadap agama) di 
negeri 'Habasyah, semua itu demi (mencari ridla) Allah dan Rasul-Nya. 
Demi Allah, saya tidak makan makanan dan minum minuman, hingga 
aku menyebutkan apa yang kamu ucapkan kepada Rasulullah saw.. Kami 
diganggu dan ditakut-takuti, dan saya akan menuturkan hal itu kepada 
Nabi saw. dan bertanya kepada beliau. Demi Allah, saya tidak berdusta 
dan menyimpang lagi saya tidak menambahkan atasnya. Maka ketika 
Nabi saw. datang, ia berkata: "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya "Umar 
telah berkata demikian dan demikian". Beliau bertanya: "Lalu apakah 


480 





yang kamu katakan kepadanya?". Asma' menjawab: "Saya berkata ke- 
padanya demikian dan demikian". Beliau bersabda: "Ia tidaklah lebih 
berbak terhadapku dari pada kamu, ia dan teman-temannya mempunyai 
hijrah sekali, sedang kalian wahai penumpang perahu, mempunyai hijrah 
dua kali". Asma” berkata: "Sungguh saya melihat Abu Musa dan para 
penumpang perahu datang kepadaku berbondong-bondong, seraya mereka 
bertanya kepadaku tentang hadits ini. Tidak ada sesuatupun di dunia ini 
yang lebih membahagiakan mereka, dan tidak ada yang lebih berharga di 
dalam hati mereka dari pada apa yang telah disabdakan Nabi saw. kepada 
mereka". Asma” berkata: "Sungguh saya melihat Abu Musa memintaku 
mengulangi hadits ini". 


Ha nia pena IG KA IE IV 


7039 ahon 


TAM Na Ap ai 
IA aa en RENJA SA 


Kan aa YEP TU LAAN 


Lyn Maa Pa 
: San ESA red 


4027. Dari Abu Musa, Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku sa- 
ngat mengenali suara golongan orang-orang Asy'ari dengan (bacaan) 
Our'annya di saat mereka memasuki waktu malam. Dan aku mengetahui 
tempat tinggal mereka dari suara mereka dengan bacaan Al Our'an di 
malam hari, meskipun aku belum melihat tempat tinggal mereka ketika 
mereka tinggal di siang hari. Dan di antara mereka ada orang yang 
bijaksana, apabila ia bertemu dengan kuda -atau beliau bersabda: "(Ber- 
temu) musuh"- maka ia berkata kepada mereka: "Sesungguhnya teman- 
temanku menyuruh kalian untuk menanti mereka". 


481 








: ANA Lan moge AE LAN 


3123 mer 


TS Be AN ya 2 21 


4028. Dari Abu Musa, ia berkata: "Kami datang kepada Nabi saw. 
setelah beliau menaklukkan Khaibar, lalu beliau memberi bagian (ram- 
pasan) kepada kami dan beliau tidak memberi bagian kepada seorangpun 
yang tidak ikut serta pada penaklukan itu selain kami". 


fa NIAGA JA 
Aa ANTAR aa 
Jek jadi PA ah 
MEA YAA INA Sa aa RSA SEN 21 15 Laos 5 
ESA ERA 
ME TABANAN A5 
a17 ain ja Rae 5 Hape La St 
SAN AAS 


dad sa) 
20 


MAU naa KAP Ga Asas 
And ade Ae KO BG LI sa Kerlanelaa 
MEA BIG lan aa 











IE MIS AE mt AS 
26 Vyag 
Jia 


4029. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Kami telah menaklukkan 
Khaibar dan kami tidak mendapatkan rampasan emas maupun perak, ka- 
mi hanya mendapat rampasan lembu, unta, harta benda dan kebun (kur- 
ma). Kemudian kami kembali bersama Rasulullah saw. menuju Wadil 
Oura. Beliau beserta seorang hamba miliknya yang bernama Mid'am, 
hamba itu dihadiahkan kepada beliau oleh seorang Bani Dlibbab. Pada 
saat ia menurunkan barang bawaan milik Rasulullah saw., tiba-tiba da- 
tanglah anak panah menyasar sehingga mengenai hamba itu. Maka 
orang-orang berkata: "Kesaksian itu menyenangkannya". Lalu Rasulullah 
saw. bersabda: "Ya, Demi Dzat Yang diriku di dalam kekuasaanNya, 
sesungguhnya kain selimut yang ia peroleh pada hari perang Khaibar, 
yaitu rampasan rampasan yang belum dibagikan akan menyalakan api 
atas dirinya". Kemudian seorang laki-laki datang ketika mendengar hal 
itu dari Nabi saw. dengan membawa satu atau dua tali terompah, lalu ia 
berkata: "Ini adalah sesuatu yang pernah saya peroleh". Selanjutnya 
Rasulullah saw. bersabria: "Satu atau dua tali terompah dari neraka". 


Ae Id 2 SU yet 92 


SN Jp dia an AB NAS AN 
3 4 


aa. AAS 
Ha A AA 1 Aa PPA 3 1 3 


PA ar AS a82 Jaga, Ane ta 


Keran ag 


4030. Dari 'Umar bin Khaththab ra., ia berkata: “Ingatlah, Demi 
Dzat Yang diriku dalam kekuasaannya, jikalau bukan karena saya me- 
ninggalkan akhir manusia dalam keadaan setara, tidak ada sesuatupun 


483 


bagi mereka, maka tidak satu desapun yang ditaklukkan melainkan saya 
membaginya sebagaimana Nabi saw. membagi Khaibar. Akan tetapi saya 
meninggalkan desa itu sebagai harta simpanan bagi mereka, mereka dapat 
mengambil bagian (dari pajak)nya". 


Pen ALA Aren Ai An GE EN 


Man yaaa 


35 


fl 
a st 


sn1 1 
TEA AAS AN 


4031. Dari 'Umar ra, ia berkata: "Jikalau bukan karena kaum mus- 
limin, maka tidak satu desapun yang ditaklukkan untuk mereka me- 
lainkan saya membagi desa itu sebagaimana Nabi saw. membagi Khai- 
bar". 


“Ve ga 


AAN SAS Man An Se NY 


KEREN Fan AA 


3S DEA in Ip Bel JS SEE Ap 


. MAN 313 3e JS 29 MEI 


4032. Dari 'Anbasah bin Sa'id, bahwasanya Abu Hurairah ra. da- 
tang kepada Nabi saw. lalu ia meminta (rampasan Khaibar) kepada be- 
liau. Salah seorang Bani Sa'id bin 'Ash berkata kepada beliau: "Ja- 
nganlah engkau memberi dia". Lalu Abu Hurairah berkata: "Ini adalah 
pembunuh Ibnu Oaugal". Kemudian orang itu berkata: "Kagumlah 
terhadap binatang Wabr (sejenis Marmut) yang turun dari puncak gunung 


Dila'n" 
IN IIS - 1 “ny 


Ke AI Ia Jgn SEP AT - :XY 











S2 OA 


sa P5 MISA BAK 
ban Mugapa aa A5 Rene KENA 
EF IE pal 2 sngau 
SE pan ig SNN, SI Ih 
SANA Gile Ke Ae JGA Eat 


Bebas 


4033. Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah saw. mengutus Aban 
memimpin sepasukan serdadu dari Madinah menuju Nejd". Abu Hurairah 
berkata: "Lalu Aban dan teman-temannya datang kepada Nabi saw. di Khai- 
bar sesudah beliau menaklukkannya, dan sesungguhnya ikat pinggang kuda 
mereka terbuat dari sabut". Abu Hurairah berkata: "Saya berkata: "Wahai 
Rasulullah, janganlah engkau memberi bagian (rampasan) kepada mereka". 
Aban berkata: "Dan kamu wahai binatang Wabr (sejenis Marmut) turun dari 
puncak gunung Dla'n". Lalu Nabi saw. bersabda: "Wahai Aban, duduklah". 
Maka beliau tidak memberi bagian (rampasan) kepada mereka". 


IL ag Aa an ain 
( Tap 2011) Pra Alek Pura An 
Pa pa LA PP 4 Bal 1 4  Mengik 

Ki ME BAU 33. 

eat ag 


| 4034. Dari Sa'id, bahwasanya Aban bin Sa'id datang kepada Nabi saw., 
lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, kemudian Abu Hurairah berkata: 
"Wahai Rasulullah, ini adalah pembunuh Ibnu Oaugal". Dan Aban berkata 
kepada Abu Hurairah: "Kagumlah wahai hewan wabr yang turun dari puncak 
gunung Dian, ia mencela atas diriku, seorang yang dimulyakan Allah dengan 
(isyarat) tanganku, dan ia mencegah orang itu Dn dengan (isyarat) 
tangannya". 


Ba & EN AA TA en “1x9 
Pan Payo ska Ke 
| ea Aa EK AS d1 Yaa 
Dada ARI HI, NS Lea PA 
KANAN Fa FN 1 25 AN Kena Para 
ANN PAR PON PA MATA UN 


AAS Kes Asa Hang 

AKP Aa Aja pa 

Naa Kanaan Yaa 

Pa bai KA JAMENA Ega 

Ai Au Kr Da RA Ka 
Lapa a23 


| aa Ls PE cm be ar 


| Arga AKAN Gn 


#2 £ 


P 7. 13 Pe ANN ME CT Dela - 
NE nn aa: 13 APA AYU “da 





td 


na SEA Ea, ENI AG 


an nenas BANI 


01139214 


OR BIA gas bni 2g 
tak Ian Ia An Peda 


HA Mi 2g IE, ae 


Hn IALA Le ph 


KE, ME aa 
uan PATRA NATA 
LG SI EA ST Ida 
Ba JA ANYER NA 
Mana esa SMA 
Dias N Penta jade 
Ping En Abu saia 
Aa duda SEA TA "Gi. segadi 0 
SDUG ANA AG 
Jaga ea jatt aga CI MATA Manah 94 
. Par JL YK A 
Haa Pan us 


5 


NE Lai AA SES 


(3 


N s41 z 201 Li 01 A20» 
CN da di ASUS YEN, SEN EK 
2 PE PPL LA Kai PN NON, OAy ya 21 


“NX 


: P4 


BN Nigatako 


4035. Dari 'Aisyah, bahwasanya Fathimah binti Nabi saw. mengirim 
perutusan kepada Abu Bakar, ia meminta kepadanya akan harta pusaka 
Rasulullah saw., yaitu harta (rampasan) yang diberikan oleh Allah kepada 
beliau di Madinah, Fadak dan harta yang tersisa dari seperlima (rampasan) 
perang Khaibar. Lalu Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "(Harta) kami tidak dapat diwarisi, apapun yang kami bnggalkan 
adalah sedekah. Keluarga Muhammad saw. hanya makan dari harta ini”. Dan 
sesungguhnya saya tidak akan merubah apapun terhadap sedekah Rasulullah 
saw. dari keadaannya semula pada masa hidup Rasulullah saw. Sungguh saya 
akan memperlakukan sedekah itu sebagaimana yang telah diperlakukan 
Rasulullah' saw." Lalu Abu Bakar enggan menyerahkan sedikitpun dari 
sedekah itu kepada Fathimah. Maka Fathimah benci terhadap Abu Bakar 
karena hal itu, lalu dia menjauhinya dan tidak berbicara dengannya hingga dia 
wafat. Dia hidup sesudah Nabi saw. selama enam bulan. Ketika dia wafat, 
maka ' Ali suaminya menguburkannya pada malam hari. Ia ndak memintakan 
izin kepada Abu Bakar, dan ia shalat atas (jenazah)nya. Ali mempunyai 
muka (kehormatan) di hadapan orang-orang selama hidupnya Fathimah. Lalu 
ketika Fathimah wafat, "Ali kurang mendapat kehormatan di bedepen orang- 
orang. Maka ia menginginkan kebaikan dan bersumpah setia dengan Abu 
Bakar, namun ia tidak bersumpah setia pada bulan-bulan tersebut (sewaktu 
hidupnya Fathimah). Kemudian ia mengirim pesuruh kepada Abu aa - 
(berkata): "Datanglah kepada kami dan jangan seseorangpun yang ' g 
bersamamu karena tidak menyukai kehadiran "Umar". "Umar berkata: Tidak, 
Demi Allah, kamu tidak boleh datang kepada mereka sendirian". Abu Dea 
berkata: "Apakah kamu mengira mereka akan berbuat sesuatu terhadapku?, 
Demi Allah, saya akan datang kepada mereka". Abu Bakar datang kepada 





mereka, lalu 'Ali mengucapkan syahadat dan berkata: "Sesungguhnya kami 
mengetahui keutamaanmu dan apa yang telah diberikan oleh Allah ke- 
padamu, kami tidak mendengkimu akan kebaikan yang telah diberikan oleh 
Allah kepadamu. Tetapi engkau berbuat sewenang-wenang terhadap kami 
akan sesuatu urusan. Dan kami yakin mendapat bagian (warisan) karena hu- 
bungan kekerabatan kami dengan Rasulullah". Sehingga Abu Bakar men- 


“ Cucurkan air mata. Ketika Abu Bakar berbicara, maka ia berkata: "Demi Dzat 


Yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh kerabat Rasulullah saw. lebih 
saya cintai dari pada saya menyambung kerabatku sendiri. Adapun sesuatu 
yang menjadikan perselisihan antara saya dan kalian tentang harta ini, maka 
saya tidak berbuat gegabah terhadap harta itu yang jauh dari kebaikan. Dan 
saya tidak akan meninggalkan sesuatu urusan yang pernah saya lihat Ra- 
sulullah saw. melakukannya melainkan saya melakukannya juga". Lalu 'Ali 
berkata kepada Abu Bakar: "Waktu perjanjianmu adalah waktu sore untuk 
bersumpah setia". Ketika Abu Bakar selesai shalat Dhuhur, ia naik ke atas 
mimbar lalu mengucapkan syahadat. Ia menuturkan keadaan 'Ali dan kc- 
tertinggalannya dari sumpah setia dan berdalihnya dengan sesuatu yang 
menghalanginya, kemudian ia minta maaf. Dan "Ali mengucapkan syahadat, 
lalu ja menghormati hak Abu Bakar. Dan ia memberitahukan bahwa ia tidak 
menganggap apa yang dilakukannya sebagai kedengkian terhadap Abu Bakar, 
dan ia tidak ingkar terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. 
Tetapi kami yakin di dalam urusan ini kami memiliki bagian (warisan), lalu 
berbuat sewenang-wenang terhadap kami, maka kami mendapati (rasa benci) 
di dalam hati kami. Kemudian berbahagialah kaum muslimin karena hal ter- 
sebut dan mereka berkata: "Engkau benar", Dan (rasa cinta) kaum muslimin 
dekat kepada 'Ali, di saat"ia mengulangi kembali untuk menyeru kepada 
kebajikan. 


20R PA MN TA ang aa 
Pe IG as ai 2 JAE 41 


rah a20 In M1 Gp hang 12 
AS Ia pam CP A0 
2 .on n 


KE GE Cas 


4036. Dari "Aisyah ra, ia berkata: "Ketika Khaibar telah ditaklukkan, 
kami berkata: "Saat ini kami kenyang dengan kurma". 


Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: "Kami tidak merasakan kenyang, sampai kami 
menaklukkan Khaibar". 


K- 
5 Si ALE 


PES 
eye 


| BAB 
NABI SAW. MEMPEKERJAKAN PENDUDUK KHAIBAR. - 


ka SEA Mina £-XV 


MEI dalam 


Mela esa '... Tap aga 


1 


— 


ka 


aed Jamal Lai A3 lan aa “13 “33 — 
PMA ALI YAN JR AAN 
| Maka png Pa BLN, 


4037. Dari Abu Sa'id al Khudiriy dan Abu Hurairah ra. bahwasanya 
Rasulullah saw. mempekerjakan seorang laki-laki atas tanah Khaiber, lalu ja 
datang kepada beliau dengan membawa kurma jenis unggul. Lia Danar 
saw. bertanya: "Apakah semua kurma Khaibar demikian ini?". Ia menjawal 
"Tidek, Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu gan- 
tang kurma ini dengan harga dua gantang, Gan dan gang) kaga aa 
tiga gantang”. Lalu beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukannya, j 
kurma buruk itu dengan uang dirham, kemudian belilah kurma jenis unggul 
dengan uang dirham itu". 


490 








PUSAT 


13 Ta 


KEINAN  GIE IN 25 25 


. 4038. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi saw 
mengutus saudara laki-laki Bani 'Adiy dari golongan Anshar menuju Khai- 
bar, lalu beliau mengangkat dia Ta Emir atas Khaibar. 


AAcAU c Xx Yaa J Alasas » 
, PT MU 4 x1 
ASIA 155 
HUBUNGAN La NABI SAW DENGAN PENDUDUK KHAIBAR. 


01011 sh 4 (2: Sen akun 

Lan apk Pa Sta satp. $ya 
23 AL Ja Ta (Ya (3 Ka bd Ga 21812 9g tega Hp 

MA TAAT Kageo pa Koplo o15 aa 


# Sei 


4039. Dari Abdullah bin "Umar, ia berkata: "Nabi saw, sa 
Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengolah dan menanami- 
nya, sedang mereka mendapat bagian separo dari hasil yang dikeluarkan 


(dipanen)". 
Ian na 
5 pai 8, KE ah AL IE 


KAMBING YANG DIRACUN UNTUK NABI SAW. DI KHAIBAR. 


KELAK ga Ta etos 


491 


4 aa To MN , Nana 
Ka SIB app Iga SENIN 


KG Pena EM da JA 


4040. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Ketika Khaibar telah ditakluk- 
kan, Rasulullah saw. diberi hadiah (daging) kambing yang diracun". 


BAB 
PEPERANGAN ZAID BIN HARITSAH. 


AAA NE Lensa 5.5 
Ka 14x BPR nhk 
A3 5315, WI 5 SL 
Pura 319 6 SU NA SK dah i (5 . 

LAN Na Nara pala 25, 4 


4041. Dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata: "Rasulullah saw. mengangkat 
Usamah sebagai pemimpin suatu kaum, lalu mereka mencerca kepemim- 
pinannya. Maka beliau bersabda: "Apabila kamu mencerca kepemimpinan- 
nya, maka sesungguhnya kamu mencerca pula kepemimpinan ayahnya se- 
belum dia- Demi sumpah Allah, sungguh dia (Zaid) diberi hak untuk menjadi 
pemimpin. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling aku cintai, dan se- 
sungguhnya ini (Usamah) adalah termasuk orang yang paling aku cintai se- 


telah dia". 


492 





'UMRATIL OADLAA' 


NA APA 5 Ap 5.4 
. HA Ba au An 


Lah Hara AAS 


“ 
A 
N 
& 


PAN says 


(EN Pee NAS KI YG 
ME at ara PEN Pase 25, 
HEM HI SILEY 


ES Mag Angel Kena Jaa Kania Ga 
C3 3 Su NET er 5 Ian 2 
A5 PAN Pa at IYA LE 


FP Keladi 


aa SSS Ula Ia 7: 2 LIA, 


. 
Pia Ta aa 


5 AN Sa IP da 


REA DAA AA 


3 


493 


EN Ma Ca naleA 


KE YA NS KANE NS 3 La 
2 KA BIN Keane re 
YEJ6 gann NATA Ai pa Hg 


2 0s? 


Ta Paya Lan Ie, 2 LAN GAS 
MI ERA Tor 2532 33 
MUG Sial PA Dara an 


4 :. Naas ng 1 IG S5 Kane 
Ba KENA Sg NA HN 2 SIT, 
KA Ia ANE SS 


4042. Dari Barra” ra., ia berkata: "Ketika Rasulullah saw. beribadah 
"Umrah pada bulan Dzul Oa'dah, penduduk (kafir) Makkah enggan mem- 
biarkan beliau masuk ke Makkah, sampai beliau melaporkan kepada mereka 
untuk tinggal di sana selama tiga hari. Ketika mereka menulis surat, maka 


mereka menulis: "Ini adalah sesuatu yang dilaporkan oleh Muhammad Utusan 


Allah". Mereka berkata: Kami tidak mengakui (kenabian) ini kepadamu. 
Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah Utusan Allah, niscaya 
kami tidak menghalangimu sedikitpun. Tetapi engkau adalah Muhammad bin 
Abdullah". Maka beliau bersabda: "Saya adalah Utusan Allah dan saya adalah 
Muhammad bin Abdullah". Kemudian beliau bersabda kepada 'Ali: "Hapus- 
lah kata-kata Utusan Allah (dari surat itu)." 'Ali berkata: "Tidak, Demi Allah, 
saya tidak akan menghapusmu selamanya". Maka Rasulullah saw. mengambil 
surat itu, padahal beliau tidak dapat menulis dengan baik, lalu beliau menulis: 
"Ini adalah sesuatu yang dilaporkan oleh Muhammad bin Abdullah, beliau 


494 





0 pIBOHANG 


tidak memasukkan senjata ke Makkah melainkan pedang di dalam beberapa 
geribah. Dan beliau tidak akan keluar dari penduduk Makkah dengan mem- 
bawa seseorang, jika orang itu hendak mengikutinya. Dan beliau tidak akan 
menghalangi seseorangpun di antara para sahabatnya, jika orang itu hendak 
tinggal di sana". Ketika beliau memasuki Makkah dan batas waktu telah 
lewat, mereka datang kepada 'Ali dan berkata: "Katakanlah kepada temanmu, 
keluarlah dafi (tempat) kami, karena sesungguhnya batas waktu telah lewat". 
Maka Nabi saw. keluar, kemudian seorang puteri Hamzah mengikuti beliau 
seraya berseru: "Wahai pamanku, wahai pamanku". Lalu 'Ali mengulurkan 
tangan kepadanya dan memegang tangannya (puteri Hamzah). 'Ali berkata 
kepada Fathimah: "Ambillah puteri pamanmu". Fathimah menggendongnya, 
lalu 'Ali, Zaid dan Ja'far bertengkar tentang puteri Hamzah itu. 'Ali berkata: 
"Saya yang mengambil dia, dan dia adalah puteri pamanku". Ja'far berkata: 
"Puteri pamanku dan bibinya dari garis ibu ada di bawah tanggung jawabku". 
Dan Zaid berkata: "Puteri saudara lelakiku". Maka Nabi saw. memutuskan dia 
(diserahkan) kepada bibinya dari garis ibu, dan beliau bersabda: "Bibi dari 
garis ibu menempati kedudukan ibu". Dan beliau bersabda kepada 'Ali: 
"Kamu adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu". Beliau bersabda ' 
kepada Ja'far: "Kamu menyerupai rupa dan perangaiku". Dan beliau bersabda 
kepada Zaid: "Kamu adalah saudara dan hambaku". 'Ali berkata: "Hendaklah 
engkau memperisteri puteri Hamzah". Beliau menjawab: "Dia adalah puteri 
saudara lelakiku satu susuan". 


2 “2. 31 2.223 ” 
AN oa ar Karel P Ng PP AAA TAN 
1944 4 214 ag Tera: 9 s02 Luh r00, 


PER Hen Pane NE Bata 
Pena Kata” : ae Sakujat Dad — 
Man ae 


HA AA Ga AR. ra Pan gu 
PN RS Apa 


SA 


495 


4043. Dari Ibnu 'Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. keluar untuk 
beribadah "Umrah, lalu orang-orang kafir Ouraisy menghalangi di antara be- 
liau dan Baitullah. Maka beliau menyembelih binatang Hadya (kurbanjnya 
dan mencukur kepalanya di Hudaibiyah. Dan beliau melaporkan kepada 
mereka untuk beribadah "Umrah pada tahun depan, beliau tidak membawa 
senjata untuk (memerangi) mereka melainkan beberapa pedang (di dalam 
sarungnya), dan beliau tidak tinggal di sana (Makkah) melainkan apa yang 
mereka sukai. Lalu beliau beribadah "Umrah pada tahun depan, beliau masuk 
ke sana sebagaimana apa yang telah beliau sepakati dengan mereka. Ketika 
beliau tinggal di sana selama tiga hari, maka mereka menyuruh beliau untuk 
keluar, lalu beliau keluar. 


Km AN A99 aa 
«4s AN aa SEN EA 4 Pesanan 
NE ORA JA UE 


TA 24934 


Pace Pan TT YA Iss: KI YAA BN LEYR 


Upagi 
2 


Pi Lag IG 9153 KE SN yA 1 MEN Ika 
1 Rena PETA PI ACa repea 1 2 bye, | 
Ne. PA PAT Ta “5 


4044. Dari Mujahid, ia berkata: "Saya dan "Urwah bin Zubair masuk ke 
masjid, tiba-tiba Abdullah bin "Umar duduk di kamar ? Aisyah. Kemudian ia 
bertanya: "Berapa kali Nabi saw. beribadah "Umrah?". Ia menjawab: "Empat 
kali, salah satunya pada bulan Rajab". Kemudian kami mendengar ' Aisyah 
bersiwakan. "Urwah bertanya: "Wahai Ummil Mu'minin, tidakkah engkau 
mendengar apa yang diucapkan ayah Abdurrahman?, bahwa Nabi saw. ber- 
ibadah "Umrah empat kali, salah satunya pada bulan Rajab". ” Aisyah men- 
jawab: "Nabi saw. tidak pernah beribadah "Umrah sekalipun melainkan ia 
(ayah Abdurrahman) hadir di sisi beliau, dan beliau tidak pernah ber” umrah 


496 





pada bulan Rajab sama sekali". 
Jo 


Pra Ui SALIM GI Solye- $.5D 
Ne IN MA Sa Ta 


23 9, 2 


DASGANENN Mat Nge 0333 


4045. Dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata: "Ketika Rasulullah saw. ber- 
?'umrah, maka kami menutupi (melindungi) beliau dari para pemuda dan 
orang-orang musyrik agar mereka (tidak) menyakiti Rasulullah saw. 


aa an Aa Ga ng 551 


In 2G (18 2.1 Ar PTP INAP 
Kran Hana Le, Gaga En 12 
99 407 » Ja » #3 
SEA SEHAT 
Tan 19 9, Kah 19141) z s0 100 
Sea AGAN SIANG 5 Ale 


NAN Ah 


let Ah 


4046. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Rasulullah saw. dan sahabat- 
sahabatnya telah datang, lalu orang-orang musyrik berkata: "Sesungguhnya 
telah datang kepada kalian sekawanan orang yang lemah oleh serangan 
demam kota Yatsrib". Maka Nabi saw. memerintahkan agar para sahabatnya 
berlari kecil tiga kali, dan agar berjalan di antara dua tiang. Tidak ada yang 
menghalangi beliau untuk memerintahkan para sahabatnya berlari kecil 
Ea rasa kasihan terhadap mereka". 


2 


Pa 


Hina at ka BJ EA tt 


497 


| #0 s0? '€g it ad 

IG SAN SN la Pap Mi NI salad 

2. “1d 1 Td 
ENI AT 


4047. Dari Ibnu "Abbas, ia berkata: "Ketika Nabi saw. datang di Ma- 
dinah pada tahun di mana beliau mendapat jaminan keamanan, maka beliau 
bersabda: "Berlari kecillah kalian, agar orang-orang muysrik melihat ke- 
kuatanmu". Dan orang-orang musyrik datang dari arah Oaigi'an". 


ae Papa AJE EA &N 
3 IANGNI5 AI PETA IA YP 


4048. Dari Ibnu 'Abbas ia berkata: "Nabi saw. berlari kecil di Bai- 
. tulllah, dan di antara bukit Shafa dan Marwah agar beliau memperlihatkan 
kekuatannya kepada orang-orang musyrik". 


4 (atau (TP, 24215 ng 
pa SER ISL EGE- ta 
Pa tt 333 3J A3 SEA 


SF ag IN Gaga F9 ap Bg Anya 


4049, Dari Ibnu 'Abbas ra. ia berkata: "Nabi saw. memperisteri Mai- 
munah, padahal beliau sedang Ihram. Dan beliau bersebadan dengannya 
disaat beliau telah halal (selesai Ihram). Maimunah meninggal dunia disarif. 


So ket 741 “1 P 
BEA 4-0. 
: NA A sae "3 3 Agan 


4 td 
PP AT AT 
a- 


A Lia LINI IS 
4050. Dari Ibnu ' Abbas, ia berkata: "Nabi saw. memperisteri Maimunah 


pada waktu ' Umratil Oadla” ". 


498 





Aa Alaaganeah 


BAB 
PEPERANGAN MU'TAH, BAGIAN DARI DAERAH SYAM. 


no 4 ARP Na 23213 PPA: 
Hard PN aa Ap PUN 5.2) 


(3 AS A5 19 ne 


- JA ' Au — da AS ya aa Haha BA Ap 
a. 7 NAN Kg: 
Ab » 0333 TAN 21) Ea 


4051. Dari Ibnu 'Umar ra, bahwasanya pada hari itu ia , berdiri atas 
(jenazah) Ja'far di saat ia terbunuh. Lalu saya menghitung ada limapuluh luka 


tusukan dan pukulan pedang pada (tubuh)nya. Dari semua itu tidak sedikitpun 
dai Atase belakangannya, yaa punggungnya. 


jaan Aje 21834 20043 
3 Aga Tn aa aa &.0Y 
AAA Ne 2014 ML mLOK IA Pe, Tart 
Jlas 5,5 PA En EA AE WI 15 


Ki ad 02, 


NINA Saka Yaa 
MELANIE AG Ida PKN pra 15 
Dasa SEJISI G3 Sip 8 
Heaja SIN AAa IK Le KANG 
An galah 


4052. Dari Abdullah bin "Umar ra., ia berkata: "Rasulullah saw. meng- 
angkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pada peperangan Mu'tah, lalu 
Rasulullah saw. bersabda: "Jika Zaid terbunuh, maka (digantikan) oleh Ja'far. 
Dan jika Ja'far terbunuh, maka (digantikan) oleh Abdullah bin Rawahah". 
Abdullah bin "Umar berkata: "Saya berada di antara mereka pada peperangan 
itu. Kami mencari Ja'far bin Abu Thalib, lalu kami menemukan dia berada di 


499 





antara orang-orang yang terbunuh, dan saya menemukan pada jasadnya 4 Ata D AAN AA Ako KAN Tn 01K 
terdapat sembilan puluh lebih luka tusukan dan hantaman anak panah". re. Tele 9 AU La 3 — « jaw NA KA 
KAPAN AAL 20 AL AT MAN SO, 


en AA 1172 4 Bi Jena I SELE 
2 SRG 2 Asean ALS 
Wp Se JB LNA Ren 

4 sali a Terate 12 


4054. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Ketika telah sampai berita ter- 
bunuhnya Zaid bin Haritshah, Ja'far bin Abu Thalib dan Abdullah bin 
Rawahan ra. Rasulullah saw. duduk. Pada (wajah) beliau terlihat rasa pri- 
hatin". "Aisyah berkata: "Saya melihat dari lubang pintu, lalu seorang laki- 
laki datang kepada beliau dan berkata" Wahai Rasulullah, sungguh para isteri 
Ja'far (menangis)". Lelaki itu menuturkan tangisan mereka, lalu beliau me- 
nyuruhnya agar mencegah mereka". Rawi berkata: "Laki-laki itu pergi, 
kemudian datang dan berkata: "Saya telah mencegah mereka". Dan ia me- 
nuturkan bahwa mereka tidak mentaatinya". Rawi berkata: "Lalu beliau me- 
nyuruhnya lagi, maka laki-laki itu pergi, kemudian datang dan berkata: "Demi 
Allah, mereka benar-benar telah mengalahkan kami". Maka ' Aisyah menduga 
bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jejalkanlah tanah pada mulut mereka". 
' Aisyah berkata: "Lalu saya berkata: "Semoga Allah menghinakan hidungmu, 
Demi Allah, kamu tidak melakukan dan kamu tidak membiarkan Rasulullah 
saw. dari kelelahan". 


Bf 3 MA je RA 4.00 
KH Tea 


4055. Dari 'Amir, ia berkata: "Apabila Ibnu ' Umar mengucapkan salam 
kepada putera Ja'far, maka ia berkata: "Assalamu 'alaika, wahai putera 


pa sn PA POAA AM - Sate 2 v 
$ ab 3) o 
era Nik 5: rm (7712 BII AA AA ah 
Menu sarana SAS 
AL a2 KEL 


Pen enP ana AAN 
SE Cin AL yg ane 


PE FOTA 


2 al Oa PE PAP Ta PATRA MEA 





AgOHANg 


4053. Dari Anas ra., bahwasanya Nabi saw memberitahukan kematian 
Zaid, Ja'far dan Ionu Rawahah kepada orang-orang sebelum beritanya sampai 
kepada mereka, lalu beliau bersabda: "Bendera dipegang oleh Zaid, lalu ia 
terbunuh. Kemudian dipegang oleh Ja'far, lalu ia terbunuh. Selanjutnya di- 
pegang oleh Ibnu Rawahah, lalu ia terbunuh -kedua mata beliau menahan air 
mata-, sehingga bendera itu dipegang oleh sebuah pedang Allah (Khalid bin 
uh Pada aan Allah memberi Ss atas mereka. 


Ha - s 
MISA Keane as! MEN 5.04 
era ENI bang aya 
5 Fita KAN AS Isa KT Hay aga an aa 
S3 Pasang Near 
ea saga ANN 


Aa Ha ANE jan 


Cal 


500 501 








orang yang memiliki dua sayap". 


4 2 Ng ara 4 
EP S PAMA AN ga Aula oa lia Aan 
LA PS 
“nve 
4056. Dari Khalid bin Walid, ia berkata: "Sesungguhnya pada hari 


perang Mu'tah ada sembilan buah pedang terputus di tanganku. 
Maka tidak ada yang tersisa di tanganku kecuali sebuah pedang lebar dari 


Yaman". 


4 
P1LP yo 3 Gu 
KL In Ian Im ada BA &.0V 
Sya, pr De? IPA NA 
ae eng ob ID Han 

£ 
4057. Dari Khalid bin Walid, ia berkata: "Sesungguhnya pada bari 


perang Mu'tah ada sembilan buah pedang patah di tanganku. Dan masih 
tersisa di tanganku sebuah pedang lebar dari Yaman". 


TEE IE 33 PAN YAN Lan 

MA KAS AE MEN AAA ya 

BAU SU Sate PAN Ni 
Tatang 


4058. Dari Nu'man bin Basyir ra., ia berkata: "Abdullah bin Rawahah 


pingsan, lalu saudara perempuannya, yakni ' Amrah menangis: "Oh gunung, 


502 





oh demikian, oh demikian". Dia menyebut sifat-sifat terpuji atas Abdullah bin 
Rawahah. Lalu ketika ia siuman, ia berkata: "Kamu tidak mengucapkan 
sesuatu apapun melainkan dikatakan kepadaku: "Apakah kamu demikian 
juga?". 

LSG Lea 2 Nanga P, 

AN aan KE IE GEN JU PA Jala 401 


KE NAS, 


4059. Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: "Abdullah bin Rawahah 
pingsan -dengan kata-kata hadits (tersebut di atas) ini-, ketika ia meninggal, 
saudara perempuannya tidak menangisinya". 


44 SANA Ae KE SEE, Lae 
UN ara LA Pan IA Si Tas 591 


BAB 


PENGUTUSAN NABI SAW. KEPADA USAMAH BIN ZAID KE 
HURUOAT, BAGIAN DARI DAERAH J UHAINAH. 
194 9221 Kenek Ta Hbd 


Bp eaand pa UE G2 Ay Kokahp -A 
Hara, Ka NE BA AA KAS Ab ho 
Dengan SS, 
KA AS aa PA WAY AP ILUP, 
N NuAr TEKAN MADE 
YES KKS Ran SKS KS 

ag DEA 3 


N 


4060. Dari Usamah bin Zaid ra., ia berkata: "Rasulullah saw. mengutus 
kami ke Huragat. Kami datang pagi hari kepada sekawanan orang (musyrik), 
lalu kami mengalahkan mereka. Saya dan seorang laki- Jaki Anshar bertemu 
dengan seorang laki-laki dari kelompok mereka. Ketika kami mengepungnya, 
ia berkata: "Iaa ilaaha illallaahu". Maka laki-laki Anshar itu menahan diri, 
lalu saya menikam lelaki (musyrik) itu dengan tombak, sehingga saya mem- 
bunuhnya. Ketika kami tiba, maka berita itu telah sampai kepada Nabi saw., 
lalu beliau bertanya: "Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah ia 
mengucapkan Laa ilaaha illallaahu". Saya berkata: "Ia hanya melindungi 
diri". Maka beliau senantiasa mengulang-ulang kalimat (pertanyaan) itu, 
sehingga saya berangan-angan bahwa tidak seyogianya saya masuk Islam 
sebelum hari itu". 


KA GANGA 
9 Ng LT Pu bata aa | Peran 

ea Senpi Lah 
18 $ ey SOAP 2140 2 Pata: Aa 27 Aj 


ANE PER Pa 


4061. Dari Salamah bin Akwa?, ia berkata: "Saya pernah berperang 
bersama Nabi saw. tujuh kali peperangan. Dan saya keluar dalam pasukan 
yang dikirimkan oleh Nabi saw. sembilan kali, satu kali kami dipimpin Abu 
Bakar dan satu kali kami dipimpin Usamah ra". 


ORI Kata 


pake PAT USA Saya doa Aaja SAY 
2 Ea TA NP NIA Dgn 
ka 2-4 , aa 2. s0 


bnar AA 


4062. Dari Salamah, ia berkata: "Saya pernah berperang bersama Nabi 
saw. tujuh kali peperangan. Dan saya keluar dalam pasukan yang dikirimkan 
.oleh Nabi saw. sembilan kali, satu kali kami dipimpin oleh Abu Bakar dan 
satu kali dipimpin Usamah ra". 


504 





| ') 
Sanata Lp yah tar 
TANYA Na '€, Ai NI PRN 


“ta 97 AA (ja 


- 


4063, Dari Salamah bin Akwa' ra, ia berkata: "Saya pernah berperang 
bersama Nabi saw. sembilan kali peperangan. Dan saya pernah berperang 
bersama Ibnu Haritsah (Zaid), beliau menjadikan ia sebagai pemimpin atas 
kami". 


he Pahas bilas SN jAlutp Ah 
235 PPA aa 


AI 9 2144 
22 ny, A La 5 Bana 
4064. Dari Salamah bin Akwa', ia berkata: "Saya pernah berperang 
bersama Nabi saw. tujuh kali peperangan". Lalu ia menyebutkan peperangan 
Khaibar, Hudaibiyyah, Hunain dan peperangan Oarad. Yazid berkata: "Saya 
lupa yang selebihnya". | 


NAS, Aira ar. un 


AN PA 
fa ena 
BAB 


PERANG PENAKLUKAN MAKKAH DAN BERITA YANG 


505 


DIKIRIMKAN OLEH HATHIB BIN ABI BALTA?'AH KEPADA 
PENDUDUK MAKKAH, IA MEMBERITAHUKAN MEREKA 
TENTANG PENYERANGAN NABI SAW. 


an ata Hp Ia eggA 410 
5 sapa NADA le kb a12 
CINA AN, 
Pee £ Kn sang 
Pane MEA ge MA RENA 
H3 Jaya Ste BU Les 
AI Sah ANA Nat Kelie ain AAA 
AI KL Ab aa Aa 
Ia Jaan ML Lai Ga AAN 
Asia Setan ja Ng 4 AJ BA ale Mar 
S3 Na 2 2. Nat ani PeUOn 
ar al Gaya sena Ber ass. Fi 


Pd Naela” 3 x| 


Hae Sa MS GBI SG, Sa ai 





LSI DEA aa Tel 
983, ag Yin e & 2 
kans PAN MI 2 RO 
AG IE AAaN 


dites AULaeA Pa Ted Ti A 
Aa AN Gk Iu Sus 


agan itna Te OMA 
6 , Pa - ra 214 » 
Ab Asal EL LA A3 


0219 ANT 9 tanah 


Se 3s Pen HEM ANA AKAN 


Ear IS LES KIA A33 240 L 


4065. Dari 'Ali ra., ia berkata: "Rasulullah saw. pernah mengutus aku, 
Zubair dan Migdad, lalu beliau bersabda "Pergilah, hingga kalian sampai di 
kebun Khakh, karena di sana ada seorang wanita di dalam sekedup yang 
membawa surat, maka ambillah dari dia". 'Ali berkata: "Kami pergi seraya 
kuda kami berlari cepat dengan membawa kami, sehingga kami sampai di 
kebun itu, tiba-tiba kami berjumpa dengan wanita di dalam sekedup. Kami 
berkata kepadanya: "Keluarkanlah surat itu". Dia menjawab: "Saya tidak 
membawa surat". Lalu kami berkata: "Sungguh kamu harus mengeluarkan 
surat itu ataukah kami akan menelanjangi pakaianmu?". 'Ali berkata: "Maka 
dia mengeluarkan surat dari kepang rambutnya. Lalu kami datang membawa 
surat itu kepada Rasulullah saw., ternyata di dalamnya terdapat kalimat: "Dari 
Hathib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrik di Makkah". Hathib 
memberitahukan mereka tentang sebahagian urusan Rasulullah saw. Lalu 
Rasulullah saw. bertanya: "Wahai Hathib, apakah ini?". Ia menjawab: "Wahai 
Rasulullah, janganlah tergesa-gesa atas diriku. Sesungguhnya saya adalah 
seseorang yang melekat pada orang-orang Ouraisy". Hathib berkata: "Saya 
adalah seorang yang bersumpah setia (orang Ouraisy), namun saya bukan 
berasal dari mereka. Diantara orang-orang Muhajir yang menyertaimu ada 


507 





orang-orang yang mempunyai kerabat (di Makkah) yang melindungi keluarga 
dan harta benda mereka. Oleh karena hal itu telah kulepaskan diriku dari 
hubungan persaudaraan dengan mereka, maka saya menginginkan untuk 
mendapatkan hak kuasa di sisi mereka, agar mereka melindungi kerabatku. 
Saya melakukannya bukan karena berbalik (murtad) dari agamaku dan bukan 
karena ridla pada kekafiran sesudah masuk Islam. Lalu Rasulullah saw. 
bersabda: “Ingatlah, sesungguhnya ia telah membenarkan kalian". "Umar 
berkata: "Wahai Rasulullah, biarkanlah saya memukul leher orang munafik 
ini (dengan pedang)". Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia ikut serta pada 
perang Badar, tahukah engkau bahwa Allah mengetahui orang-orang yang 
ikut serta pada perang Badar?" Beliau bersabda: "Lakukanlah apa yang kamu 
inginkan, sesungguhnya aku telah mengampunimu". Lalu Allah menurunkan 
surah "YAA AYYUHALLADZIINA AAMANUU LAA TATTAKFI- 
DZUU 'ADUWWII WA »'ADUWWAKUM AULIYAAA' ATULOUUNA 
ILAIHIM BIL MAWADDATI WAOAD KAFARUU BIMAA JAA 
AKUM MINAL HAOOI -sampai- FAOAD DLALLA SAWAA AS- 
SABIIL". (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu 
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih 
sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran 
yang datang kepadamu). (Al Muntahanah:1). 


Aa Te. LA LIA 
. | (5 
Ian 3 Barbel 
BAB 
PERANG PENAKLUKAN MAKKAH PADA BULAN RAMADLAN. 


NM 096 26 L aa 2 22 1 2 
Ft ani JBS AA EA NN 
a yana 4 PRO 


A3 CN A— pa ENI 12 


4066. Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. 
berperang pada peperangan penaklukan (Makkah) di bulan Ramadlan". 


508 





NN Pan Kat NP 2 ea - 
Jaan Pan SEA si KAV 
214 G1 jt y0 M2 MAKA po Go raigi 4 
Aa Na AI abah aa Ai dp 
Tai LA 4-1 & I Sah. 


AA Gi IR BENING 


4067. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Rasulullah saw. berpuasa, se- 
hingga ketika beliau telah sampai di Kadid, yakni sumber air di antara 
Oadaid dan 'Usfan, maka beliau berbuka puasa. Beliau senantiasa ber- 
buka puasa sampai satu bulan berlalu". | 


" Md re : Pa 9 P : - ge (d 
HE N PA SA 
AA PURA NAN Ag Ke TE 
Ao) AN AAN Ag 223 
“2 21129 2 250 sa 
ag ea KA NAN ga ASRI PI 


3 221003 291 Pa IAI 21 a PR, 900 
Ada Ulwe yo P3 SA Biaya 

PPP 
Mendata B3 


4068. Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. keluar pada bulan 
Ramadian dari Madinah, dan beliau bersama sepuluh ribu orang. Demikian 
itu pada awal delapan tahun setengah sejak kedatangan beliau di Madinah. 
Lalu beliau pergi bersama kaum muslimin ke Makkah, beliau berpuasa dan 
merekapun berpuasa. Sehingga ketika belidu telah sampai di Kadid, yaitu 


sumber air di antara Oudaid dan "Usfan, maka beliau berbuka dan merekapun 
berbuka". 


509 





20 reg SI Ly, LA 
3 Kg AN Ipank LA 


2 PA 231 LT AP PI 4, 21 , eta 
PL dala AAN ee ga Naba 
MAN on, AN Rea, PN ada f0 

Kenal TKA Sa sultan Ao GE Sapa 


sp 


DN MN ada SEA 
A0 p Pisa 

Pa Ai Aa AI ae AA La 
SE SANTA Sejuk Pop 
pa aan 


4069. Dari Ibnu "Abbas, ia berkata: "Nabi saw. keluar pada bulan Ra- 
madian ke Hunain, sedangkan orang-orang berbeda pendapat, ada yang 
berpuasa dan ada yang berbuka. Ketika beliau duduk di atas untanya, beliau 
minta dibawakan bejana berisi susu atau air. Lalu beliau meletakkannya di 
atas telapak tangan atau diatas unta beliau. Kemudian beliau melihat orang- 
orang, lalu orang-orang yang berbuka berkata kepada orang-orang yang 
berpuasa: "Berbukalah kalian". 


Dari Ibnu ' Abbas ra, Nabi saw. keluar pada tahun penaklukan Makkah. 


#” 9 


Ken SEN YAA MS ENA AN 


"#0 4 “1 Psi #K. 2 
abetp seo Pa PW PS ala2 Sad 
ME da Ke NAN, 
1 akan eU JI An Poo 
5 29516 | Jo Jane 13110 
Ate ISA AE SEL 


CNN 


510 





4070. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Rasulullah bepergian 
bulan Ramadian, lalu beliau berpuasa hingga ga i di un 
Kemudian beliau minta dibawakan bejana berisi air maa m - 
num(nya) pada siang hari agar orang-orang melihatnya Beliau SEN 
sampai tiba di Makkah". Dan Ibnu ' Abbas berkata: "Rasulullah saw. berpuasa 
dan berbuka pada waktu bepergian. Barangsiapa menghendaki, maka ia ber- 
puasa dan barangsiapa menghendaki, maka ia berbuka". 


Li “ - 9 
SEA 
BAB 


DI MANAKAH NABI SAW. MENAN END 
. CAPKAN ERA 
PADA HARI PENAKLUKAN (MAKKAH). : 


PP 
” P Pd 
? # 4, Pd 
AP , . PAS AA 0J 0” 


Maktal nd Pem MIE, 32 


ad 


nC SPO & jae 89 P) 
aa pa His 


bi Bebek AN AI (toe Al KISI OI 9 Jr . 
Sg YA Ugustu 233 Ol Inang pl areal 


# 
I 619 0 


ANA Bo ANA AE NN 


PINGIN KA OT Bola ali 
AAA ANA AR DAA 


A 


TA PATAL LI ITA LT s1. c 2 
Ca adi AG Aap abe Ma Jia Oo aa 


511 








AAA Hata Ke KAN: Pel 


Fa Megan PNG KN 
BS KS Anisa Aaja — 
ea KAA 3 Sai 
Kn ea “1 2 dh Aan 


2 ta IN kl Ke #7 a KI go a2 GA 


— 9 
pa uan Per Ta Pa dengan 


BII La & Lada Pake yap it od— BID 


SEN MEN Ea, ra 


J2 KS. KE SeaN ai 
HPO SEA KN Es 

“pong at is Anna 
» Yg s5 TA a na 4 Lina SEK 2 13 


“29 


| Te Ganas NA aa aja 


Be ia 


. 
3 


Ea CA LAN LAN PI Li 


Sa GAN Png 5 , 


# na 


h AAS SEN A Lae To Mg 


512 





KA PES, bagan d3 
sasa Pr Lala 
Bat ana ia IS see 


21 4 


PENA ARK rasi 
KE NE Ia Ii ey A Sale 
3 Lgi, NA ea SENI Pn 


Pe 


4071. Dari "Urwah, ia berkata: "Ketika Rasulullah saw. pergi pada 
tahun penaklukan (Makkah), lalu hal itu sampai kepada orang-orang Ouraisy, 
maka keluarlah Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam dan Budail bin 
Warga' untuk mencari berita dari Rasulullah saw. Lalu mereka pergi berjalan, 
sehingga ketika sampai di Marr Dhahran, tiba-tiba mereka menjumpai api 
seperti api Arafah. Maka Abu Sufyan berkata: "Apakah ini?, sungguh seperti 
api Arafah". Budail bin Warga” menjawab: "Api milik Bani 'Amrr". Lalu 
Abu Sufyan berkata: "” Amr lebih sedikit dari pada itu". Orang-orang melihat 
mereka bertiga dari penjaga Rasulullah saw. Orang-orang menyusul mereka 


'dan menangkapnya, lalu orang-orang membawa mereka bertiga kepada 


Rasulullah saw., pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Ketika beliau pergi, 
beliau bersabda kepada ' Abbas: "Tahanlah Abu Sufyan di dekat tempat 
berdesak-desakan kuda, sehingga ia melihat kaum muslimin". Lalu ' Abbas 
menahannya dan beberapa kabilah lewat bersama Nabi saw. mereka melewati 
Abu Sufyan satu pasukan satu pasukan. Salah satu pasukan lewat, lalu Abu 
Sufyan bertanya: "Hai Abbas, siapakah ini?". Ia menjawab: “Ini adalah 
Ghifar". Ia bertanya: "Apakah yang terjadi padaku dan Ghifar". Kemudian 


Juhainah lewat, lalu Abu Sufyan berkata seperti itu. Kemudian Sa'd bin 


Hudzaim lewat, lalu ia berkata seperti itu. Dan Sulaim lewat, lalu ia berkata 
seperti itu. Sehingga datanglah satu pasukan yang ia belum pernah melihat 
seperti itu, ia bertanya: "Siapakah ini?". Abbas menjawab: "Mereka adalah 
orang-orang Anshar, mereka dipimpin oleh Sa'd bin 'Ubadah yang membawa 


513 


bendera". Lalu Sa'd bin ' Ubadah berkata: "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah 
hari perang, pada bari ini Ka'bah dihalalkan (untuk medan perang)". Abu 
Sufyan berkata: "Wahai "Abbas, alangkah bagusnya hari kehancuran". Ke- 
mudian datanglah satu pasukan, yaitu pasukan yang paling sedikit jumlahnya. 
Di antara mereka terdapat Rasullah saw. dan para sahabatnya, sedangkan 
bendera Nabi saw. dibawa oleh Zubair bin ' Awwam. Ketika Rasulullah saw. 
melewati Abu Sufyan, ia bertanya: "Tidakkah engkau tahu apa yang di- 
katakan oleh Sa'd bin "Ubadah?". Beliau bertanya: "Apakah yang dikatakan 
oleh Sa'd?. Ia menjawab: "Ia mengatakan demikian dan demikian". Beliau 
bersabda: "Sa'd berdusta, akan tetapi ini adalah hari Allah mengagungkan 
Ka'bah dan hari memasang kelambu (penutup) Ka'bah". 'Urwah berkata: 
"Rasulullah saw. memerintahkan agar benderanya ditancapkan di Hajun". 
» Abbas berkata kepada Zubair bin 'Awwam" "Wahai Abu Abdillah, di sinilah 


Rasulullah saw. menyuruhmu untuk menancapkan bendera". 'Urwah berkata: 


"Dan pada hari itu Rasulullah saw. memerintahkan Khalid bin Walid untuk 
masuk dari sebelah atas Makkah, yakni dari Kida”. Dan Nabi saw. masuk dari 
arah Kuda. Pada hari itu dua orang laki-laki terbunuh dari kuda Khalid bin 
Walid, yaitu Hubaisy bin Asy'ar dan Kurz bin Jabir al Fihriy". 


Maya NN AAN NATA 
Ta LI ae TA CIA ana TN gran K0 #12 91 
Hye Vas pg ALA Jen pen On dag alel 


Pr, ARK AN 9 31 112 02 rah UE” “3 Ka 
Bas TES SEI SE, 
4072. Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: "Pada hari penaklukan 
Makkah saya melihat Rasulullah saw. diatas untanya, beliau membaca surah 
Al Fath seraya mengulang-ulangnya". Rawi berkata: "Jikalau bukan karena 
orang-orang berkumpul di sekelilingku, niscaya saya mengulang-ulang seba- 
gaimana beliau mengulang-ulangnya". 


sh 19914 KA ad MANA PN Ke LAI Ia 
Oa jago Ju Ai ana detalag NY 


21 aya 5 KA 211 Ya HIP as LA 
TAPAK Y HASAN ME JE3 


514 





17 5 2 2 2 LA, dat Aga 

mp3. PA aja plnan 

AE NA asa V3 KI 
DE UIN LAN Sai 

: | DNA LAN. 

. Pi & 

EN 05 9 
, 4073. Dari Usamah, bahwasanya ia bertanya pada masa penaklukan: 
wangi. Rasulullah, di manakah kita akan tinggal besok?". Nabi saw. ber- 
sabda: Apakah ' Agil meninggalkan tempat tinggal untuk kami?". Kemudian 
beliau bersabda: "Seorang mu'min tidak dapat mewarisi orang kafir, dan 
Pata kafir tidak dapat mewarisi orang mu'min". Ditanyakan kepada Zuhri: 
"Siapakah yang mewarisi Abu Thalib?". Ia menjawab: "Y. isinya 
ialah ' Agil dan Thalib". i Na 

t Ng) / 2 i 
AT "Jet "3 Jebat D3 Pa “Da Ld MIE MU Lah 

Ian Un JO JL Ain AAM GS, ap HE £.V4 

ID ITAN IN, AT | 2 “Tg 

& MN LAN Lu 1 PALA 0 a1aye 

ma Ne Al me pl ls Oia gaada At 


: 4074. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
Insya Allah tempat tinggal kita di kala Allah menaklukkan (Makkah) adalah 
lereng an di mana orang-orang Ouraisy bersumpah setia pada ke- 


YNA KR MRI Lg ga LI 3 Na ' 
Aga) JEJE is ANU Bap AI AND 
KE Aoki nade 


A0. za kasi 
Oa na yo An IA ALT 
. oi | aa aula Dad 
4075. Dari Abu Hurairah .ra., ia berkata: "Rasulullah En bersabda 


ketika hendak ke Hunain: "Insya Allah tempat tinggal kita besok di lereng 
pegunungan Bani Kinanah, di mana orang-orang Ouraisy bersumpah setia 


515 


Bak 
SN ERA AI 1 
PET 2? dia KAA Far 
D3. AA DER AE yaa KN regtanta 
Kapan et 5 KINI K3 nun 
. D: (5 kan CA 


4076. Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi saw. memasuki 


Makkah pada hari penaklukan, sedang pada kepala beliau terdapat baju besi 
berantai. Ketika beliau mencopotnya, datangiah seorang lelaki lalu berkata: 
“Ibnu Khathal menggantung di kelambu Ka'bah". Lalu beliau bersabda: 
“Bunuhlah dia". Malik berkata: "Menurut yang kami lihat, pada hari itu Nabi 


saw. belum berihram". 


die 2 Aa) Per alas ATP 


? Ne , a22 PAP La 
25 ES CN YANA Ape aa Aas 


” PR Ik) 


BEA OTR 8 na Pep 26 MA 


Me mna Ban Jas 


ud) ra., ia berkata: “Nabi saw. memasuki 
sedang di sekeliling Baitullah ada tiga ratus 
kayu ditangannya dan beliau ber- 
il telah lenyap. Yang benar telah 


4077. Dari Abdullah (bin Mas' 
Makkah pada hari penaklukan, 
berhala. Lalu beliau memukulnya dengan 
sabda: "Yang benar telah datang dan yang bat 
datang, dan yang batil tidak akan memulai dan tidak akan kembali". 


4 ? 


516 


Ass Ia Ja NA AN En ERA AN 





0.511 PP hn Lada Tea 1 a0 
Ke SI GE ARSA MEP Ber 
as 43 Tea 20 057 £ “3 Rd , 
Jebak PA EPA SG ag 

-. 21791 gt 4 NG Kn A.A 7 La 
KE KALA ANN ga ea 3 
2 | Per 3 LA, Parah) Aa Is Ls 

1 Pen aman Ld & Paya 

d3 3.2 3 LA Id II, 2, 

4078. Dari Ibnu Pn aa Sea 
Makkah, beliau enggan untuk masuk ke Baitullah, sedang di dalamnya masih 
terdapat beberapa berhala. Beliau memerintahkan, lalu berhala-berhala itu 
dikeluarkan. Kemudian gambar nabi Ibrahim dan Isma'il dikeluarkan seraya 
Gi 'Sepen- keduanya" tentupet: bebernya: bebala, Lal Nahi raw: Perban 
Semoga Allah memerangi mereka, sesungguhnya mereka tahu bahwa kc- 
duanya (Ibrahim dan Isma'il) tidak pernah bersumpah dengan berhala-berhala 
aa Ea aa Kemudian beliau masuk ke Baitullah, lalu belias membaca 

ir di gai penjuru Baitullah. Dan beliau kel i 
nunaikan shalat di dalamnya. an ak 


. 


N 


asal 


se i TG "Lh RU pan 
4, 2 ie 
An Jet 
BAB 


MASUKNYA NABI SAW. DARI ARAH ATAS KOTA MAKKAH 


ISS 
ta PEP SI PAKE &ya 
Hlm a LA -1 
NASA ag UI, Dg Anya SR 
517 


Ai 





. gn PLAN AA IL LT IL ni (- 
Eat UNA owl I AN LAH ya 
hana YP an eU la Ng 0Ie Aa RK Eat 
datang Pam pdade adil den AN Jom IPA Tabad Aa 

12. 2) 28 ha , AI In 0113 
NAGA ES Bole DAN IA OI Aa 
ey... eh » Pad 2 2, & Ps 

Kel daK3 OGENG GP Ip 
an Tah — 1 na AA 2000 na An 
CAMERA Ao AS, Ia 
a Ie 9g te p”/ 


41042 D5 210914 P3 
JANTAN A ena ENI IS ak Sg 2 


» 


MIE PMI SL Jah 


»— 
“0 
z . 


4079. Dari Abdullah bin "Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. datang 
dari arah atas Makkah pada hari penaklukan, beliau di atas uctanya mem- 
boncengkan Usamah bin Zaid. Dan beliau bersama Bilal dan Utsman - 
Thalhah, yaitu para pengawal, sehingga beliau berhenti di masjid. Lalu beliau 
memerintahkannya untuk membawakan kunci Baitullah. Lalu aan 
masuk bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan "Utsman bin Thalhah, 2 
tinggal di dalamnya di siang hari sampai lama sekali. Kemudian beliau ng 
luar, maka orang-orang berlomba-lomba (untuk masuk). Ibnu Hen - 
orang yang pertama kali masuk, lalu ja menjumpai Bilal berdiri di ska 2 
pintu. Ia bertanya kepada Bilal: "Di manakah Rasulullah menja SA 
shalat?". Maka ja menunjukkannya ke tempat beliau menjalankan . sa 
Abdullah berkata: "Saya lupa untuk bertanya-kepadanya, berapa raka'at 
beliau menjalankan shalat?". 


Kena  NEG BI GEA GA KENGGA-LA : 
| SAE ip mai MEP 


. 
td 


518 





4080. Dari ' Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. pada tahun penaklukan 
(Makkah) masuk dari Kada” di arah atas Makkah. 


5 149 5 AT Kera ad 1 Pan Ta 1. 
ME IAI KESAN AN 
P 4 GA, .. PP 
“AKA are ae 


4081. Dari 'Urwah ra. "pada tahun penaklukan (Makkah) Nabi saw. 
masuk dari arah atas Makkah, yakni dari Kada”". 


o- Bg a 2 A29 0 - Pe 
ek.) o ” w .. 
panai Lea ia 


BAB 
TEMPAT TINGGAL NABI SAW. PADA HARI PENAKLUKAN 


LN 3, 3 eTo0k an : 
-, (MI » . 
SES ana Pa 
4082. Dari Ummi Hani”, ia menuturkan bahwa pada hari penaklukan 
Makkah, Nabi saw. mandi di rumahnya, kemudian beliau shalat delapan 
raka'at. Ia berkata: "Saya belum pernah melihat beliau menjalankan shalat 


yang lebih cepat dari pada shalat itu, hanya saja beliau menyempurnakan 
(memperlambat) ruku' dan sujud". 


KI JS LN KEKE 25 AS ay 
L alat 2 ,. g SL GD h0 nte 
AN Daan 2 GK 3 Jaa Aga Ja 
“Iu ja ?# GA. 2. 

HA DN 


519 


"Nabi saw. berdoa di dalam ruku' dan 


4083. Dari ' Aisyah ra. ia berkata: dengan memuji 


sujudnya: "Maha Suci Engkau, Wahai Allah Tuhan kami, 
Engkau wahai Allah, berilah ampunan kepadaku". 


Be LAJU EP AN 
la arena ae 
so 2) ri ae Ka 


4 ZA 
rona TN AA ( 231333 , 4 


Ala) Je ara Ie 2S 
na kerpara pena F sad Salah 


8 


& PN yabs A3 
92 14 KAA : (4 LX aa (63,2 “4 | 

8 Hrg .. An op 3 (3 
bagi 9 »,A 


ng di Sia 6 sa Dl 2 
La Ai Pa Na Ar 

Aa Ie ad jay Aan EN “ 
Gea Ea AN AA ang PTN Maa 


. 


2 hun "1 Ery ae "De ina HENNA 
RENA MR SEUBAK 


i Ha h menyuruhku 
i »Abbas ra., ia berkata: Umar perna! 
4084. Dari Ibnu 'Ab Mia sat ajaa 


masuk bersama para tokoh perang Badar, 
berkata: "Mengapakah engkau menyuruh m 
padahal kami mempunyai beberapa anak laki- 


Ke 
Pen 


520 


asuk pemuda ini bersama kami?, 
laki seperti dia". Ia menjawab: 





"Sesungguhnya ia termasuk orang yang telah kalian ketahui (keutamaannya)". 
Lalu ia mengundang mereka pada suatu hari, dan ia mengundangku bersama: 
mereka". Ibnu ' Abbas berkata: "Saya tidak yakin ia mengundangku, kecuali 
untuk memperlihatkan (keutamaan)ku kepada mereka". Lalu 'Umar berkata: 
"Apakah pendapat kalian tentang ayat "IDZAA JAA'A NASH RULLAAHI 
WAL FATHU WARA AITANNAASA YADKULUUNA FII DIINIL- 
LAAHI AFWAAJAN". (Apabila telah datang pertolongan Allah dan 
kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbon- 
dong-bondong). (An Nashr : 1-2). 

Sehingga ia mengkhatamkan surat tersebut. Lalu sebahagian dari para tokoh 
itu berkata: "Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan minta ampunan 
kepada-Nya, di kala kami diberi pertolongan dan diberi kemenangan". Dan 
sebahagian dari mereka berkata: "Kami tidak tahu". Atau sebahagian dari 
mereka tidak mengatakan sesuatu apapun. Lalu "Umar berkata kepadaku: 
"Wahai Ibnu 'Abbas, apakah sedemikian itu engkau berkata?". Saya men- 
jawab: "Tidak". Ia bertanya: "Apakah yang engkau katakan?". Saya men- 
jawab: "(Arti surah itu) adalah akhir usia Rasulullah saw. yang diberitahu- 
kan oleh Allah kepada beliau, ketika pertolongan Allah telah datang. Dan arti 
penaklukan adalah penaklukan Makkah, maka itulah pertanda akhir usiamu 
(Nabi). Maka membacalah Tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah 
ampunan kepada-Nya, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat". 'Umar 
berkata: "Saya hanya mengetahui apa yang kamu ketahui dari surah itu". 


336... 22 & 5 AA yaaa 

Pop yua AN 9 atg rn 
Peda 2“ UI PN AS TA 
ang aa alat Maa au 
Sia SU: NG 22004 pai 


FE 


.. 


63 ga. Tia 
3 an Onde 26 29U3 


521 


LI 


ena std Jebak LAN aa 
NG KAS ANN, 
Ba LIFE 3 
ANA Aa aa MANA 
ae Bana eh Pee mna 1 
kab Toga On 236383 
16 apa AS 


110 


“Jk 
ae Cuele sah NN Sega FP Mel WK 
A5 3 ILY, 


4085. Dari Abi Syuraih al 'Adawiy, bahwasannya ia berkata kepada 
»Amr bin Sa'id di kala ia mengirimkan pasukan ke Makkah: "Wahai 
pimpinan, izinkanlah saya, maka saya akan menceritakan kepadamu kata-kata 
yang akan ditegakkan oleh Rasulullah saw. besok semenjak hari penaklukan. 
Kedua telingaku mendengar kata- kata itu, lubuk hatiku menghafalnya dan 
kedua mataku melihatnya di saat beliau mengucapkannya. Sesungguhnya 
beliau memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya kota Makkah diharamkan (untuk berperang) oleh 
Allah, sedang manusia belum mengharamkannya. Tidak diperkenankan bagi 
seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan 
darah dan memotong pepohonan di sana. Seandainya seseorang memohon 
kemurahan, karena Rasulullah saw. pernah berperang di sana, maka kata- 
kanlah kepadanya: "Sesungguhnya Allah memberikan izin (berperang disana) 
kepada Rasul-Nya, namun tidak memberi izin kepada kalian. Allah memberi 
izin kepadanya hanya sesaat dari siang hari. Pada hari ini keharaman Makkah 


522 





telah kembali sebagaimana keharamannya di hari kemarin. Dan hendaklah 
orang yang hadir menyampaikan (berita) kepada orang yang tidak hadir" 
Ditanyakan kepada Abu Syuriah: "Apakah yang dikatakan ' Amr kepadamu?" 
Ia menjawab: "' Amr berkata: "Saya lebih tahu hal itu dari pada kamu wahai 
Abu Syuraih. Sesungguhnya tanah Haram tidak dapat melindungi ian yan 
durhaka, tidak pula orang yang melarikan diri karena pembunuhan, dan ta 
pula orang yang melarikan diri dari cobaan". 


Namlea Pe 


n P3 | 22,1 AN BANI Naat AA 
Sl Pas EA yA bal adi 


0. - papan »J aa 
SN adl gnigah 


“ 


Bls Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwasanya ia mendengar Rasulullah 
at bersabda pada tahun penaklukan di kala beliau berada di Makkah: 
Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual arak". | 


Keke Sa GAL 
GA aja TA 


BAB 


MENETAPNYA NABI SAW. DI 
g 2 MAKKAH PADA MASA PE- 


PALA A31, PN A1 9. 
d1 Ita al Ken JB ALI “ 1 ya GE - AV 


523 


2 92 1 4 
SI Un Fan gada 


4087. Dari Anas ra., ia berkata: "Kami menetap (di Makkah) bersama 
Nabi saw. selama sepuluh hari seraya kami meringkas (gashar) shalat". 


4088. Dari Ibnu "Abbas ra, ia berkata: "Nabi saw. menetap di Makkah 
selama sembilan belas hari seraya beliau shalat dua raka'at". 


231 8 £ PA tetek Na Ar 2.9, — 
AAN PP akta! JB os E ye -£.NA 


- 


LAIN RL RAL BU IP NAK AL 01 1 2 
s9 2 YAA ra 0 yusban meaa pad 9 ama 
| Kun Le AN PALA a pa: 
.. 4 " Sa Pt . 

33 ae mat Ula Gil ria 


4089. Dari Ibnu 'Abbas ra. ia berkata: "Kami menetap bersama Nabi 


saw. dalam suatu perjalanan selama sembilan belas hari seraya kami me- 
ringkas shalat". Dan Ibnu » Abbas berkata: "Kami meringkas shalat selama 
sembilan belas hari. Apabila kami melebihi (dari itu), maka kami me- 


nyempurnakan shalat". 


524 





BAB 


GAN eta an ALAN Na 
IL Fi AN UNESA. 


. 


Nay AIA 200 1 AAN 
Pa aa SATA Sa 


Sa 


4090. Dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air, "sesungguhnya Nabi 
Saw. pernah mengusap wajahnya pada tahun penaklukan (Makkah)". 


Kl 11001, Par LS 3G GAN I 5 bet La 
AAL ASEAN NAS Ala AE -AI 
aa Ia NG PP ana 
EA An 


4091. Dari Abu Jamilah, bahwasanya ia pernah menyusul Nabi saw. 
dan keluar bersama beliau pada tahun penaklukan (Makkah). 


3 Ia Ka er Ia $ Nk naa 2 Ka AIA 
AR ABG 3JEJE Adil pe TA AY 

Ea Ae ALL IIA 999 A1” Ai A9 TE 01 
AS selai 33 us A3 TEMU 

AN Td Gan 338 3 Para RD RD PRU) 

KE AA USS PI 
SN AL Tata Gry39 Ta ALA AA TE ATI CAN IPS 
da Gaal ab NE 23 Clan basil Unla 
LN AL, GT IA II 2 
SANG INI SNN SSS Ea kl Sera 
LN SA 1 p. Pe - 

Sd WMA (D3) DIA IL LA 
Hape Tem ega Ten ag aa eka 


- 


525 


9 “051 


AAL SL PON CU MEA ” 2129 
033 Pe BIASG Lagi 9 og —pl 


- 


00 Una 


Aa PB KI Ay NE EGG 
asia Sea JEFA H men Keh PA S3 
TIA AS BEA SAE Abel 
SI ANA Ga SUS, Fe 3 
AAS 
KN ga FALS, Ga SA IK 


”“ 
# 
2? LT 


Paean rana IT RA ya 

Ly Pas pam aa Ii aan ang 
aa Lim 2 GI NAN II, Soy 511 
AA Bere Easli damai LS San Je 


SR AN AE 


KJ 


TA ATI Ga eU Ba ol bore: 
Lgi Das P3 Erin plat asah 


4092. Dari ' Amr bin Salamah, ia berkata: "Kami berada di tempat 
lewatnya orang-orang. Dan para penunggang unta melewati kami, Ialu 
kami bertanya kepada mereka: "Apakah yang terjadi pada orang-orang, 
apakah yang terjadi pada orang-orang?, mengapakah laki-laki ini?". Me- 
reka menjawab: "Ia mengira bahwa Allah mengutusnya, Allah menurun- 
Ilah menurunkan wahyu demikian". Maka 


kan wahyu kepadanya atau A' 
saya menghafal kata-kata itu, seolah-olah menempel di dalam dadaku. 


Dan bangsa Arab sedang menanti penaklukan (Makkah) dengan masuk 
Islamnya mereka, lalu mereka berkata: "Biarkanlah laki-laki itu dan 
kaumnya. Jika ia menang atas mereka, maka ia adalah Nabi yang benar". 
Ketika peristiwa penaklukan telah terjadi, maka setiap kaum bersegera 
masuk Islam dan ayahku mempercepat kaumku agar masuk Islam. Ketika 


1 


526 





2 badal ang Bea Allah, saya benar-benar datang kepadamu 

» lalu beliau bersabda: "Tunaikanlah iki 
pada waktu demikian. Ketika wak aa pelan 

kian. tu shalat telah tiba, maka henda 

ang Naa dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah Tan 
Mana n yang paling banyak menghafal Al Our'an menjadi imam 

Sana " Lalu mereka memandang, maka tidak ada seorangpun an 
:pa anyak menghafal Our'an dari padaku, karena saya dea 
$ Near ak para pengendara itu. Lalu mereka mengajukan saya ai 

mereka, padahal saya baru berusia ena j 
(mer tau tujuh tahun. Sa 
memakai selimut yang apabila sa 2 Pa 
ya bersujud, maka selimut i i 
dariku. Lalu seorang wanita dari (alang 
ari sebuah kabilah berkata: "Hend 

in : aklah ka- 

sa sa pantat gari'mu, maka belilah (pakaian)". Kemudian maa 

gamis untukku, saya tidak pernah ber: i 
C em 

sebagaimana rasa gembiraku dengan gamis itu". ska 


312 € AE ANU Aek CAN REZA Jati Tea Lea Peda Ke 
Se nasa ay 
RTA 23 KP ANA LL NU AP 1295 - 
glass Ju kaaj Bada Oni Pa asasi 
ATU "Pri 2 111 “ Lt aa Dp 
daa Angle Ja Jaana 3 217 


s1 
” A0 915 AL, 


br 110 01 / £ 

Ma Aa SA ENI Abd 
MA LE AA MR Rn ALIS 
Sa SA PAN MEA 
NAN AM NA Al Je 
TE En Aa AA GA 3 


20 sda 2 TA sa NAN ae , 
AAN ga Na angle AS Ab aa 


527 


Kab MAA 
5 92 LE 


» P4 e (Rd P' Aa P3 9 4, , “ 
Aa KAP) Bagan dita CR Am dle Aa 


YA Y n 21 pan Bagan a02 
PANGAN AE 


BEN IN ena 


4093. Dari "Aisyah, ia berkata: "Utbah bin Abi Waggash pernah 
berjanji kepada saudara lelakinya, yaitu Sa'd untuk mengambil putera 
budak perempuan milik Zam'ah. "Utbah berkata: "Dia adalah puteraku". 
Ketika Rasulullah saw. tiba di Makkah pada masa penaklukan, Sa'd bin 
Abi Waggash mengambil putera budak perempuan milik Zam'ah. Lalu ia 
datang dengan membawanya kepada Rasulullah saw. dan 'Abd bin 
Zam'ah datang bersamanya. Sa'd bin Abi Waggash berkata: "Ini adalah 
putera saudara lelakiku, ia berjanji kepadaku bahwa anak itu adalah pu- 
teranya". Lalu "Abd bin Zam'ah berkata: "Wahai Rasulullah, anak ini 
adalah saudara lelakiku. Anak ini adalah putera Zam'ah, dia dilahirkan di 
atas hamparan miliknya". Kemudian Rasulullah saw. melihat kepada pu- 
tera budak perempuan milik Zam,ah, ternyata anak itu orang yang paling 
serupa dengan "Utbah bin Abi Waggah, lalu Rasulullah saw. bersabda: 
"Anak itu untukmu, dia adalah saudara lelakimu wahai 'abd bin Zam'ah, 
karena dia dilahirkan diatas hamparan miliknya. Dan Rasulullah saw. 
bersabda: "Pakailah penutup dari dia, wahai Saudah", karena beliau me- 
lihat keserupaan "Utbah bin Abi Waggash". ' Aisyah berkata: "Rasulullah 
saw. bersabda: "Seorang anak adalah bagi (pemilik) hamparan, dan bagi 


orang yang berzina adalah kerugian". 


P Pp, 
og 1114 Ep 0 Ig an c.ng 


Ka £ : : 2. 1 
Sgm ME Ama Oa Ol Ae Por O9 KS At 
yu 3IK TR AT Pa 3 Ge nanya 
, Gi pad 9 SA an Adil 
Tn s4 JG z 093 dh |h0d p 


RENA NASI GA 259 1 "naa 2 012 

aula A SEA hana Sop ola 
NE LA 21101 - k. 2. - Garage 
JEAJG Wnae Kl Jimak Jaa Ain 2333 43 


Pd 


528 





al Anta ay NN TER, 

- 2 mn wal “ali Aa dhani ea 
& NATA Aoa, er 

Lag db JB El di Kon JG ee IA EAS 


LT Ta - # "2 
SI MN BN ES GA 
SA! : p Oa Rar 7» sa Be aa “? 
P AA Oman SANG KE Ae pa DA 

Basah Pan UN CoA URUT, - Na 
PN ama Kanak Tea 
TEMAN PATI 2 NA 

1 Laba BNI Yeh indo dil kodli 


DL - SAK 
sai SE LEE SA 
- N “ - . 
” N 2Jot 24 23211, pad Pj 
dl bogil Ian GAS SN Ie 


A10 


Kena 


4094. Dari ' i i 
PE PA Urwah bin Zubair, bahwasanya seorang wanita mencuri 
Na idupnya Rasulullah saw. saat perang penaklukan, lalu kaum 
a . . : " 
Hae - La Usamah bin Zaid untuk minta pertolongan kepadanya 
2 2 2 an Usamah membicarakan tentang wanita itu ts 
, maka berubahlah wajah Rasulull | 
: h saw., lal i 
Iaai a , lalu beliau ber- 
mena Sana membicarakan kepadaku tentang salah satu hukum 
dng 5 Kg berkata: "Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Rasu 
Ka L etika sore harinya Rasulullah saw. berdiri seraya berhotbah 
Nana 2 AA Han Allah dengan apa yang ia miliki Kemudian 
a: "Adapun sesudah itu, sesun 
HA : gguhnya yang mencelakaka 
g-orang sebelum kalian adalah karena ketika ada seorang tokoh ar 
i 


529 








antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun ketika ada 
seorang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan 
hukuman kepadanya. Demi Dzat Yang diri Muhammad di dalam ke- 
kuasaannya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, tentu aku 
memotong tangannya". Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan mem- 
bawa wanita itu, lalu dia dipotong tangannya. Selanjutnya wanita itu ber- 
taubat dengan baik setelah peristiwa tersebut dan dia menikah". ' Aisyah 
berkata: "Sesudah itu dia datang kepadaku, lalu saya melaporkan hajat- 
nya kepada Rasulullah saw." 


Ag pen YES SO P3 DES 440 
: SEN Oa PTBA MA :, ida, 
Dau aris Aga PARA 

jeep Te NA sp DAN Jean Sati 
yaaa KJA Aa Ye dgetap 


4095. Dari Mujasyi”, ia berkata: "Saya datang kepada Nabi saw. de- 
ngan saudara lelakiku setelah penaklukan (Makkah), lalu saya berkata: 
"Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu dengan saudara lelakiku agar 
engkau membai'atnya atas hijrah". Beliau bersabda: "Orang-orang yang 
hijrah telah pergi dengan apa yang ada di dalamnya". Lalu saya bertanya: 
"Atas sesuatu apa engkau membai'atnya?". Beliau bersabda: "Aku akan 
membai'atnya atas Islam, iman dan jihad". Lalu sesudah itu saya bertemu 
Ma'bad, ia adalah yang lebih tua dari keduanya. Saya bertanya kepada- 
nya lalu ia menjawab: "Mujasyi” benar". 


530 . 





12,7 n 


Naa SN Ulas AAN 5 sp ea- LAN 
Pagi APA YA CATIT Ang ade AE 15 
KAN LAS Gp SN Eka CL Any 
SE: NG 


4096. Dari Mujasyi” ra. "saya nergi dengan Abu Ma'bad kepada 
Nabi saw. agar beliau membai'atnya atas hijrah. Beliau bersabda: "Hijrah 
telah berlalu bagi orang-orang yang (mengikuti)nya. Aku akan mem- 
bai'atnya atas Islam dan jihad". Lalu saya bertemu Abu Ma'bad, saya 
bertanya kepadanya, lalu ia menjawab: "Mujasyi' benar". 


KAIN EH 1g AA Mete AV 
Met pr NN YAN, Haid - 
Dera KN eay TI AN PAPN N F5 35 


4097. Dari Mujahid, saya berkata kepada Ibnu 'Umar: "Sesungguh- 
nya saya ingin berhijrah ke Syam". Ia berkata: "Tiada lagi hijrah, tetapi 
(yang ada ialah) jihad. Maka berangkatlah, lalu palingkanlah hatimu. Jika 
kamu menemui sesuatu, (maka pergilah). Dan jika tidak, maka kamu 
kembali". 


BNN NO AAA Am 
1 un AS Keniba Ha Lah Al Jan 


531 








4098. Dari Mujahid, "saya berkata kepada Ibnu 'Umar, lalu ia men- 
jawab: "Tiada lagi hijrah pada saat ini atau sesudah Rasulullah saw". Se- 
perti hadits di atas. 


au ALA #0 


LIL KN an 27 3 
SI 2 REI UAS Ole et ag 
1101 Yan tK P Ika 


SN Sea, GS Vas 


4099. Dari Mujahid bin Jabr Al Makkiy, bahwasanya Abdullah bin 
?Umar berkata: "Tiada lagi hijrah sesudah penaklukan (Makkah)". 


03 


Pp Bapa Drone Lega Y- 


293 Te (eng! 2ya papar 93 
arus sp abg s8 aa peron pt 
HE Singae ANA kerengan 


BAN PN AE ANUS ala 


Rang ri KAA 2G, 2 sangan 
. SA Aa ana AS yang 


4100. Dari 'Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: "Saya berkunjung ke- 
pada 'Aisyah bersama 'Ubaid bin 'Umair. Ia bertanya kepada Aisyah 
tentang hijrah, lalu dia menjawab: "Tiada lagi hijrah pada saat ini. Da- 
hulu seorang mu'min lari dengan membawa agamanya kepada Allah dan 
Rasul-Nya, karena takut mendapat fitnah (cobaan). Adapun saat ini, Allah 
telah memberi kemenangan kepada agama Islam. Seorang mu'min dapat 
menyembah Tuhannya di manapun ia menghendaki, tetapi (saat ini) ada- 
lah jihad dan niat". 


EPL YA Aa ISA Ig s0 LE AA 


532 





MA Ta ap Sa gan KAP 
3 Tana mandat 5, 


2 III 37, SEN 


48 2 


ke ae SA AYAT N, BAN Uya 


N 


:  - “ 
JEANS Ad PA Debat 


4101. Dari Mujahid, bahwasanya Rasulullah saw. berdiri pada hari 
penaklukan (Makkah), lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah 
mengharamkan Makkah (Untuk pertumpahan darah) pada saat Dia men- 
jadikan langit dan bumi. Makkah adalah haram karena diharamkan oleh 
Allah sampai hari kiamat. Makkah belum pernah dihalalkan bagi sese- 
orangpun sebelum aku, dan tidak dihalaikan bagi seseorangpun sesudah- 
ku, dan tidak halal bagiku sama sekali kecuali sesaat dari masa (sehari). 
Binatang buruannya tidak boleh dikejutkan, pepohonannya tidak boleh 
dipotong, tanam-tanamannya yang masih basah tidak boleh dicabut dan 
barang temuannya tidak halal kecuali bagi orang yang mengumukan te- 
muannya". Lalu Abbas bin Abdul Muththalib berkata: "Kecuali rumput 
Idzkhir wahai Rasulu!lah, karena rumput itu sangat dibutuhkan bagi tu- 
kang besi dan rumah". Beliau diam, kemudian bersabda: "Kecuali rumput 
Idzkhir, sesungguhnya ia dihalalkan". 


3 Pre — AS: Usob 


533 





P3 an (AA . 9 In Da b) Peda 
mayan Fay - 


ea 2 "3 231 “Parag era 


ae Kala 
AN Mena 


FIRMAN ALLAH: "DAN INGATLAH PEPERANGAN HU- 
NAIN, YAITU DI WAKTU KAMU MENJADI CONGKAK 
KARENA BANYAKNYA JUMLAHMU, MAKA JUMLAH 
YANG BANYAK ITU TIDAK MEMBERI MANFAAT KE- 
PADAMU SEDIKITPUN, DAN BUMI YANG LUAS ITU TE- 
RASA SEMPIT OLEHMU, KEMUDIAN KAMU LARI KE 
BELAKANG DENGAN BERCERAI BERAI. KEMUDIAN AL- 
LAH MENURUNKAN KETENANGAN KEPADA RASUI- 
NYA DAN KEPADA ORANG-ORANG YANG BERIMAN, 
DAN ALLAH MENURUNKAN BALA TENTARA YANG 
KAMU TIADA MELIHATNYA, DAN ALLAH MENIMPA- 
KAN BENCANA KEPADA ORANG-ORANG YANG KAFIR, 
DAN DEMIKIANLAH PEMBALASAN KEPADA ORANG- 
ORANG YANG KAFIR. SESUDAH ITU ALLAH MENERI- 
MA TAUBAT DARI ORANG-ORANG YANG DIKEHEN- 
DAKI-NYA. ALLAH MAHA PENGAMPUN LAGI MAHA 
PENYAYANG". (AT TAUBAH: 2231 


2. 


LD An PN SEL SN 4 
14 dna en la 3 PAI 1, Tg 
AN 


” 


dana 2 121 


TA 


534 





- 4102. Dari Isma'il, ia berkata: "Saya melihat (bekas) pukulan pe- 
dang pada tangan Ibnu Abi Aufa, ia berkata: "Saya terkena pukulan pe- 
dang itu bersama Rasulullah saw. pada perang Hunain". Saya bertanya: 
"Engkau ikut serta pada perang Hunain?". Ia menjawab: "(Bahkan) se- 
belum itu". 







SANG ia ae Sa AK 
BP DRA Suga $ KEEIG 
, Rn ad PAS Anate 


1“) (3 yA 


RA Ii Naga 3, Spa 


Na AP Pn eldil 


4103. Dari Barra” ra, seorang laki-laki datang kepadanya, lalu ia 
bertanya: "Wahai Abu 'Umarah (Barra), apakah engkau lari ke belakang 
pada peperangan Nunain?". Lalu Barra” menjawab: "Adapun saya ber- 
saksi kepada Nabibahwa beliau tidak lari ke belakang, tetapi pasukan 
garis depan kaum tgburu-buru, maka kabilah Hawazin memanah mereka, 
dan Abu Sufyan bit Harits memegang kepala binatang bighalnya yang 
berwarna putih. Belhu bersabda: "Saya adalah seorang Nabi, tiada ber- 


dusta, saya adalah puera Abdul Muththalib". 


“th a 


22 NYA 


| 535 





4104. Dari Abu Ishag, Barra” ditanya dan saya mendengarkan: 
"Apakah kamu lari ke belakang bersama Nabi saw. pada peperangan Hu- 
nain?". Lalu ia menjawab: "Adapun Nabi saw. tidak, mereka adalah para 
ahli memanah, lalu Nabi saw. bersabda: "Saya adalah seorang Nabi, tiada 
berdusta, saya adalah putera Abdul Muththalib". 


Ate PN Ea DNE PAS 81. 
Son pp AIA 2 Lp ata s Un ah 
Leban Maa SA Asah 1 7 4 
AG an w 22 -2 aan ge 2G 


. 
Taja 
, 


Peak IE Saus Ah 
af LN Up ai 2.3 Li laa 21 









Pai 


9 


“a 


- 


4105. Dari Barra”, seorang laki-laki dari kabilh Oais bertanya ke- 
padanya: "Apakah kamu lari meninggalkan Nabi aw. pada peperangan 
Hunain?". Ia menjawab: "Tetapi Rasulullah saw. tjlak lari. Kabilah Ha- 
wazin adalah orang-orang ahli memanah. Ketikakami menyerang me- 
reka, maka mereka tercerai berai. Kami sibuk m gurusi rampasan, lalu 
kami dihadapi dengan anak panah. Dan sesungghinya saya melihat Ra- 
sulullah saw. di atas binatang bighalnya yang Perwarna putih, sedang 
Abu Sufyan yang memegang kendalinya, dan bejau bersabda: "Saya ada- 
lah Nabi tiada berdusta". Isra'il dan Zuhair berkta: "Nabi saw. turun dari 
bighalnya". 

Lap 000 NN yh 


Pe an GR 
Al Asas Sola 23 Uja) 


536 ! 


Ken An OA Sdn 
Le Nan Fa 


BE Per) G3. gak TA (Se Slogt3 
SD De AAA Ata pete dl JSI 
AT AATAN SEA ANU Kali 
#02 san Ay Ata BEN ES 


ba PA ANA 

A nata ic BA TATAS6 
ee TI Haa Sang Ka 

31 35 Ga -4 
| SB pala 3 Ia ea Ja See 
meng! KA AA alga, 3s 
SA aa IG SA 26E3 8 
Eno IMS TES KENA 
GH CEPUNER 1 gen 5 
MN Aan TOR AO: 
2 PTK ks TAN 
, e, Pa Te MIO KI 91 
2 Bat, TA Bo) 
AA An NE 5 NASA 


537 


SA Jala On 1 2S 


4106. Dari Marwan dan Miswar bin Makhramah, sesungguhnya Ra- 
sulullah saw. berdiri di kala sekawanan orang Hawazin datang kepada 
beliau seraya masuk Islam. Mereka minta kepada beliau untuk mengem- 
balikan harta benda dan tawanan kepada mereka, lalu Rasulullah saw. 
bersabda kepada mereka: "Yang ikut bersamaku adalah orang-orang yang 
kalian lihat, berita yang paling aku sukai ialah berita yang paling benar, 
maka pilihlah di antara dua hal, tawanan ataukah harta benda. Dan se- 
sungguhnya aku telah menantikanmu". Rasulullah saw. menantikan me- 
reka selama sepuluh malam lebih di saat beliau kembali dari Thaif. Se- 
telah jelas bagi mereka bahwa Rasulullah saw. tidak mengembalikan ke- 
pada mereka melainkan salah satu dari dua hal tersebut, mereka berkata: 
"Sesungguhnya kami memilih tawanan kami". Lalu Rasulul:an saw. ber- 
diri di antara kaum muslimin, beliau memuji kepada Allih dengan apa 
yang ia miliki, kemudian beliau bersabda: "Adapun sesudah itu, sesung- 
guhnya teman-temanmu datang kepada kami seraya bertaubat, dan se- 
sungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan tawanan kepada me- 
reka. Barangsiapa ingin menyerahkannya dengan rela hati, maka laku- 
kanlah. Dan barang siapa ingin tetap pada bagiannya, sampai kami mem- 
berikan bagian itu kepadanya dari harta rampasan yang pertama kali 
diberikan oleh Allah kepada kami, maka lakukanlah". Lalu orang-orang 
berkata: "Kami menyerahkannya dengan rela hati, wahai Rasulullah". 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kami tidak tahu, siapa saja di 
antara kalian yang merestui hal tersebut, maka kembalilah sampai para 

| penguasa kalian melaporkan urusan kalian kepada kami". Maka orang- 
'orang kembali, lalu para penguasa mereka berbicara kepada mereka. Ke- 
mudjan mereka kembali kepada Rasulullah saw., lalu mereka memberi- 
tahukan kepada beliau bahwa mereka sungguh-sungguh menyerahkan 
dengan rela hati dan mereka merestui. Inilah berita yang sampai kepa- 
daku tentang tawanan Hawazin. 


Na Pan p Ta Kenapa SV 
pelan aya ai dn gka 


538 


os 2 


Pasis LA BKI Hala 35 
sera, 


.4107. Dari Ibnu "Umar ra., ja berkata: "Ketika kami kembali dari 
peperangan Hunain, "Umar bertanya kepada Nabi saw. tentang nadzar 
yang ia nadzarkan pada zaman jahiliyah, yaitu i'tikaf (berdiam diri di da- 
lam masjid). Lalu Nabi saw. menyuruh dia untuk menunaikannya". 


204 


ASEAN SA JA PE ag 2 
1 Kg 45 Nee ea 
CA A ni, 4 KSO aer 


TE 


gan, LEsyan 45 Dea) aa ea 


Bia PPAP P1 
KAPAN KA naa 


B0 00 10911 2 20114 NT Kare Z 
Koala 9 Lae 5 pe Gt nya 
95 Pan SAI en Ge Tae a aah Ra, 3 | 
NN APAI 024 4 da ceg 


36, seba 5 Li Ap 


Maesa KI ve 


AAN OA YEnare ka 


539 


1114 as aa Na 2 It ne Rao £ nh 
DES LneA nik LSI 2 JUS 
IN Ig, EA TA ya ya 
Selasa Jet AG all 7 


vi 
IA Aa 94 5,5 a00 hi 15 Pa 
Saka Ab AAS AI Pra at ye 


, an Ta 9C me : s2 10 8.3 5 s1 

? KALA TU PNP On DN Pa 
JA asu (2 dala SE 
IN ALE 


4108. Dari Abi Oatadah, ia berkata: "Kami keluar bersama Nabi 
saw. pada tahun peperangan Hunain. Ketika kami bertemu (musuh), maka 
terdapat keragu-raguan pada kaum muslimin. Saya melihat seorang lelaki 
musyrik telah menguasai seorang lelaki muslim, lalu saya memukul lelaki 
musyrik itu dari belakang dengan pedang pada otot bahunya, lalu saya 
memotong baju besi (nya). Ia menghadap kepadaku lalu ia memelukku 
dengan sangat, dari pelukan itu saya menemukan bau kematian, kemu- 
dian ia mati dan melepaskan aku. Lalu saya bertemu dengan "Umar dan 
saya bertanya: "Bagaimanakah keadaan orang-orang?". Ia menjawab: "Itu 
adalah urusan Allah". Kemudian mereka kembali, dan Nabi saw. duduk 
lalu bersabda:"Barangsiapa membunuh seseorang (kafir), di mana ia 
mempunyai saksi atas terbunuhnya orang itu, maka ia berhak mendapat 
lucutan pakaian (orang yang dibunuh) nya". Saya berkata: "Siapakah yang 
akan bersaksi untukku?". Kemudian saya duduk. Abu Oatadah berkata: 
"Kemudian Nabi saw. bersabda seperti di atas. Lalu saya berdiri dan 

“berkata: "Siapakah yang akan bersaksi untukku?". Kemudian saya du- 
duk". Abu Oatadah berkata: "Kemudian Nabi saw. bersabda seperti di 
atas. Lalu saya berdiri, dan beliau bertanya: "Apakah yang terjadi pada- 
mu, wahai Abu Oatadah?". Maka saya memberitahukannya kepada be- 
liau, lalu seorang laki-laki berkata: "Dia benar, dan Jucutan pakaian 
(orang yang dibunuh) nya ada padaku, maka jadikanlah ia merelakannya 
untukku". Lalu Abu Bakar berkata: "Tidak, Demi Allah, jika demikian 


540 


AN 
NN TE 


AAN AN 


beliau tidak bermaksud kepada seorang (lelaki pemberani bagaikan) singa 
Allah yang berperang karena untuk Allah dan Rasul-Nya, aa beliau 
memberikan lucutan pakaian (orang yang dibunuh)nya kepadamu". Maka 
Nabi saw. bersabda: "Dia benar, maka berikanlah, kepadanya". Beliau 
memberikannya kepadaku, lalu dengan lucutan pakaian itu saya membeli 
kebun kurma di Bani Salimah. Maka itulah harta yang pertama kali saya 
jadikan modal pokok di dalam masa Islam". 


WEEK UEA RA 
2 PA Ag LIA ad ur ua 1 Ja La 
IE SANA Nan Jalan Ddk! lt j2) 
2, -.. 2. Pai an sa, 197, 
SIN Ine 28 ed oa al ja 


“ 


“9 92 

LS n LAI AA 9 (KN NU KAB LL KAN 
(p3ala23 030p IA pena PIL HS PIL 
a44. 1 143 


D0 3 nath At EL 1. 41 
Ka Na LA 20an PB 

3 9912211 yana IG AG LA, 
Lotgbe Fa A3 Kind Ia Joe IP 


KETS PA AE Lara 
PN noaga naat OGAL 
Je | DP Ae 2g ng £ 
AAS 2 AN Jgn Ila2 an engan 
PA UN Ta AA SSI A59 
9 a77 p ana Pa | 5 CA 
Sama NASA PG Tara v Pa 
LL NA ' ar Rn) ea 222, 
Pa aan 
Aa NAK IA Ka AS 


541 


, 


' “3 bul Anta -.. 00 
abi kau 2 A3 
& Saul & 2 PP Tai 
sae (0 la Keno 


sa 
3 - 1 “ Pa Len N, 5 1 
Ss LAN 
Ta Na sa 2 Sl ja :- di 


4109. Dari Abu Oatadah, ia berkata: "Ketika terjadi peperangan Hu- 
nain, saya melihat seorang lelaki muslim memerangi seorang lelaki 
musyrik, sedang seorang musyrik yang lain membujuk dia dari belakang 
untuk membunuhnya. Maka saya segera menuju orang yang membu- 
juknya, lalu orang itu mengangkat tangannya untuk memukulku (dengan 
pedang), dan saya memukul tangannya dengan pedang lalu saya memo- 
tongnya. Kemudian orang itu memegangku dan memelukku dengan pe- 
lukan yang keras, sehingga saya khawatir (celaka). Kemudian ia mem- 
biarkan(ku), lalu ia terlepas. Dan saya mendorongnya, kemudian saya 
membunuhnya. Kaum muslimin terusir (ke belakang) dan sayapun terusir 
bersama mereka, tiba-tiba "Umar berada di antara orang-orang. Lalu saya 
bertanya kepadanya: "Bagaimanakah keadaan orang-orang?". Ia men- 
jawab: "Itu adalah urusan Allah". Kemudian orang-orang kembali kepada 
Rasulullah saw. lalu beliau bersabda: "Barangsiapa dapat menghadirkan 
saksi atas seseorang yang dibunuhnya, maka ia berhak mendapat lucutan 
pakaian orang yang dibunuh itu". Maka saya berdiri untuk mencari saksi 
atas orang yang saya bunuh, saya tidak melihat seseorang yang akan ber- 
saksi untukku, lalu saya duduk. Kemudian jelaslah bagiku, maka saya 
menuturkan urusannya kepada Rasulullah saw. Lalu seorang lelaki dari 
teman duduk beliau berkata: "Senjata urang yang terbunuh yang ia se- 
butkan ini ada padaku, maka jadikanlah ia merelakannya untuknya". 
Maka Abu Bakar berkata: "Janganlah demikian, beliau tidak memberi- 
kannya kepada seorang (Lelaki lemah bagaikan) burung Usaibigh, sedang 
beliau membiarkan seorang (lelaki pemberani bagaikan) singa Allah yang 
berperang karena untuk Allah dan Rasul-Nya". Abu Oatadah berkata: 
"Lalu Rasulullah saw. berdiri dan beliau memberikannya kepadaku, lalu 
dengan lucutan senjata orang yang terbunuh itu saya membeli kebun kur- 


542 


AHANANLAYNA 





| 
| 1G #15 d PUS KE "ay La aa Sa 


ma. Maka itulah harta yang pertama kali saya jadikan modal pokok di 


dalam zaman Islam". 
edar 31: (£ 2 


BAB 
PEPERANGAN AUTHAS . 


sa GS gi 
Ih NA 
BA Ye Mah ASAP HS oa 
KEL AKA AR PEN AS 
KAS SAAT NA 
SNI sega NI ES Bogel 
Ie Se Lin A5 Anaad "la Sal pb 
BAN) PES NUN, a33 
PE TE Lg 


“ 2 MAS 8 
Ka La AAA Tera eng 


Eee KA TAP 5 AG AN, 
Jen ANE 


NC 


11 


AE HE 


2 Jasad 


543 


pa 


3 ap PAN Hanna UT ALE 2 
aka 22 PI A83 a15 
nan 918063 Petra st DA at 
SA IN CE AL PA 
Irena GEA 
HIS Duda! A Na ga Iynat 
Ma BARANG Na 
Dana AN SES ali 
ea dai ph As AS 8 


4110. Dari Abu Musa ra., ia berkata: "Ketika Nabi saw. selesai dari 
peperangan Hunain, beliau mengutus Abu ' Amir memimpin pasukan pe- 
rang ke Authas. Lalu ia bertemu dengan Duraid bin Shimmah, lalu Du- 
raid terbunuh dan Allah mengusir teman-temannya". Abu Musa berkata: 
"Dan beliau mengutusku bersama Abu 'Amir, lalu Abu ' Amir terkena pa- 
nah pada lututnya. Ia dilempari anak panah oleh seorang dari kabilah 
Jusyami, lalu ja menancapkan anak panah itu pada lututnya. Saya menuju 
kepadanya lalu saya bertanya: "Wahai pamanku, siapakah yang mema- 
nahmvu?". Lalu ia menunjukkan Abu Musa dan berkata: "Itulah orang yang 
akan membunuhku dan dialah yang telah memanahku". Lalu saya menuju 
kepadanya dan bertemu dengannya. Ketika ia melihatku, maka ia berpa- 
ling. Lalu saya mengikutinya dan berkata kepadanya: "Tidakkah kamu 
malu, tidakkah kamu teguh, maka berhentilah". Kami membelakangi de- 
ngan memukulkan pedang dua kali, lalu saya membunuhnya. Kemudian 
saya berkata kepada Abu 'Amir: "Allah telah membunuh temanmu". Ia 
berkata: "Cabutlah anak panah ini". Maka saya mencabutnya, lalu me- 
mancarlah air dari padanya. Ia berkata: "Wahai putera saudara lelakiku, 


Je Ea 2 laa BN Amd KU 


544 











ucapkanlah salam kepada Nabi saw. dan katakanlah kepada beliau: "Min- 
takanlah ampunan untukku". Dan Abu 'Amir menjadikan saya sebagai 
penggantinya memimpin orang-orang. Ia diam sejenak, kemudian ia me- 
ninggal dunia. Lalu saya kembali dan saya masuk kepada Nabi saw. di 
rumah beliau di atas tempat tidur yang ditenun dengan tali dan di atasnya 
terdapat hamparan. Tenunan tali pada tempat tidur itu membekas pada 
punggung dan kedua lambung beliau, lalu saya memberitahukan kepada 
beliau akan berita kami dan berita Abu ' Amir. Dan ia berkata: "Katakan- 
lah kepada Nabi saw.: "Mintakanlah ampunan untukku". Beliau minta 
diambilkan air, lalu beliau berwudlu', kemudian beliau menengadahkan 
kedua tangannya dan berdo'a: "Wahai Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 
? Amir". Dan saya melihat putihnya kedua ketiak beliau. Kemudian beliau 
berdo'a: "Wahai Allah, jadikanlah ia pada hari Kiyamat berada diatas ke- 
banyakan makhluk-Mu, yakni manusia". Lalu saya berkata: "Dan untukku 
pula mintakanlah ampuran". Maka beliau berdo'a: "Wahai Allah, berilah 
ampunan kepada Abdullah bin Oais akan dosanya, dan masukanlah ia ke 
tempat yang mulia pada hari Kiyamat". 


5 AAS ek 
rss An 


BAB “ 


PEPERANGAN THAIF PADA BULAN SYAWAL TAHUN 
DELAPAN. 


jap ags Age LN 
BA NAS bye) Fiskal PAT 
Hi jen aan aa 
WE MAA AE KE d Sa Oa SN ska Ari 


545 


eh 


SN PE PTN PAPAN 


4111. Dari Ummi Salamah ra., Nabi saw. masuk kepadaku dan dide- 
katku ada orang banci, lalu saya mendengar beliau bersabda kepada 
Abdullah bin Abu Umayyah: "Wahai Abdullah, beritahukanlah kepadaku 
jika Allah menaklukkan Thaif untukmu besok, maka tetaplah kamu pada 
puteri Ghailan, sesungguhnya dia menghadap (tampak dari depan) dengan 
empat (lipatan pada perutnya) dan dia membelakangi (tampak dari bela- 
kang) dengan delapan (lipatan)". Lalu Nabi saw. bersabda: "Janganlah 
mereka masuk kepadamu". 


APA WN ANA ee & 49 patas SY 


ERA BEN dara PAP 


033, 4255 


25 PN PA AAA ANAK 
Nag gal 353 JEC MI | 135 


PEN aa 2J20 11 


Ba aa Hu Sune TENANETA 
angle Tp una 


4112. Dari Abdullah bin "Umar, ia berkata: "Ketika Rasulullah saw. 
mengepung Thaif, beliau tidak memperoleh sesuatupun dari mereka. Be- 
liau bersabda: "Insya Allah kami akan kembali". Lalu mereka merasakan 
keberatan dan mereka berkata: "Kita pergi, namun kita tidak dapat me- 
naklukkannya". Dan pada kali yang lain beliau bersabda: "Kita kembali". 
Lalu beliau bersabda: "Berangkatlah pagi-pagi untuk berperang". Maka 
mereka berangkat pagi-pagi dan mereka mendapat luka-luka. Beliau 
bersabda: "Insya Allah kita akan kembali besok". Maka hal itu menghe- 
rankan mereka lalu Nabi saw. tersenyum". 


546 





Kau Ya ad aa #w 
JAS AA A52. Ga 563, 3 SEL 
1 Josp LA at SER AA 
ED GAS EN Fian ya Anna 
2 Kain naa AA CJE AE 
sa La, AJ La 5 
3 AE joe IIA NA Ja 
SESI LC S naa pa YES aer 


cd 
d 

R3 
pi 


4113. Dari Sa'd, ia adalah orang yang pertama kali melemparkan 
anak panah di jalan Allah. Dan dari Abu Bakrah ra. ia adalah orang yang 
memanjat ke benteng Thaif di tengah orang-orang, lalu ia datang kepada 
Nabi saw. Mereka berdua berkata: "Kami pernah mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Barangsiapa yang mengaku (menasabkan) kepada selain 
ayahnya, padahal ia mengetahui, maka surga adalah haram baginya". 
?Ashim berkata: "Saya berkata: "Sungguh telah menyaksikan di sisimu 
dua orang laki-laki yang cukup bagimu". Ia (Abu "Utsman) berkata: "Ya, 
adapun salah seorang dari keduanya adalah orang yang pertama kali 
melemparkan anak panah di jalan Allah”-sedang yang lainnya singgah 
pada Nabi saw. sebagai orang yang ketiga di antara dua puluh tiga orang 
dari Thaif". 


da Ho Gg SPI AN 
259 AA ANE TU FA abadi AE 


A03 
#2 


Malang A35 


547 


nan NIS, SEGI pr 


Kp sap DIT AN 
Stan Dai SENI 


Bae AO PeE AI. seaa 
, 2, IL PENA Ya 2. aan 


Pn bea PP Ia Ka 4. an 2.51 aa Pp 
- Ha pe ae 


Pan Mapel Ssst 


4114. Dari Abu Musa ra. ia berkata: "Saya berada di sisi Nabi saw. 
dikala beliau singgah di Ji'ranah, yaitu tempat diantara Makkah dan Ma- 
dinah, dan beliau bersama Bilal. Lalu seorang Arab badui datang kepada 
Nabi saw., ia bertanya: "Tidakkah engkau menepati apa yang engkau jan- 
jikan kepadaku?". Beliau bersabda kepadanya: "Bergembiralah". Orang itu 
berkata: "Sesungguhnya engkau sering mengucapkan kepadaku akan 
kata-kata bergembiralah". Lalu beliau menghadap kepada Abu Musa dan 
Bilal dalam keadaan seperti orang marah, lalu beliau bersabda: "Ja me- 
nolak berita gembira, maka terimalah olehmu berdua". Mereka berdua 
berkata: "Kami menerima". Lalu beliau minta dibawakan mangkuk berisi 
air, lalu beliau membasuh kedua tangannya dan wajahnya pada mangkuk 
itu. Dan beliau meludah di dalamnya, kemudian bersabda: "Minumlah 
kamu berdua dari mangkuk itu dan tuangkanlah pada wajah dan bagian 
atas dadamu berdua, dan bergembiralah". Maka mereka berdua meng- 


ambil mangkuk itu, lalu keduanya melakukannya. Selanjutnya Ummu “ 


Salamah memanggil dari balik tabir: "Hendaklah kamu berdua menyi- 
sakan (air) untuk ibumu". Maka mereka berdua menyisakan untuknya. 


Ia EU ar NKRI 2g, Jaa #10 


548 


AigOHyng 





IE KENA IA seba Jandi 
Spa KE SARA Hat aan aa 


” 


AN ON ANA TU) PE 
HS IN ay Fee SE peraga 


. .. 
P4 


3 c.. 


niv AP LAN Laga na 2010 
al 2 Aha 


Jan ka IU 
3 Ta 3 pe ar urA Th AI alat, 


34 Pp aa o.4 IRI IL 3 A5 Ea - ',- 

YA Seher) AAA AAN 
ud - 

Ja tv LA 1 3 Dak 15 2, . Atenat Hd - 
LAN JE d ISI aerdUlg eall ye 
ASIP KO AA BN LT FA 
G3 3 LG SLS Ha SI 
4 si sai 1 


4115. Dari Ya'la ra., ia berkata: "Moga-moga saya melihat Rasu- 
lullah saw. disaat wahyu diturunkan kepada beliau". Ia berkata: "Ketika 
Nabi saw. berada di Ji'ranah, sedangkan beliau memakai pakaian yang 
saya gunakan untuk menaungi, di dalam naungan itu beliau bersama be- 
berapa orang sahabatnya. Tiba-tiba datanglah kepada beliau seorang Arab 
badui, dia memakai jubah yang dilumuri dengan minyak wangi, lalu dia 
bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang 


549 


laki-laki yang berihram 'umrah dengan memakai jubah setelah ia me- 
lumurinya dengan minyak wangi?". Lalu 'Umar memberi isyarat dengan 
tangannya kepada Ya”la: "Kemarilah". Maka Ya'la datang lalu memasuk- 
kan kepalanya, tiba-tiba wajah nabi saw. memerah seraya mendengkur 
sesaat. Kemudian beliau berseri-seri, lalu bersabda: "Di manakah orang 
yang bertanya kepadaku tentang 'umrah tadi?". Maka laki-laki itu di- 
datangkan kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Adapun minyak wangi 
yang kamu gunakan, maka basuhlah tiga kali. Dan adapun jubah itu, ma- 
ka lepaskanlah, kemudian Jakukanlah aa dalam 'umrahmu sebagaimana 


Ep PASAL SA 
Aan me ng abon IE 
NE LI so 
AN UBS IA KA 
AN An SES 2 Na 23 PN ANT Ya Ton 
ye PN Tea AA HEaN B3 
IRI, DAA JS Aa rae 1 
Cita AP : FEE Ha PAPAN AT HMI 
sh yasin Ng 
In akn Ja SG 


550 


| 
| 
, 





A HOHXNG 


bai HA ae ISSI, angii 
AH ra AIA Natan 
Pa See A ir 


4116. Dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim, ia berkata: "Ketika Allah 
memberikan (harta rampasan) kepada Rasul-Nya pada hari perang Hu- 
nain, beliau membagikannya kepada orang-orang mu'allaf (yang dibujuk) 
hatinya. Dan beliau tidak memberikan sedikitpun kepada orang-orang 
Anshar, maka seolah-olah mereka bersusah hati, karena mereka tidak 
memperoleh apa yang diperoleh orang-orang. Lalu beliau berpidato ke- 
pada mereka dan bersabda: "Wahai golongan Anshar, tidakkah aku me- 
nemukan kalian dalam keadaan tersesat (kafir), lalu Allah memberikan 
petunjuk kepada kalian dengan lantaran aku?. Dan kalian bercerai-berai, 
lalu Allah mempersatukan kalian dengan lantaran aku?. Dan kalian dalam 
keadaan miskin, lalu Allah menjadikan kalian kaya dengan lantaran aku?". 
Setiap kali beliau menyabdakan sesuatu, mereka berkata: "Allah dan 
Rasul-Nya adalah lebih dermawan". Beliau bertanya: "Apakah yang meng- 
halangi kalian untuk menjawabi Rasulullah saw?". Abdulah bin Zaid 
berkata: "Setiap kali beliau menyabdakan sesuatu, maka mereka berkata: 
"Allah dan Rasul-Nya adalah lebih dermawan". Beliau bersabda: "Jikalau 
kalian mau, maka kalian berkata: "Engkau datang kepada kami dengan, 
demikian dan demikian", tidakkah kalian ridla orang-orang pergi dengan 
membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pergi dengan Nabi saw. 
menuju rumah kalian. Kalau bukan karena hijrah, tentu aku menjadi sese- 
orang dari golongan Anshar. Dan seandainya orang-orang menyusuri 
lembah dan jalan di perbukitan, tentu aku menyusuri lembah dan jalan di 
perbukitan orang-orang Anshar. Orang-orang Anshar itu bagaikan baju 
(yang melekat di badan), sedangkan orang-orang bagaikan selimutnya. 
Sesungguhnya kalian akan menemui rasa mementingkan diri sendiri 


551 


(egoisme) sesudahku, maka tabahlah hingga kalian bertemu denganku di 
atas telaga". 


Har LA aan AA SV 
dea laa Mena dat EA GI 
TANTE 114 Lenjarnusya 
An Sah ayat S3 IN Se 
Jalin Ca PLASA Aa pa ni ne 
Ona jga ts 2516, H3 Ta 

Ie SANA Jak En 3 
IE nga 2 An 2 bar 
Las Sana nee 
Al Bean TEMA eat 
Sa pan Ya an Ha nAle Kan j3 
SAYA mgatn Sunan. 

LB bgg Aa? NE SA Tao 


552 





Eye Pa aan 
- hat AEKLI Ea 4 09 An Naa x “EGA na 


20 


Data Rs 22 2S , d aan ”1 
He Rang ara G3 
224 At saga 5-1 43083 
Ap 3A 221019 AYAT “nak 


4 


& na 8 JG PES 36, KE 


4117. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Ketika Allah memberi- 
kan kepada Rasul-Nya harta yang dikernbalikan (dirampas) dari kabilah 
Hawazin, lalu Nabi saw. memberikan seratus unta kepada beberapa orang 
lelaki, maka orang-orang Anshar berkata: "Semoga Allah mengampuni 
Rasululah saw., beliau memberikan (rampasan) kepada orang-orang Ou- 
raisy, sedangkan beliau membiarkan kami, padahal pedang-pedang kami 
meneteskan darah mereka". Anas berkata: "Lalu Rasulullah saw. diberi- 
tahu akan perkataan mereka, maka beliau mengirim pesuruh kepada 
orang-orang Anshar. Lalu beliau mengumpulkan mereka di dalam sebuah : 
tenda kulit, dan beliau tidak mengundang kepada selain mereka. Ketika 
mereka berkumpul, maka Nabi saw. berdiri dan bertanya: "Cerita apakah 
yang sampai kepadaku tentang kalian?". Para ahli hukum orang-orang 
Anshar menjawab:" Wahai Rasulullah, adapun para pemimpin kami, maka 
mereka tidak mengatakan apapun. Dan adapun sebagian orang diantara 
kami yang masih berusia muda, maka mereka berkata: "Semoga Allah 
mengampuni Rasulullah, beliau memberikan rampasan kepada orang- 
orang Ouraisy, sedangkan beliau membiarkan kami, padahal pedang- 
pedang kami meneteskan darah mereka". Lalu Nabi saw. bersabda: 
"Sesungguhnya aku memberikan kepada beberapa orang lelaki yang baru 
saja meninggalkan kekafiran untuk menjinakkan (hati) mereka. Tidakkah 
kalian ridla orang-orang pergi dengan membawa beberapa harta benda, 
sedangkan kalian pergi dengan Nabi saw. menuju rumah kalian?, Demi 
Allah, sesungguhnya sesuatu yang kalian membawa kembali ialah lebih ba- 
ik dari pada sesuatu yang mereka bawa kembali". Mereka berkata: "Wa- 


553 


hai Rasulullah, kami ridla". Lalu Nabi saw. bersabda kepada mereka: 
"Kalian akan menemui rasa mementingkan diri sendiri (egoisme) yang 
amat sangat, maka tabahlah hingga kalian bertemu dengan Allah dan 
Rasul-Nya, karena sesungguhnya aku di atas telaga". Anas berkata: "Lalu 
mereka tidak tabah". 


PE apa ag 3G MIT SA 
nh Gu 


Ba 22AR3 Haa sa) 


JA EK PenAbe  A PAN 
PGA ale Pa 1 ATP BAR BE 
KA e IS Aa 33 MEN IE Hi 


Me » 
3 


4118. Dari Anas, ia berkata: "Ketika hari penaklukan Makkah, Ra- 
sulullah saw. membagikan beberapa rampasan di antara orang-orang Ou- 
raisy, lalu orang-orang Anshar marah. Nabi saw. bersabda: "Tidakkah 
kalian ridla orang-orang pergi dengan dunia (harta), sedangkan kalian 
pergi dengan Rasulullah saw.?". Mereka menjawab: "Ya". Beliau ber- 
sabda: "Seandainya orang-orang menyusuri lembah atau jalan di per- 
bukitan, tentu aku menyusuri lembah atau jalan di perbukitan orang- 
orang Anshar". 


HE JG PEaAN AA 3G BA 
DA AE IA Tao BI! 
Layu 2 JS Aa BALAI, 


554 





SIS BEN, Tebang ga 
Har, EPA KANE Konate A15 
Tia Tana Lipa AA aan Ja 
AN IGA : OB AA MEA LA 
An Teoat Ja Span NE Fa AE SI 
PG pena LES ASoale 
AI A0 EA ASI ag bala 


4119. Dari Anas ra., ia berkata: "Ketika hari perang Hunain, orang- 
orang kabilah Hawazin bertemu, sedangkan Nabi saw. bersama sepuluh 
ribu serdadu dan beberapa tawanan yang dilepaskan, lalu mereka berpa- 
ling mundur. Beliau bersabda: "Wahai orang-orang Anshar". Mereka 
menjawab: "Kami ada wahai Rasulullah, kami ada di hadapanmu". Lalu 
Nabi saw. turun dan bersabda: "Aku adalah seorang hamba Allah dan 
Rasul-Nya". Lalu grang-orang musyrik terusir. Kemudian beliau mem- 
berikan (rampasan) kepada para tawanan yang dilepaskan dar sahabat- 
sahabat Muhajir, sedang beliau tidak memberikan sedikitpun kepada 
orang-orang Anshar. Maka mereka berbicara (tentang hal itu). Lalu be- 
liau mengundang mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam tenda, 
beliau bersabda: "Tidakkah kalian ridla orang-orang pergi dengan mem- 
bawa kambing dan unta, sedangkan kalian pergi dengan Rasulullah 
saw.?". Lalu Nabi saw. bersabda: "Seandainya orang-orang menyusuri 
lembah, sedang orang-orang Anshar menyusuri jalan di perbukitan, tentu 
aku memilih jalan di perbukitan orang-orang Anshar". 


555 


Ima Ale 5 bg ee 


KENA , LUNA sena 1 MEI 
Lai, 2 SET, 3 23 914 JAENA APP MAP, -. TANYA 


P3 SI Maan 1553 539 
HELEIIA MN SERA SAK 
Ker MSN, 5 paKe #. A35 NEK WATT 
| Bur 2» 


4120. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Nabi saw. mengumpul- 
kan orang-orang Anshar, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya orang- 
orang Ouraisy itu baru saja meninggalkan masa Jahiliyah dan musibah, 
dan sesungguhnya aku ingin menolong dan menjinakkan hati mereka. Ti- 
dakkah kalian ridla orang-orang kembali dengan membawa dunia (harta), 
sedang kalian kembali dengan Rasulullah saw. ke rumah kalian?". Me- 
reka menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Seandainya orang-orang me- 
nyusuri lembah, sedang orang-orang Anshar menyusuri jalan di perbu- 
kitan, tentu aku menyusuri lembah atau jalan diperbukitan orang-orang 
Anshar". 


122 


Gaga WAS ANT Ale 3g AYI 

Ana le Anda dek K3 
De IS AG Kasad Jasa 
At n4 533) 2 Ig pp Apar 25 Ta 


Pa SA 


- 


a 


556 


AIsOHang 





4121. Dari Abdullah (bin Mas'ud) ia berkata: "Ketika Nabi saw. 
membagikan bagian (rampasan) perang Hunain, maka seorang laki-laki 
Anshar berkata: "Beliau tidak menghendaki keridlaan Allah dengan pem- 
bagian itu". Lalu saya datang kepada Nabi saw. dan memberitahukannya 
kepada beliau, maka berubahlah wajah beliau. Kemudian beliau bersabda: 
"Semoga Musa mendapat rahmat Allah, sungguh ia disakiti lebih banyak 
dari pada ini, lalu ia bersabar". 


ena ea AYY 
Tara Na He JELENI 
AA NA ATI 
Saba Ana LAM 


- 
Hr 


". 


Yg. 


IR 03 31 


INA ap Menata seba | 
jaya 


4122. Dari Abdullah (bin Mas'ud) ra., ia berkata: "Ketika hari pe- 
rang Hunain, Nabi saw. mengutamakan beberapa orang. Beliau memberi 
Agra' dengan seratus unta, beliau memberi "Uyainah sebanyak itu (se- 
ratus) juga dan beliau memberi beberapa orang. Maka seorang laki-laki 
berkata: "Pembagian ini tidak dimaksudkan demi keridlaan Allah". Lalu 
saya berkata: "Sungguh saya akan memberitahukan kepada Nabi saw.". 
Beliau bersabda: "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Musa, 
sungguh ia telah disakiti lebih banyak dari pada ini, lalu - bersabar". 


TS 


Pa 


pad Ke AaG5egAa-a 
PR III 0 01287 009 


bh jae 
SENAN Sap ITS Er Pata Ja 


557 


9 ga Jera 


3: PE IE SA BI yA ES LNG 
5g 3 Aa 1 ... aa NN f Ba ad 1 
MSN IE Ah SE TENGAH 


ek.) 
, 


BUNG ANA, 5 ES S2 
WII AAN Jek Bag 
PA Kal g AN Rang ANE 
MAAN PENA pal pena B3 
AIA PUN SETEU YP PEN TTL 


2 Ina 


3 09041 RI 21 .? ep ai A7 
2 - Ai Ae » ” . s 
Pa 5 21, A20, 
(ESA KR ah ana USS IS 
Ng IYA Tanaka "ana Ra pa LOR 
Na rana: 0 Pa aa 8, Pa 
Bajo Lan AAE AL AAL Ap Igd La LA, 
AA ALI AAL Au AAL AS aa“ 
Peng te PNS IG Ha 
SK aa PN 
2 : 11 9 
MEN 
4123. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: "Ketika terjadi perang 
Hunain, maka kabilah Hawazin, Gathafan dan yang lainnya menghadap 


dengan membawa beberapa hewan ternak dan anak cucu mereka, sedang 
Nabi saw. bersama sepuluh ribu orang serdadu dan beberapa tawanan 


N 


558 





yang dilepaskan. Lalu mereka berpaling mundur dari beliau, sehingga 
beliau tertinggal sendirian. Lalu beliau berseru dua kali seraya beliau 
tidak membaurkan di antara kedua seruan itu. Beliau menoleh ke kanan, 
lalu bersabda: "Wahai golongan orang-orang Anshar". Mereka menjawab: 
"Kami hadir di sini wahai Rasulullah, maka bergembiralah, kami bersama- 
mu". Kemudian beliau menoleh ke kiri, lalu bersabda: "Wahai golongan 
orang-orang Anshar". Mereka menjawab: "Kami hadir di sini wahai Ra- 
sulullah, maka bergembiralah, kami bersamamu". Dan beliau di atas bi- 
natang bighalnya yang berwarna putih, lalu beliau turun dan bersabda: 
"Saya adalah hamba Allah dan Rasul-Nya". Lalu orang-orang musyrik 
terusir, maka pada hari itu beliau memperoleh rampasan yang banyak. 
Lalu beliau membagikannya kepada sahabat-sahabat Muhajir dan para 
tawanan yang dilepaskan, sedang beliau tidak memberikan sedikitpun ke- 
pada orang-orang Anshar. Maka orang-orang Anshar berkata: "Ketika 
terjadi malapetaka kami diundang, namun rampasan perang diberikan 
kepada selain kami". Lalu hal tersebut sampai kepada beliau, maka beliau 
mengumpulkan mereka di dalam sebuah tenda, lalu bersabda: "Wahai 
golongan orang-orang Anshar, berita apakah yang sampai kepadaku 
tentang kalian?". Mereka terdiam, lalu beliau bersabda: "Wahai golongan 
orarg-orang Anshar, tidakkah kalian ridla orang-orang pergi dengan 
membawa dunia (harta), sedang kalian pergi dengan Rasulullah saw. se- 
raya kalian mengelilinginya ke rumah kalian?". Mereka menjawab: "Ya". 
Lalu Nabi saw. bersabda: "Seandainya orang-orang menyusuri lembah, 
sedang orang-orang Anshar menyusuri jalan di perbukitan, tentu aku 
mengambil (menyusuri) jalan diperbukitan orang-orang Anshar". 


O AA 
“IE 3 aa KA IG 
ss" . ne Gn, —..... 


BAB 
PASUKAN YANG DIKIRIM KE ARAH NEJD 


9, 411 4 resa ea dua P3 Maa Ni 5 
An kersid Sa JS lpsanl s2, PAN 


559 


g al 
PN Web RP tegur! 
Aa gan pan 
MENARA Ah Pera pat 3 


i : i irim satu pa- 
i Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Nabi saw. mengi 
puasa Nejd, sedang saya berada didalamnya. Lalu bagian 
Fa pasan i ji mendapat rampasan 
i mencapai dua belas ekor unta, kami m : 
La sem boa lai kami kembali dengan membawa tiga belas ekor 
un - 5 


unta". 

IA CAT AA TERTATA 

JIN PE aa 
LG, 61 4 


WIL KI 


BAB 
DI UTUSNYA KHALID BIN WALID OLEH NABI SAW KE 
BANI JADZIMAH. 


4 May 122 UM al 2g. 
Kn EA ta Sand saia dboe-010 


2 » aa tak 21 
PE EPL AN ata TEA At 


II Bada "L 207 


0d OA Ka LN TA PGA 93 011 
AAA PA Ae 


P 24931 


Oi Aye ata KIT ks 
ok Me PAP Ab aa « t- 

ne 2 aj LT IM Ags Il aa 
Daan Ca Jan 5 ea Nop 320 Lita 


idakig alas 


2 


ag BI ng RN 1 
SAR Sel 





TAP Ruh Bala PN UK by LEO RA Un y0 
MS AAA Ai AN RB 
SI “ tea 28 j1 2 1421 0, 3 a01 
1 Aa 4 LAN 2 G3 
849 - Ia 
SEN 


4125. Dari Salim dari ayahnya ra. ia berkata: "Nabi saw. mengutus 
Khalid bin Walid ke Bani Jadzimah. Ia mengajak mereka masuk Islam, 
lalu mereka tidak berkenan untuk mengatakan: "Kami masuk Islam". 
Mereka berkata: "Kami berganti agama, kami berganti agama". Lalu 
Khalid membunuh sebagian di antara mereka dan menawannya, dan ia 
menyerahkan tawanan kepada setiap orang di antara kami. Sehingga pada 
suatu hari, Khalid menyuruh setiap orang diantara kami untuk membunuh . 
tawanannya. Maka saya berkata: "Demi Allah, saya tidak akan membu- 
nuh tawananku, dan tidak ada seorangpun di antara teman-temanku yang 
akan membunuh tawanannya. Sehingga kami datang kepada Nabi saw.,: 
lalu kami menuturkannya kepada beliau. Kemudian beliau mene- 
ngadahkan kedua tangannya dan berdo'a: "Wahai Allah, sesungguhnya 
aku mohon kebebasan kepadamu dari apa yang diperbuat oleh Khalid". 
Dua kali". 


Pe AI ag Pd PP Pn 
" A 2 5 » NY 3 
# AI La AJA ra 


PIL mnt MTA ay AT 
Jka2 ae Gu Aale9 


“ . 
(Ig 
Pa . | "2 . 
2) : Log) 
ka | 


PASUKAN (YANG DIPIMPIN OLEH) ABDULLAH BIN 
HUDZAFAH ASSAHMIY DAN 'ALOAMAH BIN MUJAZZIZ 
ALMUDLAJI. ATAU PASUKAN ORANG-ORANG ANSHAR. 


A3 DNEGAN ANTA Eat 


561 


Ag (PR ve | 


Aa na PNS yan 
Sage Asa peter CAN sa J3 
ga HA ga Sa 

PAN AN Paltar (313 205613 TM 


asa Pe rpe SN SPA 
Pe Boke 5 EssynsA Osej sale 
ENI Aan Kon IS ALAE 


PEP Yaa Ka ES pe 


4126. Dari 'Al Karramallahu Wajhah, ia berkata: "Nabi saw. me- 
ngirimkan pasukan, lalu beliau mengangkat seorang laki-laki Anshar se- 
bagai pemimpin mereka, dan beliau menyuruh mereka agar mentaatinya. 
Lalu lelaki Anshar itu marah dan berkata: "Tidakkah Nabi saw. telah me- 
merintahkan kalian untuk mentaatiku?". Mereka menjawab: "Ya". Ia ber- 
kata: "Maka kumpulkanlah kayu bakar untukku". Maka mereka mengum- 
pulkannya. Lalu ia berkata: "Nyalakanlah api". Maka mereka menyala- 
kannya. Lalu ja berkata: "Masuklah ke dalam api itu". Maka mereka geli- 
sah dan mulailah sebahagian di antara mereka menahan sebahagian yang 
lain, dan mereka berkata: "Kita lari kepada Nabi saw. karena menghindar 
dari api". Mereka senantiasa demikian hingga api itu padam, lalu kema- 
rahannya mereda. Kemudian berita tentang hal itu sampai kepada Nabi 
saw., maka beliau bersabda: "Seandainya mereka masuk ke dalam api itu, 
maka mereka tidak akan keluar dari padanya sampai hari Kiamat. Ketaat- 
an hanya dalam kebaikan". 


562 








2 
de 3 2 A72 


HN ng Sea IS 


BAB 


DI UTUSNYA ABU MUSA DAN MU'ADZ KE YAMAN 
BELUM HAJI WADA' isi 


PaBLug, patahan Api BA &IYV 
FE PI SAS 
Jaa aa Joeka 
2 AI 

bapa 35 au PI Pr 
Oem dog es 
Megan Na 
A3 sedan EK Balas PP ha PENA 23 dS 


”-. naga 


an dn 5 , Pi 
asus IA Ba GE 3 


Apa seba Ma Aa EA AU 


. 


pe AI Kn Jis BA RAR -) 
APE ea 2in3 (IdExe It 


D3 3 PES HE NAN 


AI . 


N 


563 


- 
“. 
63 
NI 
N 
N 
KN 
N 


an 


Ing PPN SPP en 

AN S8 ON 3 3 male Jp 
II 0 pn R01 na AM 0 Be 

UE EA AN ATA Tita 


” 


LA AT Abu MPA PKI 
Aa Petra) GA Ta Pr Tara god 
Ne La n€ 28L II LAI 
- - | . “ 189 


"(HA Hmmd NP Ceramah 


4127. Dari Abu Burdah, ia berkata: "Rasulullah saw. pernah meng- 
utus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman". Ia berkata: "Beliau 
mengutus masing-masing dari mereka berdua untuk mengawasi sebuah 
wilayah kecil". Ia berkata: "Yaman itu (terdiri) dari dua wilayah". Kemu- 
dian beliau bersabda: "Mudahkanlah dan janganlah menyulitkan, sampai- 
kanlah berita gembira dan janganlah menjadikan orang lari". Lalu ma- 
sing-masing dari keduanya berangkat menuju ke pekerjaannya. Dan 
masing-masing dari keduanya ketika berjalan di tanah (wilayah)nya 
yang berdekatan dengan temannya, maka ia memperbaharui janji (untuk 
berkunjung), lalu ia mengucapkan salam kepadanya. Maka Mu'adz ber- 
jalan ditanah wilayahnya yang berdekatan dengan temannya, yakni Abu 
Musa. Lalu ja datang berjalan dengan menunggang binatang bighalnya, 
sehingga ia sampai kepada Abu Musa. Tiba-tiba ia sedang duduk, se- 
dangkan orang-orang mengerumuninya. Dan tiba-tiba di sisinya ada se- 
orang laki-laki yang kedua tangannya dibelenggu ke lehernya, lalu Mu'adz 
bertanya kepada Abu Musa ra.: "Wahai Abdullah bin Oais, mengapakah 
orang ini?". Ia menjawab :"Ini adalah seorang lelaki yang kafir setelah 
memeluk agama Islam". Mu'adz berkata: "Saya tidak akan turun (dari 
bighal) sampai laki-laki itu dibunuh". Ia menjawab: "Dia didatangkan ha- 
nyalah untuk dibunuh, maka turunlah". Mu'adz berkata: "Saya tidak akan 
turun sampai ia dibunuh". Lalu Abu Musa memerintahkannya, maka 
laki-laki itu dibunuh. Kemudian Mu'adz turun dan bertanya: "Wahai 
Abdullah, bagaimanakah kamu membaca Al Our'an?". Abu Musa men- 
jawab: "Saya membacanya sedikit demi sedikit". Lalu ia bertanya: 
"Bagaimanakah kamu membaca, wahai Mu'adz?". Ia menjawab: "Saya 
tidur di awal malam, lalu saya bangun, sedangkan saya benar-benar telah 





menyelesaikan sebahagian (malam)ku, yaitu tidur. Lalu saya membaca 
apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Maka saya mencari pahala un- 
tuk tidurku sebagaimana saya mencari pahala untuk shalat malamku" 


AAA PIN Ra aa TA Mane ana RAP 
SI Ai AU GG ma Hayo IIS - NYA 
dg Sa ILK 90 7 “2 e. 
A3 EN NY An ALE 15 


“a 


1IA ga 11201 UL SP un 3 
SI NA ig masi JA PLS giaa 2 
EN AE: 1 seh hah napa 
Pin A19 ad kd? - Ika 03 

LES 


4128. Dari Abu Musa Al Asy'ariy ra., bahwasanya Nabi saw. per- 
nah mengutusnya ke Yaman, lalu ia bertanya kepada beliau tentang ya 
numan-minuman yang dibuat di sana. Lalu beliau bertanya: "Apakah 
ini?". Ia menjawab: "Bit'u dan Mizr. Maka saya bertanya Kenadia Ab 
Burdah: "Apakah Bit'u itu?". Ia menjawab: "Arak yang terbuat dari sa 
du, sedang Mizr adalah minuman yang terbuat dari gandum". Selanjutnya 
beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram". si 


IG ah 213) (Na Re”? 2 M0 p, 
AN IN TN SE “YA 
LG an GAS AN Ui 22 , s- 
KLB IN Serag segabi 1. 


2 ae Dn eneng. 
SEE TURN TN Sipeny May 
IL ta SL 0 2, “x -. PauP, 
Ga Ag PA Ka Seda ES 
9g Kairo LALR 2401 s0 : 5 an 
Fin BUG NA 


Leela Sen KEL ERG H T IN SS AS 


SN 


. 


N 


path 4 KA an GA ALA MIS BI 


Cg Ca Naa Lu 


nego 201 Ia 96 oa UI 031 
“Obar3 Nama BU LAN AP aa 


S NS ANA AS FAR Aur A3 
23 Tn Tel 94 ag ng IA At 
2 BG IG cab BA 4 Pa 
2131 2 


Kn ap! 


4129. Dari Abu Burdah dan ayahnya ia berkata: "Nabi saw. pernah 
mengutus kakeknya, yakni Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman, lalu beliau 
bersabda: "Mudahkanlah dan jangan menyulitkan, sampaikanlah berita 
gembira dan janganlah menjadikan orang lari dan salinglah menyetujui". 
Lalu Abu Musa berkata: "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya di tanah wila- 
yah kami terdapat minuman yang terbuat dari gandum, yakni minuman 
Mizr, dan minuman yang terbuat dari madu, yakni Bit'u". Maka beliau 
bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram". Mereka berdua be- 
rangkat, lalu Mu'adz bertanya kepada Abu Musa: "Bagaimanakah kamu 
membaca Al Our'an?". Ia menjawab: "Sambil berdiri, duduk dan sambil 
menunggang untaku, dan saya membacanya sedikit demi sedikit". 
Mu'adz berkata: "Adapun saya tidur dan bangun, maka saya mencari pa- 
hala untuk tidurku sebagaimana saya mencari pahala untuk shalat malam- 
ku". Dan ia membuat tenda, lalu mereka berdua saling berkunjung. Ke- 
mudian Mu'adz mengunjungi Abu Musa, tiba-tiba ada seorang lelaki 
diikat, maka ia bertanya: "Apakah ini?". Abu Musa menjawab: "Seorang 
Yahudi yang telah memeluk agama Islam kemudian ia murtad". Lalu 
Mu'adz berkata: "Sungguh saya akan memenggal batang lehernya". 


Gak PENA Kaya 3S 2. 
IBI NASI 1 Peak ae 


566 


Kd 


sn 


Jas Jab pb PA 2 tera 2 1S perna 3 
'd 3 MIRAS BAN LIL EK tg 


DE Lag Isa A2 Pres 
sad da3 JB, Se NA Kia IG SA Ya 


mah 
, ,9280 


Dat 1 SN ga 33, MN tar 
WE PENA NO Ad 


373 


4130. Dari Abu Musa Al Asy'ariy ra., ia berkata: "Rasulullah saw. 
pernah mengutusku ke daerah kaumku, lalu saya datang di kala Rasu- 
lullah saw. berhenti di Abthah. Beliau bertanya: "Apakah kamu beribadah 
haji, wahai Abdullah bin Osis?". Saya menjawab: "Ya, wahai Rasu- 
lullah". Beliau bertanya: "Bagaimanakah" yang kamu ucapkan?". Abu 
Musa berkata: "Saya mengucapkan:"Labbaika sebagaimana ihrammu. Be- 
liau bertanya: "Apakah kamu menggiring binatang Hadya (kurban) ber- 
samamu?". Saya menjawab: "Saya belum menggiringnya". Beliau ber- 
sabda: "Maka berthawaflah di Baitillah, dan bersa'ilah di antara bukit 
Shafa dan Marwah, kemudian berhentilah dari ihram". Lalu saya me- 
lakukannya, sehingga seorang wanita Bani Oais menyisir rambutku. Dan 


saya menanti yang demikian itu hingga 'Umar diangkat menjadi Kha- 
lifah". 


da d3 Tea P AP 
Keren “5 Te Jaa (3 1 Para 5, Au Ka 
EN TAAT: Kara 
ANE TN SN SAS 97 UI NA , 1 


567 


OB MPA JUNI 227 213 2 Ka 1 
AE EP AS NE Hal Ula, Dn 53. 
“4 » sit 83 11 “1 ot. .. .Jj Ha 2 “pg 7 


Difiia TNGAG ab UI, das ISA LA 
PL 3 nj 1 00 5 E4 Pd Tadi Pr Dena » 
a51 sebal 13925 319 digali 5 HGU 

" “ A3 


4131. Dari Ibnu "Abbas ra., ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda 
kepada Mu'adz bin Jabal di saat beliau mengutusnya ke Yaman: "Se- 
sungguhnya kamu akan datang kepada sebuah kaum Ahlil Kitab. Ketika 
kamu datang kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa 
tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan 
Allah. Apabila mereka tunduk kepadamu akan demikian itu, maka beri- 
tahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu 
kepada mereka setiap sehari dan semalam. Apabila mereka tunduk ke- 
padamu akan demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa 
Allah mewajibkan sedekah (zakat) yang dipungut dari orang-orang kaya 
di antara mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. apabila 
mereka tunduk kepadamu pada yang demikian itu, maka berhati-hatilah 
terhadap harta benda mereka yang berharga. Dan takutlah terhadap do'a 
orang yang dianiaya, karena sesungguhnya tiada tabir (penghalang) an- 
tara dia dan Allah". 


Ba BARENG og Kanya be NY 
4 HET ROE IEAN Take KTA EKA PU Uc Anda Ti 


568 


EN ASN Ir SAS Pa LA 
SN la Sajan 
4132. Dari ' Amr bin Maimu i 

f 132 "An n, bahwasannya ketika Mu'adz tiba di 
Yaman, ia menunaikan shalat shubuh bersama mereka (penduduk Nai 
man). Lalu ia membaca "WATTAKHADZALLAAHU IBRAAHITMA 
KHALIILAN". (Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayan 
Nya. (An Nisa':125). ii 
Kemudian seorang laki-laki dari kaum i " j | 
Pena ara, UM itu berkata: "Sungguh sejuk mata 


Pa D3 jan NG MO Aa: 
. & . | J. 27 ? 4 AP | 
(NG au pal - la “. ahaga Lea pe 
£ ” 2) ye . NYANYI - 8 Id! 
AA IE ME La 2 Mia APA 

Je Ado oa awla al “SEK 
| Pi 29 gor 9124 
Mean, 


4133. Dari ' | 
aa 13 an bahwasanya Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Ya- 
ca surah An Nisaa' pada waktu shalat shubuh. Ketika 


ia membaca ayat "WATTAKHADZALLAAHU IBRAAHIIMA 
KHA- 


LIILAN ". (Dan Allah mengambil Ibrahim 
b . 2.1 
Nisa”:125). gambil Ibrahim menjadi kesayanganNya) (An 


maka seorang laki-laki di belaka 
Ibrahim". 1 belakangnya berkata: "Sejuklah mata ibu Nabi 


TAI Tara Z0 | 
Ma dala MEA NE 
| 00. tonik da R 3 
(3 (22 8... (Ly OA 3 # 
A2 Ft . bud 
£ . 2... J: 8, - IN ae, 
". BAB | 
DIUTUSNYA ALI BIN ABU THALIB DAN KHALID BIN 


WALID KE YAMAN SEBELUM HAJI WADA'. 


PA Inc ea Naga Toe 2231 2 05. 
AI IS Ig LAU G3 DI ya» 


569 


aa. HA ai Hap : 


: ES GI ena BELI 364 era kan LG 


Pake 


4134. Dari Barra' ra., Rasulullah saw. mengutus kami bersama Kha- 
lid bin Walid ke Yaman". Barra” berkata: "Kemudian setelah itu beliau 
mengutus Ali menggantikan kedudukan Khalid, lalu beliau bersabda: 
"Perintahkanlah kepada teman-teman Khalid. Barangsiapa diantara 
mereka yang ingin kembali (ke Yaman) bersamamu, maka hendaklah ia 
kembali. Dan barangsiapa yang ingin (pulang), maka hendaklah ia me- 
neruskan. Maka saya termasuk orang yang kembali bersama Ali". Barra 
berkata: "Lalu saya Hui rampasan beberapa tahil yang banyak". 


18 


“na SndB as SA Shape NO 


SATA NE j5anhle 


we 


” 


2) SNN AN YNA AN Be 
Ad Se Ana BPI 


PI, NB yon 11AA Pe ag 
A3 AN SIN UR pal ktnya 


.. 


. 


570 


, 
| AN 
“ 
kp» 
2. ta 
N 
x 
YN 
I 
PN 
“. 
K— 
ay» 


4135. Dari Buraidah ra., ia berkata: "Nabi saw. mengutus Ali ke- 
pada Khalid untuk mengambil seperlima rampasan. Saya membenci Ali 
dan ia telah mandi, lalu saya bertanya kepada Khalid: "Tidakkah kamu 
melihat orang ini (Ali)?". Ketika kami datang kepada Nabi saw., maka 
saya menuturkan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya: "Wahai Bu- 
raidah, apakah kamu membenci Ali?". Saya menjawab: "Ya". Beliau ber- 
sabda: "Janganlah kamu membencinya, karena dalam seperlima rampasan 
itu ja mendapat lebih banyak dari pada itu". 


gs 


YUL, Dana “NX 
A5, Sela aa Jen DEA Les 
al, 9 JIE hain 273 Nang GA Rin yaaa 
ra Ane Up Pur ear A3 
BSA AAA di TA 
TR AnI yAB 
Ans Ap aa IN ai Sea 
Ipa PAN ANA: a 23 kabin EN, J3 
Cd MAP A 45 A36, Aa aa 
2 La jabaa. AN aa ENG 


Te, Led" PE Td 


EN AP RP 5 al jan d3 SI 


511 


NG JB, 33 Yi JB 6 A3 Sp AN 


SI IE Aid Ad PURI 
Ka Jagat Ga NE Iran 


na 


SE Ana ANA TNPAYA SAI 
Pa Suk eeea LAGI 05 29 
ae Yan de EM Jia Kan Gara S5 
Aa HAN Peer 
PE MU OPT sea 5 


125 Pe Peer 35 


4136. Dari Abu Sa'id Al Khudriy, ia berkata: "Ali mengirim pe- 
rutusan kepada Nabi saw. dari Yaman dengan membawa sepotong emas 
di dalam kulit yang disamak dengan daun salam, seraya emas itu belum 

. dibersihkan dari debunya". Ia berkata: "Lalu Ali membagikan emas itu di 
antara empat orang, yaitu Uyainah bin Badr, Agra' bin Habis, Zaid Al 
Khail dan yang keempat adakalanya Algamah dan adakalanya ' Amir bin 
Thufail. Lalu seorang “laki-laki dari teman-temannya berkata: "kami 
adalah lebih berhak membawa ini dari pada mereka". Lalu hal itu sampai 
kepada Nabi saw., lalu beliau bersabda: "Tidakkah kalian. mempercayai- 
ku, pada hal aku adalah orang terpercaya. oleh Dzat yang di langit, datang- 
lah kepadaku berita langit pagi dan sore". Abu Sa'id berkata: "Berdirilah 
seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, montok pipinya, menonjol 
dahinya, tebal jenggotnya, tercukur kepalanya dan tersingsing kain sa- 
rungnya, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, takwalah kepada Allah". 
Beliau bersabda: "Celakalah kamu, bukankah aku adalah penduduk bumi 
yang paling benar-benar bertakwa kepada Allah?". Kemudian laki-laki itu 


512 


berpaling. Khalid bin Walid berkata: "Wahai Rasulullah, tidak bolehkah 
saya memenggal batang lehernya?". Beliau menjawab: "jangan, barang- 
kali ia shalat". Lalu Khalid berkata: "Banyak orang shalat yang meng- 
ucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya". Rasulullah saw. 
menjawab: "Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk meneliti isi hati 
manusia dan tidak pula untuk membelah perut mereka". Abu Sa'id 
berkata: "Kemudian beliau melihat laki-laki itu seraya beliau mema- 
lingkan tengkuk beliau, lalu bersabda: "Sesungguhnya dari keturunan 
orang inilah akan keluar suatu kaum yang membaca Kitab Allah dengan 
keadaan basah (oleh keringat), sedang bacaan itu tidak melampaui ke- 
rongkongan mereka. Mereka keluar dari agama (Islam) sebagaimana 
keluarnya anak panah dari binatang buruan yang terkena panah". Dan 
saya (Abu Sa'id) mengira beliau bersabda: "Sungguh seandainya aku 
menjumpai mereka, pasti aku membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 
Tsamud". 


Merr ads ngasi - 


Pu 


HB balai SS JB. da PP Pd 
Tania ATM A2 ANN de belang 
Ah SEJAK Kd GELAS 
Ai LATIN ASEE a JB JG 


4137. Dari Jabir, ia berkata: "Nabi saw. memerintahkan kepada Ali 
untuk tetap pada ihramnya". Jabir ra., berkata: "Lalu 'Ali bin Abu Thalib 
datang dengan wewenangnya (menerima seperlima rampasan). Nabi saw. 
bertanya kepadanya: "Dengan apakah kamu berihram?". 'Ali menjawab: 
"Dengan sesuatu yang Nabi saw. telah berihram dengannya". Beliau ber- 
sabda: "Maka berikanlah binatang Hadya (kurban) dan tetaplah berihram 
sebagaimana kamu (sekarang)". Jabir berkata: "Dan 'Ali memberikan bi- 
natang Hadya kepada beliau". 


573 


Le) Man Memapirai AE SA 
DAN , 4 1 LA Aa FA 2 2 


PITA “ ss. 


is MAA Pena 
Ganas LE GBU 
Lai Ker EE 3) Sndled 

Ha pasal ja Goda 
Alah AN MN Je JG HOME 


rana Ce Aa 


4138. Dari Anas ra., ia berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. berihram 
'umrah dan haji". Lalu ia berkata: "Nabi saw. berihram haji dan kami 
berihram pula bersama beliau. Ketika kami tiba di Makkah, beliau ber- 
sabda: "Barangsiapa tidak memiliki binatang Hadya, maka hendaklah ia 
menjadikan hajinya sebagai 'umrah". Dan Nabi saw. memiliki binatang 
Hadya (kurban). Lalu 'Ali bin Abu Thalib datang dari Yaman dengan 
beribadah haji, maka Nabi saw. bertanya: "Dengan apakah kamu ber- 
ihram, karena sesungguhnya keluargamu bersama kami?". Ia menjawab: 
"Saya berihram dengan sesuatu yang Nabi saw. telah berihram dengan- 
nya". Beliau bersabda: "Bertahanlah (dengan ihrammu), karena sesung- 
guhnya kami memiliki binatang Hadya". 


514 


BAB 
PEPERANGAN DZIL KHALASHAH. 
mt 3 241 Sa - ad Iv 
2 Jala LI an ah 
36 Saba PAN Si ASN 


Pera ia Para Nern 
ra en A Haag SE 


Ta 122 st 


12 


13 kj Pj , ag 1 “ia 2 ia 2 / PP? 
2 dag Ale Ah Jap Ig 
253 dea 


4139. Dari Jarir, ia berkata: "Pada masa Jahiliyah ada sebuah rumah 
yang disebut dengan Dzul Khalashah, Ka'bah Yamaniyah atau Ka'bah 
Syamiyah. Lalu Nabi saw. bertanya kepadaku: "Tidak dapatkah kamu 
menenangkan hatiku dari Dzil Khalashah?". Maka saya keluar secepatnya 
bersama seratus lima puluh orang penunggang kuda, lalu kami meng- 
hancurkan rumah (Dzil Khalashah) itu dan kami membunuh siapa saja. 
yang kami jumpai di dekat rumah itu. Selanjutnya saya datang kepada 
Nabi saw. dan memberitahukannya kepada beliau, lalu beliau mendo'a- 
kan kami dan kabilah Ahmas". 


| Ae ne DU IBAN Aap ti At. 
Pn Sana, AT aa 3, 


AE Manan 3 AI KA Las 
JELANG, 


2 


-. dg 2 
K5 JA Sae 


575 


4 4 


Siap MA EN SE LAS Lay 


SP. ad 
SIA NA 8 ng A1 LINK Pt 2G. 
- naa Pa? Aga 


Pera Hit TN Ang ap E 
ai 2614 


ah Snaa BAG 
PE jai PI Lana 


4140. Dari Jarir ra., ia berkata: "Nabi saw. Nasa kepadaku: "Ti- 
dak dapatkah kamu menenangkan hatiku dari Dzil Khalashah?". Dzil 
Khalashah ialah sebuah rumah di kabilah Khats'am yang disebut dengan 
Ka'bah Yamaniyah. Lalu saya berangkat bersama seratus lima puluh pe- 
nunggang kuda dari kabilah Ahmas, mereka adalah orang yang terampil 
berkuda, sedangkan saya belum tangguh menunggang: kuda. Lalu beliau 
menepuk dadaku, sehingga saya melihat bekas jari-jarinya beliau di 
dadaku, dan beliau bersabda: "Wahai Allah, tangguhkanlah dia dan ja- 
dikanlah dia orang yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk". 
Lalu Jarir berangkat ke rumah Dzil Khalashah itu, lalu ia menghancur- 
kannya dan membakarnya. Kemudian ia mengirim perutusan kepada 
Rasulullah saw., lalu utusan Jarir tersebut berkata: "Demi Dzat Yang 
mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak datang kepadamu 
sampai saya meninggalkan rumah itu bagaikan unta kudisan". Lalu beliau 
memberkahi kuda kabilah Ahmas dan beberapa orang lelakinya lima 
kali". 

ZA Pp. 


ae KASN Oya HAJI A “1 ENG 


Per Jala Ka nh Tn 
ng tag 


516 


1 


ad 9 2 .. 22, 
SIN TA JA OI AA 
2 8 
—S, Buga 
God aga PPP TAP ak NN Led PI Ta ar 
, Ma IYA ena 2 Cadas 
LI rere AI II PE P2 7 AN sad 


3 n. . 1 
. 


sa pa A Sada 
MABA AG ES ka 


3 PEN lean ya 5 EU K3 AG J3 
P PAN Ae Ki 59 £ 


maja Al LA Jaga an AA) 
Tan PPA BAB Agate ISA 
(pn Pr LE en LSG Ike 
yA KANAN Seng sana 
IAI Papa Lan MA SG, - 
Pa ana ba BEM cas 
N Naga: Ke Ni Fasa HE jasa Sara, 
get ego Jeng Pa a21 SANA ag 
PAS HYNTANP 
4 2G, 297 HAN Jana 215 


4141. Dari Jarir., ia berkata: "Rasulullah saw. bertanya kepadaku: 
"Tidak dapatkah kamu menenangkan hatiku dari Dzil Khalashah?" Saya 
menjawab: "Ya". Lalu saya berangkat bersama seratus lima puluh orang 
penunggang kuda dari kabilah Ahmas, mereka adalah orang-orang yang 


PYKI 


terampil berkuda, sedangkan saya belum tangguh menunggang kuda. 
Saya menuturkan hal tersebut kepada Nabi saw., lalu beliau menepukkan 
tangannya pada dadaku, sehingga saya melihat bekas tangannya di da- 
daku. Dan beliau bersabda: "Wahai Allah, tangguhkanlah dia dan jadi- 
kanlah dia orang yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk". Jarir 
berkata: "Maka saya tidak pernah terjatuh dari kuda sesudah itu". Jarir 
berkata: "Dzul Khalashah adalah sebuah rumah di Yaman milik kabilah 
Khats'am dan Bajilah, di dalamnya terdapat beberapa berhala yang 
disembah, rumah itu disebut dengan Ka'bah". Jarir ra. berkata: "Ia (Jarir) 
datang ke sana, lalu ia membakarnya dengan api dan menghancurkan- 
nya". Jarir berkata: "Dan ketika Jarir tiba di Yaman, maka ada seorang 
laki-laki sedang mengundi nasib dengan anak panah. Lalu dikatakan 
kepada laki-laki itu: "Sesungguhnya utusan Rasulullah saw. berada di 
sini. Seandainya ia mampu atas kamu, maka ia memenggal batang leher- 
mu". jarir berkata: "Pada saat laki-laki itu memukulkan anak panah, tiba- 
tiba Jarir berdiri didekatnya. Lalu berkata: "Sungguh kamu akan me- 
matahkan anak panah itu dan kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain 
Allah, ataukah saya akan memenggal batang lehermu?. Jarir berkata: 
"Lalu laki-laki itu mematahkan anak panahnya dan bersaksi". Kemudian 
Jarir mengutus seorang laki-laki dari kabilah Ahmas yang diberi gelar 
nama Abu Arthat kepada Nabi saw. untuk menyampaikan berita gembira 
akan hal tersebut. Ketika ia datang kepada Nabi saw. ia berkata: "Wahai 
Rasulullah. Demi Dzat Yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, 
saya tidak datang (kepadamu) sampai saya meninggalkan rumah itu ba- 
gaikan unta kudisan". Jarir berkata: "Lalu Nabi saw. mendo'akan berkah 
atas kuda kabilah Ahmas dan beberapa orang lelakinya lima kali". 


Ka O PU AE at R LG 
IN Da 
Ted 2 
Prank 

BAB f 


PEPERANGAN DZATIS SALASIL ATAU PERANG LAKHM 
DAN JUDZAM. 


MAN RAL aa Ae Ia 
LI sg 3S DPP Te LINA AAA 


578 


4142. Dari '"Urwah, Dzatis Salasil adalah ne eri Baliy, 'U 
Bani Al Oain. j Ki 


2 21I 2. 


s0 3 Ay. 
gay Air Aa BAN IE 1N 
JIE PA TEA a a I Ayata 


IP 


ANE INN ALI REI 


BAR IN Aa GL IIL 00 A Aa 5 


PET YA) 


4143. Dari Abu 'Utsman ra. bahwasanya Rasulullah saw. mengutus 
'Amr bin 'Ash untuk memimpin pasukan perang Dzatis Salasil. ' Amr 
berkata "Saya datang kepada beliau, lalu saya bertanya: "Siapakah orang 
yang paling engkau cintai?". Beliau menjawab: "?Aisyah". Saya bertanya: 
"Dari orang laki-laki?". Beliau menjawab: "Ayah 'Aisyah". Saya ber- 
tanya: "Kemudian siapa lagi?". Beliau menjawab: "Umar", Lalu beliau 
menghitung sejumlah laki-laki. Lalu saya diam, karena khawatir beliau 
akan menjadikan saya pada urutan terakhir mereka". 


Aan ( Az edar 2 
KE ( NE IU 
# 2. - “ 


BAB 
KEPERGIAN JARIR RA KE NEGERI YAMAN 


0K a7Je Pa AT aA Ih 'e 
Ja eendan Sea Pel LSI Ae -Utt 


579 


Pu Pend Pee ASAN, Tt ad Sya 
SKT 2 INGG Kendt aja 
KEB a Na 23 Mela 1  — 
s2 lal, jam £ Gs asa 

An an Upar 1 Ja Pn KN ya 2. 
TER 9 Xl ea Hg Annie He 
: AE AE 3 Ca ami Ui Ara Y 
DG IG. ae pa GLS, P5 
ker ai ang dd Ak PER ANT 

AAA Sad setan aa, 
3 CHAR Sa 


J 


CS 


xl 


Tana gs eng 
Pa pa SE RIS 
“3,335 


4144. Dari Jarir, ia berkata: "Saya berada di Yaman, lalu saya 
bertemu dua orang laki-laki penduduk Yaman, yakni Dzul Kala” dan Dzu 
? Amr, lalu saya bercerita kepada mereka tentang Rasulullah saw. Maka 
Dzu 'Amr berkata kepadanya (Jarir): "Sungguh seandainya apa yang ka- 
mu tuturkan tentang perihal temanmu, maka sesungguhnya ia telah me- 
lewati ajalnya sejak tiga hari". Dua orang laki-laki itu pergi bersamaku, 
sehingga ketika kami berada disebahagian perjalanan, maka tampak oleh 
kami gerombolan penunggang unta dari arah Madinah. Kami bertanya 
kepada mereka, lalu mereka. berkata: “Rasulullah saw. telah wafat dan 


580 


Tr 


Abu Bakar diangkat menjadi Khalifah, sedangkan orang-orang baik-baik 
semua". Lalu kedua orang laki-laki itu bekata: "Beritahukanlah kepada 
temanmu bahwasanya kami telah datang dan Insya Allah kami akan kem- 


bali lagi". Dan kedua orang itu kembali ke Yaman, lalu saya memberi- 


tahukan kisah mereka kepada Abu Bakar. Ia berkata: "Tidakkah kamu 
datang dengan mereka?". Kemudian setelah itu Dzu ' Amr berkata kepa- 
daku: "Wahai Jarir, sesungguhnya kamu mempunyai kemuliaan atas diri- 
ku, dan sesungguhnya saya hendak memberitahukan suatu berita kepada- 
mu: "Wahai golongan orang-orang Arab, sesungguhnya kamu senantiasa 
dalam kebaikan selagi kamu ada. Ketika seorang pemimpin telah mening- 
gal maka kamu mengangkat yang lain sebagai pemimpin. Apabila 
kepemimpinan harus dengan pedang (paksaan), maka mereka menjadi 
raja (Khalifah) yang marah bagaikan marahnya para raja dan ridla 
bagaikan ridlanya para raja". 


AN Snp 
aer 


PEPERANGAN DI TEPI LAUTAN. 


2 97, z? KA “ati 2 
Bab 3 Pe 53 
2G 2 


(3 2103034, KE 


Eau 


Mereka menjumpai kafilah orang-orang Ouraisy, dan pemimpin mereka 
jalah Abu "Ubaidah bin Al Jarrah. 


0...“ FA P7 Elah RN 
San JB AS gan era yi NAS 8140 


—. 
2 


An Pa 092 
AA PAN SEN A nile La Ya 


KA BSE D5 Na EN N Bat Andblayde 


581 


tera 2 da Psr INAP en "3 9 
laa La ah 25 -. 
Si Pal Maa Ai ca 
v. "2 # PIR RAS ' 
GEA NB en aa Kanan dna Pn Rea an “ 


220 9 


aa LISA KN 3s 
Ha. AN apa s3 3 Fadid jowsi 
sada HE ar Al FALS 


- 


ep Ang 3 


4145. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. me- 
ngirimkan pasukan perang ke arah pantai, dan beliau mengangkat Abu 
?Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin mereka. Mereka berjumlah tiga 
ratus orang. Kami berangkat dan ketika kami berada di tengah perja- 
lanan, perbekalan kami habis. Lalu Abu 'Ubaidah memerintahkan mem- 
bawa perbekalan bala tentara, lalu dikumpulkan. Ada dua tempat perbe- 
kalan kurma, lalu kami makan setiap hari sedikit demi sedikit sampai ha- 
bis. Maka kami hanya memperoleh satu biji buah kurma, lalu saya ber- 
tanya: "Apakah satu biji kurma itu cukup bagi kalian?". Jabir berkata: 
"Sesungguhnya kami menjumpai kurma itu tiada sama sekali di saat su- 
dah habis. Kemudian kami sampai ke (tepi) laut, tiba-tiba ada seekor ikan 
besar bagaikan sebuah bukit, lalu sekawanan orang itu memakannya se- 
lama delapan belas malam. .Kemudian Abu ”Ubaidah memerintahkan 
membawa dua tulang rusuk ikan itu, lalu keduanya ditegakkan. Kemu- 
dian ia memerintahkan untuk membawa untanya, lalu diberangkatkan. 
Kemudian untanya lewat di bawah kedua tulang rusuk tersebut, maka ti- 
dak mengenainya". 


(an yh In yahh NIA 
11 15 Aya $ Ma Wa! yA - s181 
12 tan SN Z1 Tapa Si B0 Ne 
A3 Sha oalb LAU Asngie 


582 


KLB Ya 2 Snp ENI BH 25 51153 3 
HD TAN Ka nga Mijen 

AN AA 13 HA is His 
SA AAA KTI Gataata 
AAN ja las Gak MEME 
DA Cal DAA IG Jaka ya ya KEEUA 
— Lisa BEGAL AN 
Binaan ana “pa 

: MEI TEE NE SG 


4146. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. 


mengutus kami tiga ratus orang penunggang kuda, sedang pimpinan kami 
adalah Abu 'Ubaidah bin Jarrah. Kami mengintai kafilah orang Ouraisy, 
lalu kami menetap di pantai selama setengah bulan. Kami tertimpa kela- 
paran yang sangat, sehingga kami memakan daun salam, maka pasukan 
tentara itu disebut dengan pasukan daun salam. Lalu kami mendapatkan 
seekor binatang yang terdampar oleh arus laut yang dinamakan ikan 
? Anbar, lalu kami memakannya selama setengah bulan. Dan kami mem- 
buat minyak dari lemaknya, sehingga tubuh kami kembali kuat dan ge- 
muk. Lalu Abu 'Ubaidah mengambil tulang rusuknya dan menegakkan- 
nya, kemudian ia menuju kepada seorang lelaki yang paling tinggi yang 
menyertainya". Pada saat lain Sufyan berkata: "Sebuah tulang rusuknya, 
lalu ia menegakkannya. Dan ia membawa seorang lelaki beserta untanya, 
lalu lewat di bawah tulang rusuk tersebut". Jabir berkata: "Ada seorang 
laki-laki di antara kaum itu menyembelih tiga ekor unta, kemudian ia me- 
nyembelih tiga ekor unta lagi, kemudian ia menyembelih tiga ekor lagi. 
Pada akhirnya Abu 'Ubaidah melarangnya". 


583 


L CA ane TTL 122919 
E. 2 5 ea ja dan AN ha titV 
aa Ta | ag ne LL. 0003 Ta: 
PPN Sebaya A33 2 Ka aah 


5, » F Jak IG He en, 3g 
e aras Gala AA AI Eu 


Pay ANU Ie BLN DSN 
GE: a39 


dls 15 SEA, Lahu Peer NO 
LA PA ET TA 


4147. Dari Jabir ra., ia berkata: "Kami berperang, yakni para pasuk- 
an daun salam, sedang Abu 'Ubaidah diangkat sebagai pemimpinnya. La- 
lu kami tertimpa kelaparan yang sangat, lalu arus laut mendamparkan 
bangkai ikan besar yang kari belum pernah melihatnya seperti itu yang 
dinamakan ikan 'Anbar, lalu kami memakannya selama setengah bulan. 
Abu 'Ubaidah mengambil sebuah tulang (rusuk)nya, kemudian seorang 
penunggang berada di bawahnya". Jabir berkata: "Abu ”Ubaidah berkata: 
"Makanlah kalian". Ketika kami tiba di Madinah, kami menuturkan hal 
itu kepada Nabi saw., lalu beliau bersabda: "Makanlah rezki yang dike- 
luarkan oleh Allah, berikanlah makanan kepada kami, jika (makanan) itu 
masih ada padamu". Lalu sebahagian dari mereka datang kepada beliau 
dengan membawa sebuah anggauta tubuh ikan, lalu beliau memakannya". 


Kane PT AS ash 


BAB 


HAJINYA ABU BAKAR BERSAMA ORANG-ORANG PADA 
' TAHUN SEMBILAN. 


SI KUE AN SE JIE -N 


( 


Kn 


584 


In LE AAS EA 
Ne 2S DAN IE 3 5inake 
Eh 3, ANA Oh 


4148. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Abu Bakar ra. pernah 
mengutusnya pada waktu beribadah haji, di mana ia diangkat Lah sa 
sebagai pimpinannya sebelum haji Wada” Pada hari raya hole rsam 
sekawanan orang, ia mengumumkan kepada orang-orang: Sesudah Na 
ini orang musyrik tidak boleh berhaji dan orang yang telanjang ti 
boleh berthawaf di Baitullah". 


20033, | CE YAAAT 25 ye - NA 
Pa 22 1 ea aa 1 


SAAT Kis MA naraan h 


K3 Ka 


4149. Dari Barra” ra., ia bekata: "Surah yang terakhir turun dengan 
terakhir turun 

sempurna (lengkap) ialah surah Bara'ah, sedang ayat yang 
jalah akhir surah An Nisaa' "YASTAFTUUNAKA OULIL LAAHU 
YUFTIIKUM FIL KALAALAH'". (Mereka meminta fatwa kepadamu. 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah Yaa 
seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak-). (An Nisaa': 


176). 
SA RAY 


UTUSAN BANI TAMIM. 


PI RI 


Ah 3 Side BAN aa DIISI - 50 


585 


Ha Ap Drs Ar, gen Brapa & 
Ap that Esa AAA 


AG den yen te AT 4233 
PT Ka Pe Tae EL SYE A32 Ara 


rNa 


4150. Dari 'Imran bin Hushain ra., ia berkata: "Sekawanan orang 
dari Bani Tamim datang kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda: "Terima- 
lah berita gembira, wahai Bani Tamim". Mereka menjawab: "Wahai Ra- 
sSulullah, sungguh engkau telah menyampaikan berita gembira, maka beri- 
lah kami". Maka hal itu menampakkan (masam) pada wajah beliau. Ke- 
mudian datanglah sekawanan orang dari Yaman, lalu beliau bersabda: 
"Terimalah berita gembira, karena Bani Tamim tidak menerimanya". Me- 
reka menjawab: "Sungguh kami menerima, wahai Rasulullah". 


2 (BK S Busa 2- “ 4 P' P - F 
SAN Ur 
| ng AE "— 

2 ASI : Ng 
5 HA, 25 HE el 
“7 2. PP 
G ep: 
BAB 


IBNU ISHAK BERKATA: "PERANNGYA 'UYAINAH BIN 
HISHN BIN HUDZAIFAH BIN BADR TERHADAP BANI 


586 


'ANBAR, YAKNI BAGIAN DARI BANI TAMIM. NABI SAW. 
MENGUTUSNYA KEPADA MEREKA, LALU IA MENYE- 
RANG DAN MENANGKAP BEBERAPA ORANG DARI ME- 
REKA DAN MENAWAN WANITANYA. 


Pd 
SRI 


EN NN AE 5Vol 
2 ANORA pede ENI beta 
Pi SR NM aki af 


“abuo Ko Ja ee asih 


na 


PANAS Aoodh Jads 


4151. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Saya senantiasa menyukai 
Bani Tamim setelah saya mendengar tiga hal dari Rasulullah yang beliau 
menyabdakannya perihal mereka: "Mereka adalah ummatku yang paling 
keras terhadap Dajjal". Dan ada seorang hamba wanita yang tertawan di 
sisi 'Aisyah, lalu beliau bersabda: "Bebaskanlah dia, karena sesungguh- 
nya dia adalah termasuk putera nabi Isma'il". Dan beberapa sedekah me- 
reka datang, lalu beliau bersabda: "Ini adalah sedekah suatu kaum atau 
kaumku"'. | 


Bg Fe PI payant Pn SY 
BEN AKA (ena SE IE GE 
KIR AA 2 Bapak: 2 jua 


PE) 


(EA WES 


587 


Lap lh: BI x ep Gs 
: SAN GS — ga 15 


. ma 


4152. Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: "Sesungguhnya sebuah 
kafilah dari Bani Tamim datang kepada Nabi saw., lalu Abu Bakar 
berkata: "Angkatlah Oa'ga” bin Ma'bad bin Zurarah sebagai pemimpin". 
Kemudian 'Umar berkata: "Tetapi angkatlah Agra” bin Habis sebagai pe- 
mimpin". Abu Bakar berkata: "Yang kamu kehendaki hanyalah berselisih 
denganku". "Umar menjawab: "Saya tidak menghendaki berselisih de- 
nganmu". Lalu mereka berdua berbantah-bantahan, sehingga suara kedua- 
nya terasa keras. Maka turunlah ayat tentang hal itu "YAA AYYU- 
HALLADZIINA AAMANUU LAA TUOADDIMUU BAINA YADA- 
YILLAAHI WA RASULIHI". (Hai orang-orang yang beriman, ja- 
nganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya). (Al Hujuraat: 1). 
Sehingga ayat i itu selesai". 


ET 


PERUTUSAN KABILAH ABDIL OAIS. 


PA PI, | 7 13 . , 
Ar Aa | BJ SU 
Aa SENAR RN 
KAS aga Nor Im (EN 


2 “1 » 


"3 G3 HS (ES BE NGA Tea sd J3 5 ag 


588 


“31 (Ag Kar Peta Ka 
ega ea NA NGK 


AIgOHANg 


PT 


S3 Pt PRA On SE AE, 
H3, Neni Lea PE PONY 


2 4 KE BAA - 12 P 20101 Pa 
e— NA Takut AI SES Ay 


ah KN ana. Ppt Pa Gek: 


v“ Ng 


as Par aa PNS Pan slga 
ih 41 (- IN NANA ? meta Na 
, nan EA MAS Gas 


4153. Dari Abu Jamrah, saya berkata kepada Ibnu ' Abbas ra.: "Se- 
sungguhnya saya memiliki sebuah tempayan yang digunakan untuk mem- 
buat minuman anggur, lalu saya meminumnya dengan rasa manis di 
dalam tempayan itu. Apabila saya banyak (meminum)nya, lalu saya du- 
duk bersama sekawanan orang dan saya memperpanjang waktu duduk, 
maka saya takut akan terbuka aibku". Lalu ia berkata: "Utusan kabilah 
Abdil Oais datang kepada Rasulullah", lalu beliau bersabda: "Selamat 
berjumpa dengan kaum yang tiada terhina dan tiada menyesal". Mereka 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan engkau 
ada orang-orang musyrik dari kabilah Mudlar. Dan kami tidak akan sam- 
pai kepadamu, kecuali dalam bulan-bulan haram. Beritahukanlah kepada 
kami beberapa hal yang jika kami melakukannya, maka kami masuk 
surga. Kami akan mendakwahkan hal itu kepada orang-orang sesudah 
kami". Beliau bersabda: "Saya memerintahkan kamu dengan empat hal 
dan melarangmu dari empat hal: yaitu beriman kepada Allah -Tahukah 
kamu, apakah iman kepada Allah itu?. Adalah bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah-, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di 


“bulan Ramadian dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan. Dan 


saya melarangmu dari empat hal: yaitu tempat arak terbuat dari labu, 
tempat arak terbuat dari batang pohon kurma, tempayan hijau tempat 
arak dan tempat arak yang dilumuri ter". 


589 


CAY YAnAN Ke nga BI SENI - 5104 


baal TTU 3 ar 


An SIK an 
Gas ASUS AS, Anda 


AP PAN ENYA AA 
ISS Ki MISA ayal aa 


ng Hd 


1319 MN AAN P6 al 
LA Pb Gn 5a AE Guo 


“ 
Sy ,, 


BA, 


4154. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Utusan kabilah Abdil Oais 
datang kepada Nabi saw. lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, se- 
sungguhnya kami, yakni kabilah ini adalah dari Bani Rabi'ah. Dan se- 
sungguhnya diantara kami dan engkau terhalang oleh orang-orang kafir 
kabilah Mudlar, maka kami tidak dapat sampai dengan selamat kepa- 
damu, kecuali dalam bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami 
beberapa hal yang kami akan melakukannya dan mengajak orang-orang 
sesudah kami untuk (melakukan)nya". Beliau bersabda: "Aku memerin- 
tahkan kamu dengan empat hal dan melarangmu dari empat hal, yaitu 
beriman kepada Allah yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah 
-Dan beliau memadukan (tangannya) menjadi satu-, mengerjakan shalat, 
menunaikan zakat dan menyerahkan seperlima dari harta yang kamu 
rampas karena untuk Allah. Dan aku melarangmu dari empat hal, yaitu 
tempat arak terbuat dari labu, tempat arak terbuat dari pohon kurma, tem- 
payan hijau tempat arak dan tempat arak yang dilumuri ter". 


590 


A 8OHANG 


AI 


ATI Aha ika pa 
Pena AN 
Oa haku SE 
LN Ui men bag oral gawang Anita 
pia Ta Aap Jati ja 
Na unana sat NG ee Bos Sd 
aa KS Ka aatantun 


ng 


Jaya 3 Ta CA 


PA PP 


ga NAK KIS Lae an 
Ae tanh 4 CU AA Ne 
YES aa 2 Mae GIA 


Kiat) Aa, TAAT 


Bah Na pala RaR 


Pa bag (155 


HE ET Sea INA AS yaa AA Ipa 

pa AA PENA 
City SA 220 An EGA Jelang 
na JA SI PA AA IS Gde as 
Mah AN Ea TAI JET AB saka Ka0 


591 


” ad Ii Lepala Ie na NUSA Ppt AAA ega 


Sena | 


4155. Dari Kuraib hamba Ibnu Abbas, ia bercerita bahwa Ibnu 
Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah mengutus 
(dia) kepada 'Aisyah ra., lalu mereka berkata: "Ucapkanlah kepada 
"Aisyah salam dari kami semua, dan bertanyalah kepadanya tentang sha- 
lat dua raka'at sesudah ' Ashar. Sungguh kami diberitahu bahwa engkau 
shalat dua raka'at (sesudah ' Ashar), padahal telah sampai kepada kami 
bahwa Nabi saw. melarang kedua raka'at tersebut". Ibnu 'Abbas berkata: 
"Saya bersama 'Umar ra. memukul orang-orang karena dua raka'at itu". 
Kuraib berkata: "Lalu saya masuk kepada ' Aisyah dan menyampaikan 
kepadanya apa yang mereka telah mengutusku". Lalu 'Aisyah berkata: 
"Tanyalah kepada Ummi Salamah". Maka saya memberitahu mereka, lalu 
mereka mengembalikan saya kepada Ummi Salamah sebagaimana apa 
yang mereka telah mengutusku kepada "Aisyah. Kemudian Ummu Sa- 
lamah berkata: "Saya mendengar Nabi saw. melarang kedua raka'at itu, 
dan sesungguhnya beliau telah shalat ' Ashar. Kemudian beliau masuk 
kepadaku, sedangkan di sisiku ada beberapa wanita Anshar dari Bani 
Haram, lalu beliau shalat kedua raka'at tersebut. Maka saya mengutus 
seorang pembantu (wanita) kepada beliau, lalu saya berkata: "Berdirilah 
di sisi beliau, lalu katakanlah: "Wahai Rasulullah, Ummu Salamah ber- 
kata: "Apakah saya belum mendengar engkau melarang kedua rakaat ter- 
sebut, lalu saya melihat engkau shalat kedua rakaat itu". Jika beliau 
memberi isyarat dengan tangannya, maka mundurlah". Selanjutnya 
pembantu wanita itu melakukannya, lalu beliau memberi isyarat dengan 
tangannya, maka dia mundur dari beliau. Ketika beliau selesai, beliau 
bersabda: "Wahai puteri Abu Umayyah, kamu bertanya tentang dua ra- 
kaat sesudah ' Ashar. Sesungguhnya sejumlah orang kabilah Abdil Oais 
datang kepadaku dengan membawa agama Islam dari kaum mereka, lalu 
mereka melalaikan aku dari shalat dua raka'at sesudah Dhuhur. Maka ke- 
dua raka”at itu adalah dua raka'at MeKan Dhuhur yang digadia”)". 


Kap ge III 1 X9 


da JG ag CE 01 


592 





IE SA p3 Bag sak 19 1. Pr ea Aa aa 
Ken: Hara ng KenaaA 5 


4156. Dari Ibnu "Abbas ra., ia berkata: "Shalat Jum'at yang pertama 


kali dilaksanakan sesudah shalat Jum'at yang dilaksanakan di masjid Ra- 
sululiah saw. adalah di masjid kabilah Abdil Oais di Juwatsa, Si sebu- 
ah desa di Bahrain". 


Mud AL 01 0 aa 74 9 
ko Aang A9 


BAB 
UTUSAN BANI HANIFAH DAN KISAH TSUMAMAH BIN 
UTSAL. 


SG as ATA aa 


PAPAN Cjr aJsE ton 
Singa Sia ee ISI ng PSA 
AI JAGA AANG 
KEB? NS AN Ss 

WEAR AJE ar dtang 
23 BI ah Sh jala 
26. ana TAU LA AK, 
KEB I H3 DAA 


593 


Ane VA tari Lp 2.074 sn N pa 73 
Bag s K0 AAS La 
AN aa ALTA Mp? 
gmn AI IS UN Sela 0 AS 
Jian EL TIGA 
LN NAIA 2 - 

As . #» - 2 GA 
an we an anta 
, ” 4 IL SL NA RT 01 BU KAA 14 
aa | Tea 3 Denga II AS dg 
C3 DNAN IN 1 (Nee , Note AA sa 
: H2 2 AS ala Gala Noya) 
... 2. is Pon .g90 
TA aa MD G3 
D9 on LN uya ea 5 
2 I GI X GL A13 ALS Ra AN” 
LI LINE Na NI 


901, Pd z 189 , , 
S "ya . 0g /9 ata Pan gd ani 
1 Sa . TI pl3lasa an bla SA Tha 
” Co. TEA yha 8 14 7 
TN IG ala | pa Ber Aa 3 In 3 
bag GAYA Hara pg: 2 - 
: A '.. v 
(Dada SE IE SP ENG KE 
't “. Pi 2 
P3 1, » Ae 140 34 2.2 h? 3 
KE 3 (HA Ale AN LS ah : Ae 
2, . | PA at Ken An 42 Na - 2 
MPN na SAS Ga 
' ke , 
. Di LAU Pata 3 
4157. Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: "Nabi girim 
i F : saw. men kan 
(pasukan ber)kuda ke arah Nejd, lalu pasukan tersebut datang membawa 
sang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. 
alu mereka mengikatnya pada sebuah tiang masjid. Kemudian Nabi 
saw. keluar kepadanya dan bertanya: "Apakah yang kamu miliki wahai 


594 


ear ira 


Tsumamah?". Ia menjawab: "Yang aku miliki adalah kebaikan, wahai 
Muhammad!. Jika engkau membunuhku, maka engkau membunuh sesc- 
orang yang mempunyai darah. Dan jika engkau memberi kesenangan, 
maka engkau memberi kesenangan kepada seseorang yang bersyukur. 
Dan jika engkau menghendaki harta, maka mintalah dari dia apa yang 
engkau kehendaki". Maka Tsumamah dibiarkan hingga esok harinya, ke- 
mudian beliau bertanya kepadanya: "Apakah yang kamu miliki wahai 
Tsumamah?". Ia menjawab: Apa saja yang sudah aku katakan kepadamu, 
jika engkau memberi kesenangan, maka engkau memberi kesenangan ke- 
pada seseorang yang bersyukur". Maka beliau membiarkannya hingga 
esok lusanya, lalu beliau bertanya: "Apakah yang kamu miliki, wahai 
Tsumamah?".- Ia menjawab: "Yang aku miliki adalah apa yang sudah aku 
katakan kepadamu". Beliau bersabda: "Lepaskanlah Tsumamah". Lalu ia 
pergi ke sebuah kebun kurma dan mandi, kemudian ia masuk ke masjid 
dan berkata: "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku ber- 
saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, demi 
Allah, tiada satu wajahpun dipermukaan bumi yang paling aku benci dari 
pada wajahmu, namun (sekarang) wajahmu menjadi wajah yang paling 
aku cintai. Demi Allah, tiada satu agamapun yang paling aku benci dari 
pada agamamu, namun (sekarang) agamamu menjadi agama yang paling 
aku cintai. Demi Allah, tiada satu negeripun yang paling aku benci dari 
pada negerimu, namun (sekarang) negerimu menjadi negeri yang paling 
aku cintai. Sesungguhnya (pasukan ber)kudamu menangkapku, padahal 
aku menghendaki 'umrah, maka bagaimanakah pendapatmu?". Lalu Ra- 
sulullah saw. menyampaikan berita gembira kepadanya dan beliau me- 
nyuruhnya ber'umrah. Ketika ia tiba di Makkah, seseorang berkata ke- 
.padanya: "Kamu telah berganti agama?". Ia menjawab: "Tidak, Demi 
Allah, tetapi aku masuk Islam bersama Muhammad Rasulullah saw. Dan 
Demi Allah, tidak ada satu biji gandumpun yang akan datang kepadamu 
dari Yamamah, sehingga Nabi saw. mengizinkannya". 
3 


LINI 2 ANE SS Ig G0 1. 

Praha - IL IL a60 4 
IS AGAN Peba Sn ME JELAS 
ag “3924 2661 IL 


KA 1224, n Pena 
PN Genap Aa oya ASI Ke ONPA 


. #. 


595 


Pun) 


Naa Daan 12 ai ja Ga. Maba 
Bag Aya 
Jaa aa Ba Nota 
J3 : SE papa IE Ay abi 
La AL, date TK 2.1 
LA Hn Bass Keane AL 
Ag asa BASA DI Ht ANE 
SI ME NIE IA pat 
SA HE Aa Ba IA NP 
418 @Aha de: 
Isa maan 2 dg 3 an LEAN PN SEA 
PAR ENI J6 Aengia 0 
Ja 
Ig Jadi ng pa 21 maa . 
are anang en 
LA ena Len ee 
| Patas 3 i 


4158. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia “berkata: "Musailimah Al Kadzdzab 
tiba (di Madinah) pada masa Nabi saw. Ia berkata: "Jika Muhammad 
membuat. urusan (kenabian) untukku sesudah dia, maka saya meng- 
ikutinya. Ia datang di Madinah bersama orang banyak dari kaumnya. 
Lalu Rasulullah saw. datang kepadanya bersama Tsabit bin Oais bin 
Syammas, sedangkan di tangan Rasulullah saw. terdapat sepotong pe- 
lepah kurrya, sehingga beliau berdiri di dekat Musailimah bersama 
teman-temannya. Lalu beliau bersabda: "Seandainya kamu minta kepa- 
daku akan potongan (pelepah kurma) ini, niscaya aku tidak membe- 


596 


A BOHANG 


rikannya padamu, dan kamu tidak akan melampaui hukum Allah. Apabila 
kamu berpaling (tidak mentaati ku), pasti Allah akan membinasakanmu. 
Sesungguhnya aku meyakini bahwa kamu adalah orang yang diper- 
lihatkan kepadaku dalam (mimpi). Ini adalah Tsabit akan memberi ja- 
waban kepadamu tentang diriku". Kemudian beliau berpaling darinya. 
Ibnu "Abbas berkata: "Saya bertanya tentang sabda Rasulullah saw.: "Se- 
sungguhnya kamu aku yakini sebagai orang yang diperlihatkan kepadaku 
dalam (mimpi)". Lalu Abu Hurairah memberitahukan kepadaku bahwasa- 
nya Rasulullah saw. bersabda: "Di saat aku sedang tidur, aku melihat 
(dalam mimpi) dua gelang emas di kedua tanganku. Urusan kedua gelang 
itu menyusahkanku, lalu aku mendapatkan wahyu dalam tidur (ku) agar 
aku meniup keduanya. Maka aku meniup, lalu kedua gelang itu terbang. 
Maka aku menta'wilkan kedua gelang itu adalah dua orang pendusta 
yang akan keluar sesudahku, salah satunya adalah Al 'Ansiy dan yang 
lainnya adalah Musailimah". 


AN PA Ap aa Spa 4101 

AN das CENES 2 KE Ie 
SNI LGS Ate BA 

Pant PELAN 34 

2 NG CASANETAN GA PA 


4159. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Disaat aku sedang tidur, dibawa kepadaku beberapa perbendaharaan 
bumi. Lalu diletakkanlah dua gelang emas pada kedua telapak tanganku, 
lalu keduanya menjadi (urusan) besar atas diriku. Kemudian aku 
mendapat wahyu agar meniup keduanya, maka aku meniupnya, lalu 
keduanya lenyap. Maka aku menta'wilkan kedua gelang itu adalah dua 
orang pendusta yang mana aku berada di antara keduanya, yaitu 
pembesar negeri Shan'aa” (Al "Ansiy) dan pembesar negeri Yamamah 
(Musailimah)". 


PSA Pa Pee Ae) 


597 


“ 2922. , 

FN APN MAA IE &t 
SAS MR AE 
MEN ana GA 1 LEE 


“2 yeh 


— Ke Pra Cap IS al Naa 
Ts Singa PN RN LE 
2 aa AA Bg Arpee AN Ana dalaga 
Het OehEk - AAA na 


Peudka 


4 Sy RRI Ra III FE SHE 
LK A HN AI Ker 


4160. Dari Abu Raja” al 'Utharidiy, ia berkata: "Dahulu kami me- 
nyembah batu. Ketika kami menemukan sebuah batu yang lebih baik dari 
padanya, maka kami membuang batu itu dan mengambil yang lainnya. 
Ketika kami tidak menemukan batu, maka kami mengumpulkan gumpal- 
an tanah. Kemudian kami datang membawa kambing, lalu memerah 
susunya di atas gumpalan tanah itu, kemudian kami mengitarinya. Ketika 
telah memasuki bulan Rajab, kami berkata: "(Kami) melepaskan mata 
lembing, kami tidak akan membiarkan sebuah lembingpun yang di- 
(ujung)nya ada besinya, dan tidak (membiarkan) sebuah anak panahpun 
yang di (ujungnya ada besinya, melainkan kami melepaskannya dan 
membuangnya pada bulan Rajab". Abu Raja” berkata: "Pada masa Nabi 
saw. diutus, saya adalah seorang pemuda yang menggembalakan unta 
untuk keluargaku. Ketika kami mendengar kemasyhuran beliau, kami lari 
menuju api, yakni menuju Musailimah al Kadzdzab". 


598 


AgoHaNng 





1-2 7 531 Na - 3 
UN LAN 


BAB 
KISAH ASWAD AL 'ANSIY 


SN GAN CPNN TE LAI an) KAS 


, Sah “KG 


IE apa Hajat 
: Re PER AE Nan ARA 5 SS 
SEN AA, 2g Ea 2 
... «4 P3 Pd 
ANA BSN: Rp 

6 Pa Api HA 533 A3 
#1 . 2 Hat 2 Pe Para ”, Ia 
2 u SA PO OaPAN HT enngn ar 393 
5. “1 ah bad 2 (Ya d Kesha La 
an Dasa Zalam “aga “ Sastan 

ka #1» Si 5 Lg. A 2 AS 13 
F beda BAG DN Peng. 
8, £ 3 AO LS pa 'h Int 
| Ae aka Aahu ATIPWA 
4161. Dari "Ubaidillah bin Abdullah bin "Utbah, ia berkata: "Te.ih 


sampai kepada kami bahwa Musailimah Al Kadzdzab datang di Mad.nah, 
lalu ia singgah di rumah seorang puteri Harits. Dan di bawah tangsung 


599 


jawabnyalah seorang puteri Harits bin Kuraiz, yaitu Ummu Abdullah bin 
'Amir. Lalu Rasulullah saw. datang kepadanya bersama Tsabit bin Oais 
bin Syammas, ia adalah seorang yang disebut sebagai juru bicara Ra- 
sulullah saw. Di tangan Rasulullah saw. terdapat sebuah tongkat, lalu 
beliau bediri di dekat Musailimah dan berbicara dengannya. Kemudian 
Musailimah berkata kepada beliau: "Jika engkau menghendaki, maka 
engkau membiarkan di antara kami dan urusan (kenabian), kemudian 
engkau menjadikan urusan (kenabian) itu untuk kami sesudahmu". Maka 
Nabi saw. bersabda: "Seandainya kamu minta tongkat ini kepadaku, ma- 
ka aku tidak akan memberikannya padamu. Sesungguhnya aku meyakini 
bahwa kamu adalah orang yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpi. Ini 
adalah Tsabit bin Oais akan memberi Hanan kepadamu tentang diriku". 
Lalu Nabi saw. berpaling". 


TI 3 252 NS SEISE .aay 
Tn GE (Je AL ALE ISL 
Hen ar GEN 
nx MY HT Kera sb 3 

PAN SE GAN k: sal ag er 
LN 3 3 TA 


4162. Dari Ibnu 'Abbas ra. "pernah dituturkan kepadaku bahwa Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Di saat aku tidur, aku diperlihatkan (dalam mim- 
pi) bahwa ada dua gelang emas diletakkan di kedua tanganku lalu aku 
disusahkan oleh (urusan) kedua gelang itu dan aku membencinya. Se- 
lanjutnya aku mendapat izin, maka aku meniupnya, lalu kedua gelang itu 
terbang. Maka aku menta”wilkan kedua gelang itu adalah dua orang pen- 
dusta yang akan keluar". 'Ubaidullah berkata: "Salah satunya adalah Al 
'Ansiy yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman, dan yang lainnya adalah 
Musailimah Al Kadzdzab". 





i& 
Tn — 
BAB 
KISAH PENDUDUK NEGERI NAJRAN 


LI #8. pnp 24 


Kook GEA 3 da ENY 

Pet 9gp 1S “97 
: No Aina ae Kena 
3 TA ANIS 


IE Eyaa3 ena pa NELNS NON 


. 


- Ba PADA MERA Aan IKI 
Ha HAK jig 2? , v1.0 
Sa, #8 ANE 


LAN N 1” 


AGEN RAN Ea 
3 5 5 BAGAN IE) Aisaia 


2 lola si! Km Aga Sea KATA 


4163. Dari Hudzaifah, ia berkata: "Seorang pemimpin permusyawa- 
ratan dan seorang kepala, yakni dua orang pembesar Najran datang 
kepada Rasulullah saw. untuk mengutuk beliau". Hudzaifah berkata: "Sa- 
lah seorang dari keduanya berkata kepada temannya: "Janganlah Kamu 
lakukan. Demi Allah, jika ia seorang Nabi lalu ia mengutuk kita, niscaya 
kita tidak beruntung dan juga anak cucu kita sesudah kita. Lalu keduanya 
berkata: "Kami akan memberimu apa saja yang kamu minta kepada kami, 
kirimkanlah seorang laki-laki yang terpercaya bersama kami, dan ja- 
nganlah kamu kirimkan bersama kami selain orang yang terpercaya". 


Lalu beliau bersabda: "Sungguh aku akan mengirimkan seorang laki-laki 
yang benar-benar terpercaya bersamamu". Kemudian sahabat-sahabat 


601 


Rasulullah saw. menampakkan diri kepada beliau, lalu beliau bersabda: 
"Berdirilah wahai Abu. Ubaidah bin Jarrah". Ketika ia berdiri, Rasulullah 
saw. bersabda: "Ini adalah orang terpercaya dari ummat (Islam) ini". 


SE BAE aa 


MEN SL 15, se Ina 
HA SAN DE NG TE Es 
sa0g kran 


KAM Ie bi Ban 2603 PELI 


4164. Dari Hudzaifah ra., ia berkata: "Penduduk Najran datang 
kepada Nabi saw., lalu mereka berkata: "Kirimkanlah seorang laki-laki 
yang terpercaya kepada kami". Maka beliau bersabda: "Sungguh aku 
akan mengirimkan kepadamu seorang laki-laki yang benar-benar terper- 


caya". Lalu orang-orang menampakkan diri kepada beliau, lalu beliau 
mengirimkan Abu ”Ubaidah bin Jarrah". 


Ade LA as Al Ga GE - 410 


YA Ha c PO INN Yan MS AA: J6 da 


z 


13 K R13 
a EX BhwS 
4165. Dari Anas ra., Nabi saw. bersabda: "Setiap ummat itu memi- 


liki orang terpercaya, dan orang terpercaya dari ummat ini adalah Abu 
"Ubaidah bin Jarrah ra." 


Hak Lot Pe 3 153 3 t 
SI AIIS Yan 


BAB 
KISAH NEGERI OMAN DAN BAHRAIN. 


NB ALA LN PN PN PNP 
DE TANK GA ME AE 


602 


Sa 27 


GA A18 Aanada Ape Ah Sa j pap 
Dag HA ia, Keaa AO aa 
Aa 12 A2) Pe AE 
AL NE a SIS EA SJ ES UU 
2GB NB ENYA AE IA 
A—inade Kan 2 Ie, : Ke anane 
Hah, « TE DEA ANIS As: Ap 


Pep KOK TN OA LNG AS YA EA 
ra 2 Pakek Z5 (74 Sah LA 


ga4e a 7 Art Reda 
3 A3 3 Bug (RAFI: » 35 endah ca Peniti ok 2 
Li Pera Denipe : Aa 4 dea ega 
aa $ Ya « . 
5.5. 


EA Ke - ef He Sis 
z te 283, 1 Pi Pa IA ah 
Beng ea ) 5 IA Sana 


Tea ad SAI LNG TA 
Bi G3In “ls TI AN IE Aa Meh ahh 


Tp 


603 


AA Ga ENI EM AAA 
84 PANEN TG Ve Ape 


4166. Dari Jabir bin Abdullah ra. ia berkata: "Rasulullah saw. 
bersabda kepadaku: "Seandainya harta dari Bahrain datang, tentu aku 
memberimu demikian dan demikian". Tiga kali. Harta dari Bahrain itu 
belum datang sampai Rasulullah saw. wafat. Ketika harta itu. datang 
kepada Abu Bakar, ia menyuruh seorang penyeru lalu berseru: "Barang- 
siapa memiliki hutang atau janji di sisi Nabi saw., maka hendaklah ia 
datang kepadaku". Jabir berkata: "Saya datang kepada Abu Bakar, lalu 
memberitahukan kepadanya bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Seandai- 
nya harta dari Bahrain datang, maka aku memberimu demikian dan 
demikian". Tiga kali. Ia berkata: "Lalu dia memberiku". Jabir berkata: 
"Sesudah itu saya bertemu dengan Abu Bakar lalu saya minta (harta) 
kepadanya, namun ia tidak memberiku. Kemudian saya datang kepada- 
nya, namun ia tidak memberiku. Kemudian saya datang kepadanya untuk 
yang ketiga kalinya, namun ia tidak memberiku. Maka saya berkata 
kepadanya: "Sungguh saya telah datang kepadamu, namun engkau tidak 
memberiku. Kemudian saya datang kepadamu, namun engkau tidak mem- 
beriku. Maka adakalanya engkau memberiku, dan adakalanya engkau 
kikir terhadapku". Abu Bakar berkata: "Apakah kamu mengatakan: "Eng- 
kau kikir terhadapku?, penyakit apakah yang lebih tercela dari pada ki- 
kir? -Ia mengatakan kalimat itu tiga kali-, saya tidak pernah mencegahmu 
satu kalipun, melainkan saya hendak memberimu". Jabir bin Abdillah 
berkata: "Saya datang kepada Abu Bakar, lalu ia berkata kepadaku: 
"Hitunglah". Maka saya menghitungnya, lalu saya mendapatkan jumlah- 
nya lima ratus. Lalu Abu Bakar berkata: "Ambillah yang setara dengan 
itu dua kali". 


nga Nee ep TAN 
dagakea Yon Aa 


A80HANg 





ID Nu 03 
Karat SA 3 
BAB 


KEDATANGAN ORANG-ORANG ASY'AR DAN PENDU- 
DUK YAMAN ABU MUSA MERIWAYATKAN DARI NABI: 
"MEREKA IALAH BAGIAN DARIKU DAN AKU ADALAH 
BAGIAN DARI MEREKA". 


at” 3 0 SASGAN PER 
“5 Ci nnya JL aan NE - 81 
Th ge 5 2 29 Pr 
Ya ALAMAT Pn IA AS 
Haa 033 35 
aa sena 2 Ya 
4167. Dari Abu Musa ra., ia berkata: "Saya dan saudara laki-lakiku 
datang dari Yaman, lalu kami menanti sesaat. Kami hanya berkeyakinan 


bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya adalah termasuk keluarga (Nabi 
saw.), karena seringnya mereka masuk dan tinggal ke (rumah) beliau". 


Sila (Kasasi 8 Apa RE - BN 
NA TE pn REA Ap Ata 
aa LSG MAN G, Ng bag ba 

HE Spa 
nyaa AA at WES Lal 
KP NA Pe RU ae Ex 


“ng 


Pd bad Pa Kg, 21 994 e 
Ak nd PN MAYA U Ave: Lu) (4Zpu DAY Ga 


Na 
“30 


ae KAN ne PA PES Its 


. 


CK Sh ea (1 


EN 


21107 IL pon Bt NAN 0 tu 21 tag Un 
o Jasa p Lawak Gada dn ge (eks 
rai » 


? ya yA PA PI 0 Jo san .d 
LE SM Iya A5 Ga 


Haa ENI SE ALS 
NA SB LINE 


AN 


4168. Dari Zahdam, ia berkata: "Ketika Abu Musa datang (ke 
Kufah, ia memuliakan kabilah ini, yakni kabilah Jurm. Kami duduk di 
dekatnya dan ia sedang makan daging ayam. Di antara sekawanan orang 
itu terdapat seorang laki-laki duduk, lalu ja mengajaknya untuk makan, 
lalu laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya saya melihat ia sedang makan 
sesuatu, namun saya merasa jijik akan sesuatu itu". Maka Abu Musa 
berkata kepadanya: "Kemarilah sesungguhnya saya melihat Nabi saw. 
makan daging ayam". Lalu laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya saya ber- 
sumpah tidak akan memakannya". Abu Musa berkata: "Kemarilah, maka 
aku beritahukan kepadamu tentang sumpahmu. Sesungguhnya kami 
orang-orang Asy'ar datang kepada Nabi saw., lalu kami meminta beban 
kepada beliau, namun beliau enggan memberikan beban. Lalu kami 
meminta beban kepada beliau, namun beliau bersumpah. tidak akan 
memberikan beban kepada kami. Kemudian belum (lama) Nabi saw. 
menanti untuk dibawakan unta rampasan, beliau memerintahkan kami 
membawa lima ekor unta. Ketika kami menyerahkannya, kami berkata: 
"Kami menanti saat lalainya Nabi saw. akan sumpahnya, maka kami 
tidak akan beruntung sesudah itu selamanya". Lalu saya datang kepada 
beliau dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah ber- 
sumpah untuk tidak memberikan beban kepada kami, padahal engkau 
benar-benar telah memberikan beban kepada kami". Beliau menjawab: 
"Ya, tetapi aku tidak pernah bersumpah atas sesuatu, lalu aku berkeya- 
kinan bahwa selain sesuatu itu lebih baik dari padanya, melainkan aku 
tunaikan sesuatu yang lebih baik dari padanya". 


', p 16 2016 Aa. RN #i70 - 
AA Pa LINA AKA 


- 


z 








04 Arga tan 1-10 ds 
CAN ENI Aga Te Isa Ja 
5 2 4 19 LI 9 J0an AAA 24129403 2 Ina 
al Jb Jay ar Pa Ulas BUS 2 ID 


Pd 


71 PLN SUN pr Lu, Ps 4 .y0 ,.. 
So As aah Ata le 


Te TA 9 4 34 PT ul aon yg J LAN, 
. PM 5) ta . .pP 22 
TON PE #alala SAN SS LB) Manasi 
TANI PPT MA 
Un at MI 
NU mula 3 
4169. Dari 'Imran bin Hushain, ia berkata: "Orang-orang Bani 
Tamim datang kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda: "Terimalah 
berita gembira, wahai Bani Tamim". Mereka berkata: "Adapun jika 
engkau menyampaikan berita gembira kepada kami, maka berilah kami". 
Maka wajah Rasulullah saw. berubah (masam). Lalu beberapa orang 
penduduk Yaman datang, lalu Nabi saw. bersabda: "Terimalah berita 


gembira, karena Bani Tamim tidak menerimanya". Mereka menjawab: 
"Sungguh kami menerima, wahai Rasulullah saw.". 


PA :. 
AANG 2 


PE PENA TIA 


- gac PP P3 Oh KTA 
SI SE ERA Jay 2 EUR 
Ea Pe Naa DEA AIA 


Pe ea KIND 3-4 | 


» mang han 


4170. Dari Abu Mas'ud, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Iman 
adalah di sini -beliau memberi isyarat dengan tangannya ke arah Yaman-, 
sedangkan kebengisan dan keras hati itu ada pada orang (pemilik unta) 
yang keras suaranya di dekat pangkal ekor unta di mana dua tanduk 
syetan muncul di kabilah Rabi'ah dan Mudilar". 


IYA 1 Paud orean na ban 
beam urat og Ziclu NP JA dls -N) 


607 


- 


1 Pai Dl bota AAA Ih Ki A Ber '9. 
2» 


7» pt 


metan aa apem Wc 
TI, s3 GAS, JA 


4171. Dari Abu Hurairah ra., "Nabi saw. Ba baba "Penduduk Ya- 

man telah datang kepadamu, mereka adalah orang-orang yang paling 

“lembut dan lunak hatinya. Iman dan kebijaksanaan itu (dikaitkan dengan) 

orang-orang Yaman, bermegah-megahan dan kesombongan itu ada pada 

para pemilik unta, sedangkan sifat tenang dan santun itu ada pada para 
pemilik domba". 


La 


ata 214 TA 3-9 LA “909 
| aa AA BAP NY 


HUSCALA Ia andig 003 KIA 
Lo A3 


4172. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda: Iman 


itu (dikaitkan dengan) orang-orang Yaman, sedang fitnah (cobaan) itu 
ada di sini, di sinilah tanduk apaan muncul". 


AN More RA 2x 223 Ta b ge - NY 


bag a a 


IE SAYA LG ente 
EK Sigi na Mad Basa 


4173. Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw. bersabda: “Penduduk Ya- 
man telah datang kepadamu, mereka adalah orang-orang yang paling 
lembut dan lunak hatinya. Pengetahuan hukum agama dan kebijaksanaan 


itu (dikaitkan dengan) orang-orang Yaman". 








3 Garsis ..- 


ep Aa Ha £ JB Asale 3 - S5 

Hain ank, Hous AJE: Le 
Patin, PA "Aa ena aan Pe 
La 2 Tag anang preraen 
T 7 Ian Pe Jah. SAK og ust 5 Ea 
TE AA AP ARA 39 ai 2-7 Jagara Ia 


Henna Haa 


- “g 
an ax Bi 945 


Per AA SG KA (23 
3 rr BAG RLEIE, 1 
Ca gan menari TEA 


Ar 2 pa (z1 Page 5. Png 
aa ES DIA PS ATI 


Ss 


4174. Dari 'Algamah, ia berkata: "Kami duduk bersama Ibnu 
Mas'ud, lalu Khabbab datang dan berkata: "Wahai Abu Abdirrahman, 
mampukah para pemuda itu membaca (Al Our'an) sebagaimana engkau 
membaca?". Abdullah bin Mas'ud menjawab: "Ingatlah, sesungguhnya 
jika kamu menghendaki, maka saya menyuruh sebahagian dari mereka 
untuk membacakan kepadamu". Khabbab berkata: "Ya". Ibnu Mas'ud 
berkata: "Membacalah, wahai 'Algamah". Lalu Zaid bin Hudair -yakni 
saudara laki-lakinya Ziyaad bin Hudair- berkata: "Apakah kamu menyuruh 
'Algamah untuk membaca, padahal dia bukan orang yang paling pintar 
membaca di antara kami?". Ibnu Mas'ud berkata: "Ingatlah, sesungguh- 


609 


nya jika kamu menghendaki, maka aku beritahukan kepadamu apa yang 
pernah disabdakan oleh Nabi pada kaummu dan kaumnya". Lalu saya 
membaca lima puluh ayat dari surah Maryam, lalu Abdullah (bin 
Mas'ud) bertanya: "Bagaimanakah pendapatmu?". Zaid bin Hudair men- 
jawab: "Dia baik (bacaannya)". Abdullah berkata: "Saya tidak pernah 
membaca sesuatupun (ayat) melainkan dia ('Algamah) ikut membaca- 
nya". Kemudian Abdullah menoleh kepada Khabbab, sedangkan ia me- 
makai cincin emas, maka Abdullah berkata: "Tidakkah sudah tiba saat- 
nya bagi cincin ini untuk dibuang?". Khabbab menjawab: "Ingatlah, 
sesungguhnya kamu tidak akan melihat cincin itu ada padaku sesudah 
hari ini". Lalu ia membuangya. 


(| Tt In. & 
SA PAR ET 2925304 
KISAH DAUS DAN THUFAIL BIN 'AMR AD DAUSIY. 


2. LA 821) | aneka Ta J 

: Ades Sean “ayo 
Kie SA yA PA Aa AT pat 

ET asap NA 2 pa Hah 


KE SAI AKI 

4175. Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: "Thufail bin ' Amr datang 

kepada Nabi saw., lalu berkata: "Sungguh kabilah Daus telah binasa, ia 

durhaka dan enggan, maka berdo'alah kepada Allah atas (keburukan) 

mereka". Lalu beliau bersabda: "Wahai Allah, tunjukkanlah kabilah Daus 
dan datangkanlah mereka". 


3 


610 


SJ SG: i- Ae 


AN Ss Mean 


Haa era ha Ke ae Ae la 
3 MY asi bi lie Helslk 2 AI LAU: An PWrSAT 


| | 1309 (1 


dm PA ehanalek Ba Aa Oa 
KAA AT Le Ye MAP KARO 


4176. Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Ketika saya datang kepada 
Nabi saw. saya berkata di perjalanan: "Wahai malam, karena lama dan 
kerja kerasnya, ia dapat selamat dari negeri kafir". Dan seorang budak 
milikku lari di perjalanan. Ketika saya datang kepada Nabi saw. saya 
bersumpah setia dengannya. Lalu di saat saya berada di sisi beliau, tiba- 
tiba budak itu muncul. Kemudian Nabi saw. bersabda kepadaku: "Wahai 
Abu Hurairah, inilah budakmu". Maka saya menjawab: "Budak itu untuk 
(mencari) ridla Allah". Lalu saya membebaskannya. 


SE 


£ 
$£ rm a30 
AS A39 A73 6 
PN 0d & 3 y . 2 P) 
I BAB 
KISAH UTUSAN KABILAH THAYYI! DAN KISAH 'ADIY 


BIN HATIM. 
Ng ACA NA &YY 


4 474 12 
Ia va AKA:  Menas S8 





Ke PUS 
JAN 


611 





2 ANN P Fata 1 21. PEN pn 10 
SS K3 Seri Cpo JB Okta! 
An sa 211 Lok 09017 


Syah 0 ca 21 , , 
TING SISTA Ep Jaja S Gada Jaya 


4177. Dari 'Adiy bin Hatim, ia berkata: "Kami datang kepada 
"Umar bersama suatu perutusan, lalu ia memanggil seorang demi seorang 
dan ia menyebutkan nama mereka. Lalu saya berkata: "Apakah engkau 
tidak mengenaliku, wahai Amirul Mu'minin". Ia menjawab: "Ya, kamu 
masuk Islam di saat mereka masih kafir, kamu menghadap di saat mereka 
berpaling, kamu menepati (janji) di saat mereka menghianati, dan kamu 
mengenali di saat mereka tidak mengenali". Lalu 'Adiy berkata: "Jika 
demikian, maka saya tidak perduli". 

PAN 5 Ito 
. ... 
BAB 


HAJJI WADA'. 


M knasngang Aja ntah AK 1. 

Ap AI KESESEANN 
LI a08 YNTILT IA GA. Ma Pa AA 
3 ma lab ea KE nada Jun 
TAMAN pa AAA NS Iran 


II GA GA Aan na BA PN TA MN deck 
PN EN laa goal jlaus 


. - 


ade uh sen 4 2 
IA PEN TPA AAA Kala inyG Ga 


NA AA AE 


612 


“ 








Ip easiapelah, SANA dagale 
Sea SU, SS S2 Aa 


. - 
. 


ON La EA Medan ET ie OA RUKO 

AN EAEA 2S AN Joan 
. #1 Ta Me MEA ?y” 

anda ISL EN IGBANN 


2000 


da In 28 yo BD 004 04 P 
Fonesd BRA MAN MAS NG, Sat 
IL A9 LAU al Aa, 
SIAPA aa. 33 TAN 


“2 AG BN ta Kah 113 Lea 2. 4 Ata Hn NIA 
ea 


4178. Dari ' Aisyah ra., ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah 
saw. pada hajji wada”, lalu kami berihram "umrah. Kemudian Rasulullah 
saw. bersabda: "Barangsiapa mempunyai binatang Hadya (kurban), maka 
hendaklah ia berihram hajji beserta 'umrah. Kemudian janganlah ia 
berhenti (dari ihram), sampai ia berhenti dari ihram hajji dan 'umrah 
secara bersamaan". Lalu saya tiba di Makkah bersama beliau, padahat 
saya sedang haid. Saya tidak berthawaf di Baitullah dan tidak pula 
(bersa'i) di antara bukit Shafa dan Marwah. Saya mengadu kepada 
Rasulullah saw., lalu beliau bersabda: "Uraikanlah (rambut) kepalamu 
dan bersisirlah, berihram hajjilah dan tinggalkanlah 'umrah". Lalu saya 
melakukannya. Ketika kami selesai berhajji, Rasulullah saw. mengutusku 
bersama Abdurrahaman bin Abu Bakar Ash Shiddig ke Tan'im, lalu saya 
ber'umrah. Kemudian beliau bersabda: Ini ialah tempat 'umrahmu". 
"Aisyah berkata: "Lalu orang-orang yang berihram "Umrah, berthawaf di 
Baitullah dan (bersa'i) di antara bukit Shafa dan Marwah, kemudian 
mereka berhenti (dari ihram). Kemudian mereka berthawaf dengan 
Thawaf yang lain sesudah mereka kembali dari Mina. Adapun orang- 


613 


orang yang mengumpulkan hajji dan 'umrahnya, maka mereka hanya 
berthawaf satu kali". 


23. PBS Pp boti- va 
KAN #32 JB Et TENN Ega 1 
ai KAN Des PU H3 . 


“ 


Cia, Jala SG Pe3 Sasa 
suannng KEB KIE TAN San EK 


4179. Dari Ibnu "Abbas ra., "Ketika seseorang berthawaf di 
Baitullah maka-ia telah berhenti dari ihram". Saya (Ibnu Juraij) bertanya: 
"Dari manakah Ibnu 'Abbas mengatakan hal ini?". 'Atha' menjawab: 
"Dari firman Allah "TSUMMA MAHILLUHAA ILALBAITIL 
'ATIIO" (Kemudian tempat wajib menyembelihnya ialah setelah sampai 
ke Baitul 'Atiig). (Al Hajj: 33). | 
Dan termasuk perintah Nabi saw. kepada para sahabatnya ialah berhenti 
dari ihram pada hajji wada” ". Saya berkata: "Berhenti dari ihram ter- 
sebut adalah sesudah berwuguf di "Arafah". Ia ('Atha”) berkata: "Seolah- 
olah Ibnu ' Abbas meyakini sebelum (wuguf) dan sesudahnya". 


BASRI Se - mah 


SAT JBS, Lkanakei Sa) Maesa JG 


. 


INA IL 81 SIN SEE, Sa 2 
Hba MEA AN kal Ne JIRK 


0 Je GD 


Bb) IMAN 





2 SERA GAM, 


? ai 

4180. Dari Abu Musa Al Asy'ariy ra., ia berkata: "Saya datang 
kepada Nabi saw. di Bathha', lalu beliau bertanya: "Apakah kamu ber- 
ibadah hajji?". Saya menjawab: "Ya". Beliau bertanya: "Bagaimana kamu 
berihram?". Saya menjawab: "Labbaika dengan berihram sebagaimana 
ihramnya Rasulullah saw." Beliau bersabda: "Berthawaflah di Baitullah 
dan (bersa'ilah) di bukit Shafa dan Marwah, kemudian berhentilah dari 
ihram". Lalu saya berthawaf di Baitullah dan (bersa'i) di bukit Shafa dan 


Marwah, dan saya datang kepada seorang wanita dari kabilah Oais, lalu 
ia membuat kutu kepalaku". 


# 


Has WAN Ga AAA SIN 


kngiAake TRPR RN, Aaale 


BENANG HERE MLI 


GA InA 9 9 ya 
SEA LN, WR ab IS 


ag TT BA 


4181. Dari Hafshah ra., isteri Nabi saw., ia berkata: "Sesungguhnya 
Nabi saw. menyuruh beberapa isterinya untuk berhenti dari ihram pada 
tahun hajji wada? ". Lalu Hafshah bertanya: "Apakah yang menghalangi- 
mu?". Beliau bersabda: "Aku menggumpalkan (rambut) kepalaku dan 
mengalungi binatang kurbanku, maka aku tidak berhenti dari ihram 
hingga aku menyembelih binatang kurbanku". 


» Naa 8511 TpertA LAI '# 


Ker AA Uno MEN &IAX 


615 


Ka 


A39 Ry handel Il Jb Jaan Aa Pane 
4 MEA San Al Ian an te ai? SAN 
JEANS Aa 


PER PAN, 


PA Ane: 


In Er KET Sab Ia 


4182. Dari Ibnu "Abbas ra., bahwasanya seorang wanita dari kabilah 
Khats'am minta fatwa kepada Rasulullah saw. pada hajji-wada”, sedang 
Fadlal bin "Abbas di bonceng oleh Rasulullah saw. Lalu wanita itu ber- 
kata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya (ibadah haji) yang diwajibkan 
oleh Allah atas hamba-hamba Nya ayahku tidak berkenan karena sudah 
tua renta lagi tidak mampu untuk menunggang di atas unta, maka apakah 
cukup saya berhajji untuk menggantikannya?". Beliau menjawab: "Ya". 


IR SI JELgi AG AN 


2x79 


er Ta ana situ 


Me AB IS, An 
er Bela Jaa de Peradi 
AT, hn La - LD 
AN Ep NE saat 


J3 A5 En NS 


616 





LAS Sa EN Aa 
PI J8 Ah AE da kom Us JAGA 


3 


kim P HANA P FG KY AA NIK KT 
PAN AN AA BA 


Kn GE AE NE, 
PRE io Fan HE sih 


“ 
“ 


AN aa Je SA HE IS brng JG 
Na 2636 AA 


“ 1 one 0 ya yo A3 | 


4183. Dari Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Nabi saw. datang pada tahun 
penaklukan (Makkah) dan beliau memboncengkan Usamah di atas unta 
Oashwa'. Beliau bersama Bilal dan ' Utsman bin Thalhah, sehingga beliau 
berhenti di dekat Baitullah. Kemudian beliau bersabda kepada 'Utsman: 
"Datanglah kepada kami dengan membawa kunci". Lalu ia datang kepada 
beliau dengan membawa kunci dan ia membuka pintu untuknya, lalu 
Nabi saw., Usamah, Bilal dan 'Utsman masuk. Kemudin mereka tertutup 
oleh pintu, lalu disiang hari itu beliau tinggal cukup lama. Kemudian 
beliau keluar dan orang-orang bergegas-gegas untuk masuk, lalu saya 
mendahului mereka. Saya menjumpai Bilal berdiri di belakang pintu, lalu 
saya bertanya kepadanya: "Di manakah Rasulullah saw. shalat?". Ia 
menjawab: "Beliau shalat di antara dua tiang depan dan Baitullah mem- 
punyai enam tiang dua baris. Beliau shalat diantara dua tiang dari baris 
depan, dan pintu Baitullah berada di belakang punggung beliau. Dan 
beliau menghadapkan wajah beliau kepadamu di saat kamu memasuki 
Baitullah, yakni di antara beliau dan tembok". Ibnu 'Umar berkata: "Saya 
lupa untuk bertanya kepadanya, berapa (raka'at) kah beliau menjalankan 


617 


shalat?”. Dan pada tempat beliau 2 gua shalat terdapat batu 
pualam merah". 


Bea PUT jap at SIMAS 
REA Tenten 


4S 


JO PEN AIA Pura 
TAN Me NA Pan KIE 


G 


. 


SEN AN Ab aak 


2 - 5 Kana 
— JAS Ilang 


4184. Dari "Aisyah, bahwasanya Shafiyyah binti Huyaiy isteri Nabi 
saw. keluar darah haid pada hajji wada”, lalu Nabi saw. bertanya: 
"Apakah dia wanita kami yang mengekang diri?" Saya menjawab: "Se- 
sungguhnya dia telah berthawaf Ifadlah wahai Rasulullah, dan dia telah 
berthawaf di Baitullah". Lalu beliau bersabda: "Maka hendaklah dia 
bernafar (pergi dari Mina menuju Makkah)". 


25 4 Aa abal oa ma (- CA EAA-n0 
P3 “Aan Hangat PA 
Ta Ha Haa 153 Aga Pra 

is - KANAN: t - Anta 


AS 
Ta 4 EN AA UU RYA 


Manar pa 


Ke 


618 


( 


| 





F53 S6 ia Je 32 TES 
Ae ma Aa ja re 1 PAT Me se Lana 
25 Sa 1 hat Hak 
1 AS PU NA Ya saga 
KAN NA 2 IG, HS Salja 
Gan AS Pa SI ESU E 
ae aya ITN 
, "aan ha 


4185. Dari Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Kami sedang memperbin- 
cangkan hajji wada', sedangkan Nabi saw. berada di hadapan kami. Dan 


-kami tidak mengetahui, apakah hajji wada” itu?. Lalu beliau memuji 


kepada Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau menuturkan Al 
Masih Dajjal dan beliau memperpanjang kata dalam menuturkannya, dan 
beliau bersabda: "Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun melain- 
kan ia memberi peringatan kepada umatnya, Nuh dan nabi-nabi sesudah- 
nya telah memberi peringatan kepada (ummat)nya. dan sesungguhnya 
Dajjal akan keluar di tengah-tengah kamu, perihal keadaannya tidaklah 
samar bagimu, maka tidaklah samar bagimu bahwa Tuhanmu tidak samar 


“atas apa yang samar bagimu -tiga kali-. Sesungguhnya Tuhanmu tidak 


buta sebelah, sedang sesungguhnya Dajjal adalah buta mata sebelah ka- 
nan, matanya bagaikan sebuah anggur yang terapung. Ingatlah, sesung- 
guhnya Allah mengharamkan atas kamu darah dan hartamu sebagaimana 
haramnya harimu ini, di negerimu ini, pada bulanmu ini. Ingatlah, apakah 
aku telah menyampaikan (risalah)?" Mereka menjawab: "Ya". Beliau ber- 
sabda: "Wahai Allah, saksikanlah -tiga kali-. Celaka kamu, pikirkanlah, 
janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudah aku, sebahagian dari 
kamu memukul leher sebahagian yang lain (dengan pedang)". 


619 





Ie Pee Pn La 


Pa PPPA apl A3 AS GE- SIN 
: cut sangan an 
Sei : Ar an £ pe 2 dora 


4186. Dari Zaid bin Argam, bahwasanya Nabi saw. berperang 
sembilan belas kali peperangan, dan beliau berhajji satu kali sesudah 


beliau berhijrah, yang mana beliau tidak berhajji lagi sesudahnya, yakni 
hajji wada' ". 


3 SARA Para ujan SA AE 
133 WasaY da PPN AAN Sob AN AS 
Ono, ah, AN PENA ARA 


4187. Dari Jarir, bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada Jarir pada 
hajji wada': "Diamkanlah orang-orang itu". Lalu beliau bersabda: "Ja- 
nganlah kalian kembali menjadi kafir sesudah aku, sebahagian dari kamu 
Den lelet sebahagian yang lain (dengan pedang)". 


Dea alah ANIS SE PPA SEA 
Sa 1g KAA 011 Yeh TAI 

38 An 0070 ? - 
ba 1 (ta T. na sana 


St 


9253 AAL PON Sig 

- Hn. KAN PEYAA KA I igo 
Td 8 1s ta «8 & J4 

Kuna Tea SN 


620 


AE Ef TuGK 3 Aa AG 5 Aci ana 
Piatu 236, TP 
aa 2 MAA Ang ot Un, , 
KAS Ae AA ati 

pra KANG WA 14 MA uya 33 Spa mas G 

PEP 1 PRP 354 TA 
1 Ha, pera Liga ENG 
aa Ne KE TUN 1 al3 Am 3 db, kaan 

EA Iennanay IA AAA AI 

ATA Ta NYA La 
LA ega 2 Mean 
PN NA 


"ai 
I 9 1 . » Per), aan 5 
We ALAN PSA Beren 
A1, 19 EL nya ?24 MC FI A2 :K3 
dakcan St5I 3 


(an. 


2 kudu SP 3 2, - 
103 2 Ka sa BA , 


4188. Dari Abu Bakrah, Nabi saw. bersabda: "Waktu berputar 
bagaikan suasana'hari, di mana Allah menjadikan langit dan bumi. Satu 


621 


tahun adalah dua belas bulan, di antaranya ada empat bulan Haram 
(untuk berperang), yang tiga bulan berturut-turut, yaitu bulan -Dzul 
Oa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan bulan Rajabnya kabilah Mudlar yang 
ada di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Bulan apakah ini?". Kami 
menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang tahu". Lalu kami diam, sehingga 
kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan selain namanya. 
Beliau bertanya: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?". Kami menjawab: 
"Ya". Beliau bertanya: "Negeri apakah ini?". Kami menjawab: "Allah 
dan Rasul-Nya yang tahu". Lalu kami diam, sehingga kami 'mengira 
bahwa beliau akan menyebutnya dengan selain namanya. Beliau ber- 
.tanya: "Bukankah ini sebuah negeri (Makkah)?". Kami menjawab: "Ya". 
Beliau bertanya: "Hari apakah ini?". Kami menjawab: "Allah dan Rasul- 
Nya yang tahu". Lalu kami diam, sehingga kami mengira bahwa beliau 
akan menyebutnya dengan selain namanya. Beliau bertanya: "Bukankah 
ini hari raya kurban?". Kami menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Se- 
sungguhnya darah dan harta. bendamu -Muhammad berkata: "Saya men- 
duga beliau bersabda: "Dan kehormatanmu adalah haram atas kamu se- 
bagaimana haramnya harimu ini, di negerimu ini dan pada bulanmu ini. 
Dan kamu akan bertemu dengan Tuhanmu, lalu Tuhan akan bertanya 
kepadamu tentang amal perbuatanmu. Ingatlah, janganlah kalian kembali 
menjadi orang-orang yang tersesat sesudah aku, sebahagian dari kamu 
memukul leher sebahagian yang lain (dengan pedang). Ingatlah, hen- 
daklah orang yang hadir menyampaikan (berita) kepada orang yang tidak 
hadir, barangkali sebahagian orang yang menerima penyampaian (berita) 
itu lebih hafal dari pada sebahagian orang yang mendengarnya". Maka 
ketika Muhammad teringat akan sabda itu, ia berkata: "Muhammad saw. 
benar". Kemudian beliau bersabda: "Ingatlah, apakah aku telah menyam- 
paikan (risalah)?". Dua kali". 


0 GA IU yg AA Pn 
5 Ha Ara Ls Mag 
Aan 4 Soda A3 
INN aa 7 & “ih Ae LA - 
benua ls Ma 253 YAA 
peran San 22 Lg Kas 


622 





4189. Dari Tharig bin Syihab, bahwasanya beberapa orang Yahudi 
berkata: "Seandainya ayat ini diturunkan untuk kami, niscaya kami 
menjadikan hari itu sebagai hari raya". "Umar bertanya: "Ayat yang 
manakah itu?". Mereka menjawab: "ALYAUMA AKMALTU LAKUM 
DIINAKUM WA ATMAMTU 'ALAIKUM NI'MATII WA 
RADLIITU LAKUMUL ISLAAMA DIINAN". (Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 
ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu jadi agama bagimu). (Al Maa- 
idah: 3). 

Lalu "Umar berkata: "Sesungguhnya saya lebih tahu di tempat manakah 
ayat itu diturunkan?, ayat itu diturunkan di saat Rasulullah saw. ber- 
wuguf di Arafah". 


Jasa Sr ara (Z 235 ANE sa 
Lt aa ANA La 042, se kena! Pt 


Ha 24 Pd Pra u18JC 


Jala ND NN Aan Pa AN 
KAA yap “ Saori aah an aa 


4190. Dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulul- 
lah. Di antara kami, ada orang yang berihram 'umrah, dan ada yang ber- 
ihram hajji, dan ada pula yang berihram hajji beserta "umrah, sedangkan 
Rasulullah saw. berihram hajji. Adapun orang-orang yang berihram hajji 


623 


saja atau yang mengumpulkan (ihram) hajji beserta 'umrah, maka mereka 
tidak berhenti dari ihram sampai hari raya kurban". 


ran BEA Pr PN Ia 
dana doa, An an Abe 


aa AA ATA 


4191. Dari Malik ra., ia berkata: "(Kami keluar) bersama Rasulullah 
saw. pada hajji wada'. 


PANAI NYATA ME AA AAN, 


r) 


« mantan LL 
dy za A1 Han KE 132 
Ht Sela 5 AN Aa ea 2g) 


X » 


OS 33 KA hh AN Yuka 2: 
Tgl IG 3 LS 2539 


- 


pe esis ah Pel NG 
IN SAN Ae 533 
Lane PN SIA AS Sa 

YA AA RAN 2 215. Sa Nur 
Beda PS 2 er 3 3. Ha Sana 


Le 
- sn 


Il gan Ga SS MP: PEN Aa SN 


624 





Ya “2 314 LUITT a13 
AN SY an b. (Ih as 2 sala 1 
api 4 TA ge PAPER 23 Pa Pp 232 2 
ya At 
Kan pl PERANAN Et AYAn 


4192. Dari Sa'd dari ayahnya ra, ia berkata: "Nabi saw. menjenguk- 
ku pada hajji wada” karena sakit yang membuatku hampir mati, lalu saya 
bertanya: "Wahai Rasulullah, sakit yang menimpaku telah sampai pada 
apa yang engkau lihat, dan saya memiliki harta benda, padahal tidak ada 
yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku. Maka bolehkah 
saya menyedekahkan dua pertiga hartaku?". Beliau menjawab: "Tidak". 
Saya bertanya: "Bolehkah saya menyedekahkan separohnya?". Beliau 
menjawab: "Tidak". Saya bertanya: "Lalu sepertiganya?". Beliau men- 
jawab: "(Ya) sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu 
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari 
pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir seraya meminta- 
minta orang. Dan kamu tidak menafkahkan suatu nafkah yang kamu 
gunakan untuk mencari ridla Allah melainkan kamu diberi pahala sebab 
nafkah itu, sehingga sesuap yang kamu suapkan di mulut isterimu". Saya 
bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah saya akan ditinggalkan sesudah te- 
man-temanku?". Beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu tidak akan di- 
tinggalkan, lalu kamu beramal kebajikan yang kamu gunakan untuk 
mencari ridia Allah melainkan dengan amal itulah kamu menambah 
martabat dan kemuliaan. Barangkali kamu ditinggalkan, sampai beberapa 
kaum mendapat manfa'at darimu dan yang lainnya mendapat ke- 
sengsaraan darimu Wahai Allah, sukseskanlah hijrah sahabat-sahabatku, 
dan janganlah mereka Engkau kembalikan ke belakang (agama lama) 
mereka. Tetapi yang sengsara ialah Sa'd bin Khaulah, Rasulullah saw. 
berbela sungkawa kepadanya, karena ia wafat di Makkah". 


» , 


090 ga “MR 32L PPP Ld 1, -. 
AAN Tan NIA LS AN s2 AE YE AN 


625 


Esa “2 JAN SA ae Part 


4193. Dari Ibnu "Umar ra., ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah 
saw. mencukur kepalanya pada hajji wada' ". 


1 PAGI T rp, 24 2 
gg CNN AN an ae PEP 
AN Ee NA Ea GA 
ON Ia 10 G1 


4194. Dari Ibnu 'Umar ra., bahwasanya Nabi saw. dan beberapa sa- 
habatnya mencukur (rambut), dan yang sebahagian memotong(nya) pada 
hajji wada” ". 


NP II y. Kean 23819 


Jar IA Aan aan 
1 alah PTM ap ( 
an ai Iga jar 


255 PP 


en $ LA ATM | 
Naela an, an g PaNre Keren PIA 


4195. Dari Abdullah bin 'Abbas ra., bahwasanya ia pergi berjalan 
menunggang keledai, sedang Rasulullah saw. berdiri di Mina pada hajji 
wada' seraya shalat bersama orang-orang. Lalu keledai itu berjalan di 
depan sebahagian barisan, kemudian ia turun dari keledai itu lalu berbaris 
bersama orang-orang. 


2. id rata Nadi ta ba 1g: 
Jan NN Raul Je JL, 25 - SIA 


- 


626 





13 3 Gd aa 2 3A Part SN AU 


2 AA. Ka pap 
"GH Yel paka -9 

4196. Dari 'Urwah bin Zubair ra, ia berkata: "Usamah pernah di- 
tanya tentang jalannya Nabi saw. pada hajji wada', sedangkan saya 
menyaksikan, lalu ia menjawab: "Berjalan sedang, dan ketika beliau 
menjumpai tanah lapang, maka beliau mempercepat jalannya". 


CAN nm BL Bh 02 NG, 
Kang leh KN aja 
21 


4197. Dari Abu Ayyub ra. bahwasanya ia pernah bersama Rasulul- 


lah saw menunaikan shalat Maghrib dan 'Isya? dengan dijama' pada saat 
hajji wada”. 


ah AP an EA 


---000--- 


627 


